Dr. Syofyan Hadi, SS, M.Ag, MA.Hum. 


TAFSIR @GASHASHI 
JILID II 


Nabi Daud as, Nabi Sulaiman as, Nabi Yunus as, 
Nabi Ayyub as, Nabi Syu'aib as, 
Nabi Zakariya as, Nabi Yahya as dan Nabi Isa as 


d6 


a-empot 


A 
“g 


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
IMAM BONJOL 
PADANG 


Dr. Syofyan Hadi, SS, M.Ag, MA.Hum 


TAFSIR GASHASHI 
JILID III 


Nabi Daud as, Nabi Sulaiman as, Nabi Yunus as, 
Nabi Ayyub as, Nabi Syu'aib as, 
Nabi Zakariya as, Nabi Yahya as dan Nabi Isa as 


TAFSIR GASHASHI JILID III 
Nabi Daud as, Nabi Sulaiman as, Nabi Yunus as, Nabi Ayyub as, 
Nabi Syu'aib as, Nabi Zakariya as, Nabi Yahya as dan Nabi Isa as 


Diterbitkan oleh Penerbit A-Empat 
April 2021, O All Right Reserved 
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 


Penulis: Dr. Syofyan Hadi, SS, M.Ag, MA.Hum 
Editor: Agus Ali Dzawafi 

Desain Cover: Tim Kreatif A-empat 

vit 226 hal | 14.8x21cm 


ISBN: 978-623-6289-06-8 (Jilid lengkap) 
978-623-6289-09-9 (Jilid III) 


Penerbit A-Empat 

Anggota IKAPI 

Puri Kartika Banjarsari C1/1 Serang 42123 
www.a-empat.com 

E-mail: info@a-empat.com 

Telp. (0254) 7915215 


KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah, segala puji untuk Allah yang karena 
hidayah-Nya buku ini bisa hadir ke tangan pembaca. Ini adalah 
buku ketiga dari Tafsir Ayat-Ayat Kisah dalam Al-Our'an. Buku 
pertama dimulai dari nabi Adam as hingga nabi Luth as. Buku 
kedua hanya memuat dua kisah yang paling panjang yaitu Yusuf 
dan Musa. Sedangkan buku ketiga ini memuat kisah beberapa 
nabi yang dimulai dari nabi Daud dan diutup dengan nabi Isa. 

Pemilihan Daud dan Isa dalam penamaan buku ini 
didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, baik Daud 
maupun Isa adalah sama-sama nabi yang menerima kitab suci 
yaitu Zabur dan Injil. Kedua, baik Daud maupun Isa sama-sama 
memperoleh mukjizat dari Allah swt dalam bentuk dan jenis 
yang paling banyak. Ketiga, baik Daud maupun Isa sama-sama 
diutus kepada Bani Israel. 

Selain memaparkan kisah kedua nabi ini: Daud dan Isa, 
buku ini juga menjelaskan kisah nabi Sulaiman, Yunus, Ayyub, 
Syu'aib, Zakariya dan Yahya. Adapun nabi-nabi yang lain seperti 
Ilyas, Ilyasa”, Zulkifli tidak disebutkan karena memang di dalam 
al-Our'an hanya disebutkan namanya saja dan tidak dirinci kisah 
mereka. Adapun nabi yang lain, seperti Isma'il dan Ishag 
keduanya dimasukan dalam kisah Ibrahim karena memang kisah 
keduanya tidak bisa dilepaskan dari kisah perjalanan hidup ayah 
mereka nabi Ibrahim. Adapun nabi Ya'gub, maka kisahnya masuk 


iii 


Tafsir Oashashi Jilid III 

ke dalam kisah nabi Yusuf as, karena memang keduanya berada 
dalam satu kesatuan kisah. Sedangkan nabi Harun as masuk ke 
dalam kisah nabi Musa karena memang keduanya diutus satu 
paket kepada orang yang sama, untuk umat yang sama, di masa 
yang sama dan di tempat yang sama pula. 


Semoga buku ini bisa bermanfaat. amin 


Padang, Februari 2019 
Penulis, 


Dr. Syofyan Hadi, SS, M.Ag, MA.Hum 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar 4. asus ili 

DataISI aer hate at anda anna aman ana V 

BAGIAN SATU 

KISAH NABI DAUD AS ...........oooooo#Wo om Jannah 1 
- Daud dan Raja Thalut, ........ooooooo.Wo#W Woo. 1 
-  Mu'jizat Nabi Daud aS, .......ooooooWo Woo 17 
- Ujian Nabi Daud aS, .......oooooo.o”#W Wo. 23 

BAGIAN DUA 

KISAH NABI SULAIMAN AS ...........oooomJennlnaaaaa 37 
- Nabi Sulaiman as dan Semut, .........ooooooo 37 
- Nabi Sulaiman dan Burung Hud-Hud, .........o.o. 53 
- Nabi Sulaiman dan Ratu Balgis, ............ooo 63 
- Nabi Sulaiman as Mendapat Ujian, .............ii....... 85 
-  Mu'jizat Nabi Sulaiman as, ..........ooooo.om 97 

BAGIAN TIGA 

KISAH NABI YUNUS AS, ........ooooooo Woo mma 104 


BAGIAN EMPAT 
KISAH NABI AYYUB AS, ........i....oooWoWonnana 115 


Takir Oashashi Jilid III 


BAGIAN LIMA 
KISAH NABI SYU'AIB AS, .............oooooooooWom aka. 125 


BAGIAN ENAM 


KISAH NABI ZAKARIYA AS, ocean 144 
BAGIAN TUJU 
KISAH NABI YAHYALAS, seni nge ganaagsn aman 155 


BAGIAN DELAPAN 


KISAH:NABIISAAS,. .. (0weankanaemnaaaan 162 
- Kelahiran Nabi Isa aS, ........oooooooooooooooo 167 
- Mukjizat Nabi Isa aS, .......oo.o”W Woo. 195 
- Nabi Isa dan Kekufuran Kaumnya, -......oooooo. 209 
- Nabi Isa as “DibUNUh”, ....ooooooooo Wo oo 216 


vi 


BAGIAN SATU 
KISAH NABI DAUD AS 


NABI DAUD AS DAN RAJA THALUT 


Nabi Daud as, nama lengkapnya adalah Daud bin Yisya 
bin Uwaibid bin Bu'az bin Salmun bin Hasyun bin Aminadab bin 
Aram bin Hashrun bin Farish bin Yahuza bin Ishag bin Ibrahim bin 
Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin 
Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mutawasylah bin 
Idris bin Yarid bin Mahlail bin Gainan bin Anusy bin Syits bin 
Adam as. Dengan demikian Nabi Daud as adalah turunan ke-13 
dari Nabi Ibrahim as. Nabi Daud as memiliki 12 orang saudara 
laki-laki yang tinggal di kota Baitlehem Palestina. 

Daud lahir dan tumbuh di Palestina. Pada saat itu Bani 
Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Thalut. Ketika raja 
Thalut dan pasukannya berperang melawan bangsa Palestina 
yang dipimpin raja Jalut, Daud bersama 3 orang saudaranya 
sudah ikut dalam peperangan itu. Oleh ayahnya, Daud tidak 
dibolehkan berada di barisan depan dan ikut berperang karena 
usianya yang masih sangat muda dan belum memiliki 
pengalaman perang. Ketika kedua pasukan telah saling 
berhadapan, raja Palestina, Jalut menantang petarung dari Bani 
Israel untuk berduel, tapi tidak seorangpun yang berani 
menghadapinya. Daud lupa pesan ayahnya dan dia maju untuk 
perang tanding melawan raja Jalut yang dikenal kuat dan kejam. 
Walaupun usianya masih muda dan yang dihadapi adalah 


IP 


Takir Oashashi Jilid III 


manusia kuat dan bengis, namun Daud mampu mengalahkan 
Jalut dan membunuhnya. 

Sebagai imbalan terhadap jasanya, Daud yang telah 
mengalahkan Jalut sekaligus membela kehormatan raja Thalut, 
maka dia dijadikan menantu oleh Thalut dan dia dikawinkan 
dengan Mikyal, putri kerajaan. Selain sebagai menantu, raja 
Tahlut juga menobatkan Daud sebagai penasehat dan orang 
kepercayaannya. Daud dipuja dan dihormati oleh Bani Israel 
ketika itu bukan hanya karena kapasitasnya sebagai menantu 
raja, tapi juga sebagaipahlawan bagi bangsa Bani Israel karena 
telah berhasil membela harkat dan martabat Bani Israel. 

Keakraban dan saling menghormati antara mertua dan 
menantu ini akhirnya sirna karena perubahan sikap raja Thalut. 
Daud merasa mertuanya mulai antipati kepadanya bahkan 
membencinya. Diapun heran dengan perubahan drastis sikap 
mertuanya itu. Daud mencari tahu sebab perubahan mertuanya 
terhadap dirinya dan bertanya kepada isterinya. Dengan berat 
hati isterinya, Mikyal, menjelaskan bahwa sikap antipati ayahnya 
lahir karena rasa iri kepada Daud. Daud lebih dikagumi oleh Bani 
Israel daripada ayahnya. Raja Thalut sudah khawatir pamor dan 
kharismatik Daud mengancam posisinya. 

Walaupun mertuanya telah berubah sikap terhadap 
dirinya, namun Daud tidak memberikan respon negatif. Daud 
tetap santun, hormat dan mematuhi semua perintahnya dengan 
sepenuh hati. Raja Thalut berkali-kali memerintahkan Daud 
memimpin pasukan untuk berperang dengan harapan Daud 
segera terbunuh dalam peperangan. Akan tetapi, setiap 
peperangan yang dipimpinnya, Daud selalu kembali dengan 
kemenangan gemilang. Hal demikian menambah kekaguman 
Bani Israel kepada Daud dan semakin meredupkan pengaruh raja 
Thalut. Akhirnya, raja Thalut menyusun rencana pembunuhan 
terhadap Daud dengan sangat sadis dan kejam. 

Rencana ini kemudian diketahui puterinya yang juga 
isteri Daud sendiri. Isterinya menyarankan agar Daud pergi 


2| 


Kisah Nabi Daud as 


meninggalkan Palestina. Daud pun pergi di malam hari tanpa 
diketahui oleh siapapun. Maka tersebarlah berita di kalangan 
Bani Israel bahwa Daud menghilang. Mendapatkan kabar 
kehilangan itu, maka semua Bani Israel mengerahkan 
kemampuan mereka untuk mencari Daud. Kepergian Daud 
membuat Bani Isarel seperti kehilangan sesuatu yang sangat 
berharga dari mereka. Mereka mengorbankan semua yang 
mereka miliki untuk mencari dan menemukan Daud. 

Akhirnya, merekapun berhasil menemukan Daud dan 
mengajaknya kembali ke Palestina. Mereka juga mengetahui 
rencana jahat raja Thalut terhadap Daud. Namun demikian, 
Daud tidak membalas kejahatan raja Tahlut kepadanya dengan 
kejahatan serupa. Dia justru membalasnya dengan tetap berbuat 
baik kepadanya. Kewibawaan raja Thalut semakin merosot, 
seiring semakin bertambahnya kekaguman Bani Israel terhadap 
Daud. Menyadari kewibawaannya telah merosot dan Bani Israel 
semakin mencintai Daud, raja  Thalut menyerahkan 
kekuasaannya. Thalut menebus kesalahannya dengan dengan 
pergi meninggalkan Palestina. Hingga akhir hayatnya dia tidak 
pernah lagi kembali ke kerajaannya. 

Kisah Nabi Daud as dengan Thalut ini diceritakan di dalam 
Al-Our'an dalam pada banyak surat dan ayat. Al-Bagarah (2): 
246-251 


AI GA IU SI Cagh A3 Da Ust 3 Ge KAI J3 - 
3 Ol pikat JB JB Al Jaa 3 Ulas Kls W Sah 
5 1 Ja GE SS UII SI Ot pl 
SLS Y) 13335 UBI Rgile CAS WS WWI3 Lybo He Ke,SI 
38 Al ol an KA J3 (246) rd Sae 413 An 
SA j5 2.15 Gala SU A Ags da Kis Sis SI S5 
Sa ba in 00 Jaa dio Wal 
3 Alas Ia S3 GP AU mal aldi 3 Alai 8353 


| 3 


Takir Oashashi Jilid III 


4 


Sob Ol ASI ITS) KRS Ad JBS (247) Bale R45 
dla Kaga ol IS Uno 41259 S3 da TS Ad SI 
Ong ES Ol SI M3 OS Al33 Oo 
Jab ab Sela AI GI JB dell DI J3 AS (248) 
BAE ya JI da AB Asaly AI 539 Ho oadb dis Sh 
Iga GpdlG 3D BIL US Bgis SS VI de Ig3,d ata Aj 
OgAB3 Gal! Jl oogid3 Ogllss Pill UI JUS Y IgiB daa 
A5 Ll Os B5 4 Kb CE ALIS IG Da (SAN SAN RI 


Si 3 s6 2023 OI Ina (33 (249) Oeoala & 


(250) Gaal aga ie 64513 Galasi 33 Tp Ko Kala 
Wal Zul 36T3 Cie 39315 Ji33 al ob | 2 92143 


yaah MA oa ll 233 J3 sg Uas dala Aa 
(251) ox JI KE J3 33 al 553 B3 II 


Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel 
sesudah Nabi Musa as, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi 
mereka: “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di 
bawah pimpinannya) di jalan Allah.” Nabi mereka menjawab: “Mungkin 
sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan 
berperang.”Mereka menjawab: “Mengapa kami tidak mau berperang di 
jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung 
halaman kami dan dari anak-anak kami?”Maka tatkala perang itu 
diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang 
saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang 
zalim. (46), Nabi mereka mengatakan kepada mereka “Sesungguhnya 
Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu.” Mereka menjawab: 
“Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak 
mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi 
kekayaan yang banyak?” (Nabi mereka) berkata: “Sesungguhnya Allah 
telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas 
dan tubuh yang perkasa.”Allah memberikan pemerintahan kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha 
Mengetahui. (247), Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: 


Kisah Nabi Daud as 


“Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut 
kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari 
peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun: tabut itu dibawa oleh 
Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, 
Jika kamu orang yang beriman. (248), Maka tatkala Thalut keluar 
membawa tentaranya, ia berkata: “Sesungguhnya Allah akan menguji 
kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, 
bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali 
menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku.”Kemudian mereka 
meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala 
Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi 
sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata: “Tak ada kesanggupan 
kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya.” Orang-orang 
yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata: “Berapa 
banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang 
banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(249), Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun 
(Thalut dan tentaranya) berdo'a: “Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran 
atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami 
terhadap orang-orang kafir.” (250), Mereka (tentara Thalut) mengalahkan 
tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Nabi Daud as 
membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Nabi Daud as) 
pemerintahan dan hikmah, (sesudah meninggalnya Thalut) dan 
mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah 
tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang 
lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang 
dicurahkan) atas semesta alam. (251). 


Kisah Nabi Daud as dalam ayat di atas dimulai dari kisah 


pengutusan Thalut menjadi raja Bani Israel yang memimpin 
mereka berperang menghadapi penguasa Palestina yang kuat 
dan zalim ketika itu, Jalut. Dalam peperangan itulah Daud 
berusia masih sangat muda ikut bersama saudaranya. Dalam 
peperangan Daud as berhasil membunuh Jalut yang membuat 
Bani Israel kagum kepada kekuatannya seperti yang diceritakan 
pada awal kisah ini. 


Ungkapan idz gali lin nabiyin lahum (&& oa) Isl Sl) 


“ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka” memberi 


(5 


Takir Oashashi Jilid III 


kesan bahwa setelah Nabi Musa as, Allah swt terus mengutus 
para nabi kepada Bani Israel, namun tidak menyebutkan nama- 
nama mereka secara jelas. Seperti pernah dijelaskan pada bagian 
pertama buku ini berdasarkan hadis Rasulullah saw bahwa 
jumlah nabi itu mencapai 124. 000 nabi yang sebagian besarnya 
adalah diutus kepada Bani Israel. 

Ungkapan ib'ats lang malikan nugatil ff sabilillah (& Sa! 
dl Ja J5 Sla) “Angkatlah untuk kami seorang raja supaya 
kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah” adalah 
persyaratan yang diminta Bani Israel kepada nabi mereka ketika 
mereka diperintahkan berperang melawan kezaliman raja Jalut. 
Mereka meminta agar Allah swt mengutus untuk mereka 
seorang raja yang kekuatan dan kharismatiknya akan memimpin 
mereka berperang menghadapi Jalut dan pasukannya. 

Ungkapan fa lamma kutiba 'alayhim al-gitalu tawallaw 
il galilan (Seks WS Ji 13335 JKSII Kele 4S WS) “Maka tatkala 
perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, 
kecuali beberapa orang saja di antara mereka” adalah sikap Bani 
Israel yang mudah mengingkari janji mereka. Ketika Allah swt 
telah mengutus raja kepada mereka yaitu Thalut, mereka 
menolak untuk ikut berperang. Sikap yang sama ketika Bani 
Israel meminta Nabi Musa as agar Allah swt memberitahu cara 
mencari pembunuh salah seorang dari mereka. Mereka berjanji 
akan melakukannya jika diberikan jawaban. Ketika mereka 
diperintah untuk menyembelih seekor sapi, mereka mengolok- 
olok Nabi Musa as seakan mereka enggan melakukan perintah 
sesuai janji mereka. 

Ungkapan anna yakunu lahu al-mulku “alayna wa nahnu 
ahaggu bi al-mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al-mali (Si 
lal Go data OP R3 Ale SA GE GEi3 Uks JW O OS) 

“Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih 
berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia 
pun tidak diberi kekayaan yang banyak?” adalah alasan yang 
dikemukan Bani Israel kenapa mereka menolak mengikuti Thalut 


6| 


Kisah Nabi Daud as 


sebagai raja. Mereka beralasan bahwa Thalut bukan orang kaya. 
Karena itu ucapannya tidak layak dan pantas untuk diikuti. 
Begitulah sejak dari dahulu, bahwa kemulian dan kehormatan 
seseorang memang selalu diukur dengana harta dan kekayaan. 
Sejak dahulu bahwa seringakali bahwa seringkali ucapan orang 
kaya dibenarkan dan disebut layak diikuti. Sementara perkataan 
orang miskin seringkali dinilai tidak layak didengar dan diikuti. 
Ungkapan wa gala innallaha ishthafahu 'alaykum wa 
zadahu basthatan fi al-'ilmi wa al-jismi Sule Olalasal al ol Jk 
LI dalil 8 aaus 33!53 (Nabi mereka) berkata: 
“Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan 
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa” 
adalah jawaban nabi mereka atas keengganan Bani Israel 
mengikuti raja baru mereka, Thalut. Nabi mereka berkata, “Jika 
memang kekayaan yang menjadi tolak ukur kalian mengikutinya, 
maka dia akan segera diberikan kekayaan. Bahkan, bukan hanya 
kekayaan yang akan diberikan kepadanya, namun juga 
ditambah dengan ilmu dan dan kekuatan fisik.” Memang ketiga 
hal inilah yang menjadi modal dasar seorang menjadi pemimpin: 
harta, ilmu dan fisik. Karena itu dalam khazanah Minangkabau 
disebutkan syarat menjadi pemimpin itu ada tiga: tokoh, takah 
dan toke. Tokoh artinya seorang dihormati karena kharisma dan 
ilmunya, takah artinya seorang dihormati karena tampang atau 
fisiknya yang menawan, dan tokeh artinya seorang dihormati 
karena uang dan hartanya. Hal inilah yang menyebabkan Bani 
Israel kagum ketika mereka melihat Nabi Daud as. Mereka lantas 
menyepelekan raja mareka, Thalut. Demikian, karena Nabi Daud 
as memiliki fisik yang gagah, kekayaan dan Kan dea Ta luas. 
Ungkapan basthatan fi al-'ilmi (ed daa 
“keluasan/ kelapangan ilmu” bukan katsratan fi : Pa ( G5 Pu 


Si) “banyak ilmu” memberi kesan bahwa hal yang paling 
penting dari ilmu bukanlah banyaknya ilmu yang dikuasai, tetapi 
ilmu tersebut haruslah memberi kelapangan bagi penerimanya. 
Demikian, karena ilmu adalah hal yang akan membuat hidup 


|7 


Takir Oashashi Jilid III 


manusia sesak dan susah kelak di akhirat, sebagaimana 
disebutkan dalam hadis Nabi saw, 


BUSI Ld oyAt GE Olah GS Ank A33 JAE 33 Us Y 
AKAN Ga33 AI Oil Go Mb GE3 cUab God dale 523 
(Suar! ol9y) BBI & dau 03 


Artinya: “Tidak akan beranjak kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga 
dia bisa menjawab tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang 
ilmunya seberapa yang diamalkan, tentang hartanya dari mana 
didapatkan dan kemana dibelanjakan, dan tentang badannya untuk apa 
digunakan (HR. al-Tarmizi)” 


Jika ilmu hanya sebatas hiasan bibir dan alat mencari 


simpati dan kekaguman manusia, tidak menuntun hidup 
seseorang menjadi lebih baik, maka itulah ilmu yang akan 
membuat hidup seorang sempit dan sesak pada hari kiamat. Jika 
ilmu tersebut diamalkan dan dijadikan tuntunan menuju 
kebaikan hidup, dan diajarkan kepada orang lain, maka itulah 
ilmu yang akan membuat hidup pemiliknya menjadi lapang dan 
luas. Lihat hadis dari Anas ra, Nabi saw bersabda, 


8| 


al Jap - Al Uya JG OB - dus dil ga) - adl GE 
Sig nh sh3 Disal alah can Tatan — olag dala 
SE ye 3 da PSN AI dala ale Ha 459p 


ao- 


dya Ia5 Ad janin IA 5 ANA PEP C533 gi daun 3 
(s9gls lal olay) 


Artinya: “Ada tujuh amal yang terus mengalir pahalanya sekalipun 
seseorang sudah di dalam kuburnya: orang yang mengajarkan ilmu, 
mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam korma (pohon), 
membangun masjid, mewariskan mushhaf, meninggalkan anak shalih 
yang memintakan ampun atas dosanya setelah wafat dirinya” (HR. Abu 
Nabi Daud as) 


Kisah Nabi Daud as 


Ungkapan wa gala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi 
an ya'tiyakum al-tabiutu fihi sakinatun min rabbikum wa 
bagiyatun mimma taraka dlu musa wa @lu haruna tahmiluhu al- 
mala'ikatu 


ia Ta aa Lag Te Ol AS Na 


“Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: “Sesungguhnya 
tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, 
di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari 
peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun: tabut itu 
dibawa oleh Malaikat” adalah penjelas dari nabi mereka akan 
kebenaran Thalut sebagai raja yang dipilihkan Tuhan untuk 
mereka. Tanda dan bukti bahwa dia adalah raja yang dikirim 
Allah swt kepada Bani Israel adalah bahwa Thalut akan datang 
kepada mereka dengan membawa peti yang selama ini hilang. 
Peti itu adalah tempat penyimpanan lembaran taurat dan shuhuf 
serta barang-barang berharga milik Musa dan keluarganya. 
Dalam perjalanan sejarah Bani Israel, sejak dulu selalu ada yang 
membawa peti itu dalam perjalanan hingga peperangan. Seakan 
menjadi azimat bagi mereka, di mana setiap kali mereka keluar 
membawa peti tersebut, maka mereka selalu dinaungi 
keberuntungan dan kemenangan. Sehingga setiap kali mereka 
membawa peti dalam peperangan hati mereka selalu tenang dan 
tentram. Setelah sekian lama peti itu menghilang, maka Thalut 
akan membawanya kembali kepada mereka sebagai bukti 
kebenarannya raja utusan Tuhan. 

Merekapun menerima Thalut sebagai pemimpin baru 
setelah membawa bukti peti Nabi Musa as yang sudah lama 
hilang. Mereka pergi perang bersamanya dengan membawa 
'azimat' keberuntungan tersebut. Begitulah Thalut yang 
sebelumnya tidak dihargai, kemudian mereka terima sebagai 
raja atas kehendak Allah swt. Begitulah yang tersirat dari 


|9 


Takir Oashashi Jilid III 


ungkapan wallahu yu'tT mulkahu man yasya' (G3 SK Gp A3 
tLis) “dan Allah mendatangkan kekuasaannya kepada siapa 
yang dihendakinya.” 

Dalam ayat ini, kata kekuasaan (mulk), Allah swt sebut 
sebagai sebuah bentuk pemberian (3S). Ini 'menunjukkkan 
bahwa pada dasarnya kekuasaan merupakan pemberian dari 
Allah swt yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan 
Sang Pemberi. Menariknya, awal kekuasaan itu Allah sebut 
sebagai pemberian, namun akhirnya disebut Allah swt sebagai 
sesuatu yang dicabut (£5). Lihat misalnya firman Allah swt 
dalama surat Ali Imran (31: 26 


GAa Ska! 483 ALS Ha Slal GP Sl Sts Kg JS 
SE VI FE Bap A BAU ana PT ZA Sa Jasa ALA 
(26) 343 sisi 


Artinya: “Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut 
kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di 
tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. 


Kenapa akhir kekuasaan harus dicabut? Demikian, karena 
tidak satupun manusia yang ingin kehilangan kekuasannya dan 
tidak ada satupun orang yang jika sudah berkuasa bersedia 
menyerahkan kekuasaannya. Bukankah banyak pejabat yang 
stress ketika hendak pensiun dari jabatannya? Bukankah banyak 
penguasa yang bersedia menumpahkan darah manusia demi 
melanggengkan kekuasannya? Begitu sifat kekuasaan di tangan 
manusia. Tidak ada satupun yang ingin melepaskannya. 
Bukankah Nabi Adam as juga terpedaya oleh setan dan 
melakukan larangan Allah swt karena iming-iming kekuasaan? 
Lihat firman Allah swt dalam surat Thaha (20): 120 


10 | 


Kisah Nabi Daud as 


bag, 


JII AA Je SIS ya BSNG JB SWA al 
(120) Ke dls 


Artinya: “Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan 
berkata: “Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi 
dan kerajaan yang tidak akan binasa?” 


Ungkapan falamma fashala thalutu bi al-junudi gala 
innallaha mubtalikum bi nahrin fa man syariba minhu falaysa 
minni wa man lam yath'amhu fa innahu minnt illa man ightarafa 


ghurfatan bi yayadihi (xx Set al ol Uk 23JL OB Jas WS 


-,. 


da AB3E SRI ya JI As WIB daals AI 589 So sal Ale Ob 533 ) 
“Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata: 
“Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. 
Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia 
pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali 
menceduk seceduk tangan, maka ia adalah pengikutku” adalah 
peringatan Thalut kepada Bani Israel sebelum berangkat menuju 
medan perang, bahwa nanti mereka akan diuji Allah swt dengan 
haus yang sangat sedangkan di hadapan mereka terdapat sungai 
yang sangat bening, sejuk dan tawar. Mereka tidak 
diperbolehkan minum airnya kecuali hanya sekedar mencedukan 
tangan dan meminum dari satu cedukan tangan saja. Kelak siapa 
yang minum secara berlebihan maka dia akan keluar dari 
pengikut Thalut dan dia tidak akan mampu untuk berperang. 

Benar saja, ketika mereka kehausan, mereka beramai- 
ramai minum air sungai itu sepuasnya bahkan ada yang 
berenang. Hanya sedikit yang mampu bertahan dan mematuhi 
instruksi raja Thalut. Walhasil, mereka kehilangan tenaga dan 
tidak mampu untuk berperang kecuali hanya yang sedikit yaitu 
mereka yang bersabar dari meminum air sungai tadi. Begitulah 
bentuk pembangkangan dan kedurhakaan Bani Isarael terhadap 
nabi dan raja mereka yang diutus Allah swt. 

Ayat ini sekaligus memberi pelajaran bahwa tidaklah baik 
bagi seorang yang kehausan langsung meminum air. Karena 


(11 


Takir Oashashi Jilid III 


ketika sangat haus itu ginjal akan menahan air dan membuat air 
itu masuk ke dalam sel-sel darah dan itu berbahaya bagi 
kesehatan. Begitu juga, tidak baik bagai seorang yang sedang 
panas suhu tubuhnya dan masih berkeringat langsung mandi 
karena saat itu lubang pori terbuka lebar dan membuat air 
masuk hingga menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah 
dan menyebabkan penyakit seperti demam dan masalah pada 
pembuluh darah. 

Ungkapan falamma jawaza huwa wa alladzina amanu 
ma'ahu galu, Ia thagata lang al-yawma bi jaluta wa junudihi ( 
Lola Pal WI ASUS Y IE das Igial Gadllg 38 ajal Lala 
DG ) “Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman 
bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang 
telah minum berkata: “Tak ada kesanggupan kami pada hari ini 
untuk melawan Jalut dan tentaranya”, merupakan penjelasan 
dari sikap sebagian besar tentara Thalut yang tidak lulus ujian 
agar tidak meminum air sungai yang mereka lewati. Akibatnya, 
mereka kehilangan kekuatan dan semangat juang untuk 
berperang. Penyebabnya adalah mereka kehilangan tanaga 
setelah minum sepuasnya. 

Demikian terlihat dari pilihan kata Ia thagata lang@ al- 
yawma Ar) U dsUS Y “idak ada kekuatan kami pada hari 
ini.” Memang, biasanya ketika seorang kehausan, kemudian 
meminum air sebanyak-banyaknya, maka dia akan kehabisan 
energi dan kelelahan. Ungkapan gala alladzina yazhunnuna 
annahum mulagu Allahi kam min fi'atin galilatin ghalabat fi'atan 
katsirgtan bi idznillahi wallahu ma'a ak-shabirm (cp! JW 
dl GSb Sis A3 Cole ALIS AA3 Ea AS AI 9S Rail Ogilas 
& pai & 4Wl3 ) “Orang-orang yang meyakini bahwa mereka 
akan menemui Allah berkata: “Berapa banyak terjadi golongan 
yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan 
izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar” adalah 
ungkapan percaya diri dari sekelompok kecil tentara Thalut yang 
lolos ujian di mana mereka tidak ikut minum air sungai. Ketika 


12 | 


Kisah Nabi Daud as 


yang lain menolak berperang dengan alasan kehabisan tenaga, 
sejumlah kecil pasukan yang tersisa tetap bersemangat 
melanjutkan peperangan. Mereka berkeyakinan bahwa 
kemenangan akan terjadi atas izin Allah swt bukan ditentukan 
jumlah pasukan. Sekalipun jumlah mereka sedikit, namun 
mereka memiliki kesabaran niscaya kemenangan akan 
didperoleh. Lihat misalnya penegasan Alllah swt dalam surat 


SI al 15851 Iglolya lgnle3 layuei lgxsl Spul BIG 
(200) Ol 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan 
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. 


Ungkapan wa lamma barazu li jaluta wa junudihi galu 
rabbana afrigh “alayna shabran wa tsabbit agdamana 
wanshurna “ala al- -gawmi al-kafirina ( IlB 029353 Ol 33 J3 
Oni pall Je Unas Kalasi 233 hu Una La Usj ) “Tatkala mereka 
nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun (Thalut dan 
tentaranya) berdo'a: “Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran 
atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah 
kami terhadap orang-orang kafir”, adalah doa tentara Thalut 
yang masih bersedia ikut perang walaupun jumlah mereka 
sedikit. Mereka berdoa kepada Allah swt agar diberikan tiga hal, 
pertama, agar diberikan kesabaran (55 Wis 231). Kedua, 
kokohkan langkah kaki dalam berperang sekalipun terasa berat 
(Kalssi 253). Ketiga, agar diberi petolongan dan kemenangan 
mengadapi orang kafir (Sati aga IE BrSsls). Ketiga hal ini 
terutama kesabaran dan keteguhan langkah kaki memang 
menjadi penyebab penting dalam meraih kemenangan dalam 
berperang terutama ketika jumlah pasukan tidak sebanding 
dengan kekuatan musuh. Karena itu, dalam kasus perang Badar 
jumlah pasukan Islam sedikit, namun mampu menghancurkan 
pasukan kafir Ouraisy yang jumlahnya tiga kali lipat pasukan 


(13 


Takir Oashashi Jilid III 


Islam. Penyebab kemenangan itu adalah bahwa Allah swt 
memberikan kepada mereka kekuatan langkah kaki dalam 
berperang setelah Allah swt menurunkan hujan kepada mereka. 
Demikian disebutkan dalam surat al-Anfal (8J: 11 


ska slawi C3 Su Up Jua Lia dal Geli SAR) 5 SI 
S3 ad 5503 se $ 5 Sis 2333 au) Sa 


og 


(11) BIS da d C3 


Artinya: “Y(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai 
suatu penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu 
hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan 
menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk 
menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki (mu). 


Setelah berperang, sekalipun dalam jumlah pasukan yang 
sedikit namun dengan mudah mereka meraih kemangan. 
Demikian terlihat dari pilihan kata fa (maka) yang berarti cepat 
dan langsung Seperti pada ungkapan fa hazamuhum bi idznillahi 
(ul usb 292343) “Mereka (tentara Thalut) mengalahkan 
tentara Jalut dengan izin Allah.” Hal ini sesuai dengan firman 
Allah swt dalam surat al-Anfal (8):66 


Bao dile (Sis SS) OI ab A43 Ol les Kis H1 CaR3 OI 
» 43 al osb cai 933 cai Sia 555 ol3 05 55la Aa 


Artinya: “Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah 
mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 
seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus 
orang: dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya 
mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah 
beserta orang-orang yang sabar. 


Ungkapan wa gatala dawudu jaluta wa atahullahu al- 
mulka wa al-hikmgta wa, “allamahu,mimma yasya', 


LAI Wo Aal23 da5 I3 SUAJI AI 3619 Cal Sggls Ji93 


14 | 


Kisah Nabi Daud as 


“dan (dalam peperangan itu) Nabi Daud as membunuh Jalut, 
kemudian Allah memberikan kepadanya (Nabi Daud as) 
pemerintahan dan hikmah, (sesudah meninggalnya Thalut) dan 
mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya”, memberi 
penjelas peran vital Nabi Daud as dalam kemenangan tentara 
Thalut, di mana dia berhasil membunuh pemimpin besar yang 
selama ini ditakuti manusia, yaitu Jalut. Setelah kemenangan itu, 
Allah swt memberikan kepada Nabi Daud as kerjaan (“adi), 
hikmah (4s8-Jl3) dan ilmu yang banyak (2445 Ls 42463). 

Setelah Nabi Daud as mampu mengalahkan Jalut, maka 
pamor dan popularitasnya di kalangan Bani Israel semakin 
meningkat. Hal inilah yang membuat mertuanya, Thalut bersedia 
menyerahkan kekuasannya kepada Nabi Daud as, hingga Nabi 
Daud as pun secara resmi menjadi raja terbesar Bani Israel. 
Sementara hikmah yang dimaksud adalah pemberian Allah swt 
kepada Nabi Daud as kitab yaitu diturunkan kepadanya kitab 
Zabur sebagai petunjuk kaumnya. Demikian disebutkan dalam 
surat al-Isra” (171: 55 


Ge A33 ULAS AR3 G2 MIGAS 3 Ga KI Eng 
(55) 5925 29315 LSlg 2x3 IE 


Artinya: “Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan di 
bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas 
sebagian (yang lain), dan kami berikan Zabur (kepada) Nabi Daud as. 


Terkait ilmu, Allah swt memberikan kepada Nabi Daud as 
banyak ilmu yang tidak diberikan pada manusia sebelum dan 
pada zamannya hidup. Demikian salah satunya disebutkan dalam 
surat al-Anbiya' (21J: 79 

59315 & UjAn3 lsle3 US UBI 365 Olaklu Laaga 

(79) cle (S3 BIN HA Uki 
Artinya: “maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman 
tentang hukum (yang lebih tepat): dan kepada masing-masing mereka 


(15 


Tafsir Oashashi Jilid III 


telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung- 
gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi Daud as. Dan 
Kami lah yang melakukannya. 


Begitu juga disebutkan Allah swt dalam surat al-Nami (27): 15 
JELAS Gali Ai asli V3 ale Olagkiag 59315 UST A3 
(15) iris 0262 2 75 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Nabi Daud 
as dan Sulaiman: dan keduanya mengucapkan: “Segala puji bagi Allah 
yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang 
beriman.” 


Sekian! 


16 | 


MU'JIZAT NABI DAUD AS 


Nabi Daud as adalah satu di antara nabi terbesar yang 
pernah diutus Allah swt kepada Bani Israel. Seperti layaknya para 
nabi yang pernah diutus kepada Bani Israel yang dilengkapi 
dengan mu'jizat, maka Nabi Daud as termasuk yang paling 
banyak diberikan mu'jizat oleh Allah swt. Mu'jizat Nabi Daud as 
disebutkan dalam beberapa ayat: 


1. Nabi Daud as memiliki fisik dan kuat. 

Dengan kekuatan fisiknya, Nabi Daud as dalam usianya yang 
masih beliau mampu berduel dengan raja dari Palestina yang 
kuat serta paling ditakuti yaitu raja Jalut. Demikian disebutkan 
dalam surat al-Bagarah Il: 251 


Wal Zul 36T3 Dl Sggls Jia3 aWl usb 2 92143 
YK AI Ya NO Aa en aa 


(251) 5 JW Je J3 35 au 553 Jp HI 


Artinya: “Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan 
izin Allah dan (dalam peperangan itu) Nabi Daud as membunuh Jalut, 
kemudian Allah memberikan kepadanya (Nabi Daud as) pemerintahan 
dan hikmah, (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan 
kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak 
(keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti 
rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) 
atas semesta alam. 


Oleh karena itu pula, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa 
Nabi Daud as adalah nabi yang memiliki isteri sebanyak 100 


(17 


Takir Oashashi Jilid III 


orang. Tentu saja, seorang tidak akan mampu memiliki isteri 
dalam jumlah sebanyak itu kecuali karena dia adalah seorang 
yang memiliki kekuatan fisik. 


2. Nabi Daud as memiliki ilmu yang sangat luas. 

Dengan ilmu yang luas ini, maka Nabi Daud as menjadi raja 
yang paling besar dan paling kharismatik dalam sejarah Bani 
Israel. Demikian disebutkan dalam surat al-Naml (27): 15 


Je UL:S SI En) JAS Y183 Ag Ola 23 39815 Kai 33 
(15) Ore33I ooke Ha IS 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Nabi 
Daud as dan Sulaiman: dan keduanya mengucapkan: “Segala puji bagi 
Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang 
beriman.” 


Di antara keluasan ilmunya adalah bahwa dia memiliki 
kemampuan membaca dan menulis. Dia sangat mahir dalam 
ilmu hitung sehingga dia mampu memproduksi baju besinya 
dengan desain dan ukuran yang sangat teliti dan jelimet 
sehingga memiliki daya tahan yang kokoh. Dia juga memiliki ilmu 
yang bisa membuat orang di sekitarnya terutama para wanita 
dengan mudah dan cepat terpikat kepadanya. Hal itu disebabkan 
kepintaran dia dalam berbicara dan mengolah kata, ditambah 
kemampuan seninya, serta suaranya yang merdu. Bahkan, ilmu 
Nabi Daud as yang spesial adalah bahwa dia orang pertama yang 
bisa mengerti bahasa biantang yang kemudian ilmu itu 
diwariskan kepada puteranya Sulaiman as. 


3. Nabi Daud as sebagai nabi yang menerima al-Kitab. 

Nabi Daud as menjadi salah satu nabi yang paling mulia, 
karena dia merupakan nabi yang pernah diturunkan kepadanya 
kitab Zabur. Demikian disebutkan dalam surat al-Isra' (171:55 


Se Ga CLAS ABI G2 ORA 3 50 KI Eby3 
(55) 1592 299 WSI9 YR JS 


18 | 


Mujizat Nabi Daud as 


Artinya: “Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang (ada) di langit dan 
di bumi. Dan sesungguhnya telah Kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu 
atas sebagian (yang lain), dan kami berikan Zabur (kepada) Nabi Daud 
Os. 


Kitab Zabur adalah satu kitab suci berupa kumpulan gasidah 
serta ayat-ayat yang mengandungi tasbih dan puji-pujian kepada 
Allah. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang umat-umat 
terdahulu, berita tentang Nabi yang akan datang setelah Nabi 
Daud as termasuk berita tentang akan datang dan diutusnya 
nabi Muhammad saw sebagai nabi terkahir. Di samping itu, Nabi 
Daud as diberikan suara yang sangat merdu di mana ketika dia 
membacakan Zabur, maka hati orang yang mendengar akan 
menjadi lunak betapapun kerasnya hati seseorang sebelumnya. 
Kitab Zabur yang berupa berbentuk untaian gasidah yang sangat 
indah, kemudian didendangkan dengan suara Nabi Daud as yang 
sangat merdu sehingga membuat semua telinga yang 
mendengaranya ketika itu menjadi tersihir karenanya. Karena 
itu, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa: 


4. Ketika Nabi Daud as bertasbih, maka gunung dan burung 
juga ikut bertasbih bersamanya. Demikian disebutkan dalam 
surat al-Anbiya' (21): 78-79 


(S3 B3 CE ad Cab 5) CSI 8 OLS 5 Olsiheg 399153 
laleg S2 KST 563 Starla Ban (78) Ipad SSI 
(79) sie (33 ABI arah ga 3 Uki Sggl5 A & 6323 


Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Nabi Daud as dan Sulaiman, di waktu 
keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman 
itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah 
Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, (78), 
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang 
hukum (yang lebih tepat): dan kepada masing-masing mereka telah 
Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung- 
gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi Daud as. 
Dan Kami lah yang melakukannya. (79) 


119 


Tafsir Oashashi Jilid III 


Kisah bertasbihnya gunung-gunung dan burung bersama Nabi 
Daud as disebutikan dalam 3 surat: Pertama, surat al-Anbiya' 
(21): 78-79 seperti terlihat dalam ayat di atas. 

Kedua, surat Shad |38J: 18. 


(18) BLESS Hialb A3 da2 Old GA GI 


Artinya: “dan (Kami tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan 
terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.(18). 


Hn surat Saba' (34: 10. 


J Wis ASII9 daa 33 Jb M3 Co 39315 KST 333 
(10) KASI 


Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Nabi Daud as 
karunia dari Kami. (Kami berfirman): “Hai gunung-gunung dan burung- 
burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Nabi Daud as”, dan Kami 
telah melunakkan besi untuknya, 


5. Mampu melunakan besi dengan tangannya. Demikian 
Bea disebutkan dalam surat al-Anbiya' (21): 80 


BI IP ut do Kiai SI yes dal SUale3 
(80) G9: 


Artinya: “Dan telah Kami ajarkan kepada Nabi Daud as membuat baju 
besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu: Maka 
hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). 


Dengan kemampuan yang diberi Allah swt, Nabi Daud as menjadi 
orang pertama yang mampu membuat baju besi yang digunakan 
sebagai pelindung dalam peperangan. Besi itu dilunakkan 
dengan tangannya seperti mengurai benang saja tanpa 
dipanaskan sedikitpun. Demikian karena Nabi Daud as memiliki 
kekuatan tangan yang luar biasa seperti disebutkan dalam surat 
Shad (381: 17 


(17) SIS 4S) ASI 15 39315 CAKE 38313 Oglod Le JE Kel 


20 | 


Mujizat Nabi Daud as 


Artinya: “Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan: dan 
ingatlah hamba Kami Nabi Daud as yang mempunyai kekuatan tangan, 
sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan). 


Apa yang diciptakan Nabi Daud as yang mampu melunakan besi 
dengan tangannya untuk kemudian dijadikan pakaian pelindung 
adalah sebagai pembuktian apa yang disampaikan Allah swt 
dalam surat an-Nahl (16/:81. 


LS JI Ia SI Jr53 IL GIE Us II Jas D3 
3 UUS Siah K4 Juolag JI Sa Oa 033 
(B1) Ogakis SI Sue dinas ASI 


Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang 
telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di 
gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu 
dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam 
peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu 
agar kamu berserah diri (kepada-Nya). 


Bahkan, baju besi yang diciptakan Nabi Daud as adalah baju besi 
dalam ukuran yang besar dan sangat kokoh serta rapi. Demikian 
menunjukan sisi ketinggian seni Nabi Daud as yang bukan hanya 
suaranya yang indah ketika membaca Zabur sehingga bisa 
melunakan hati siapaun yang keras, tasbihnya yang merdu 
sehingga membuat gunung dan burung ikut bertasbih, hingga 
hasil karya tangannya yang indah dengan sentuhan seni yang 
sangat tinggi. Begitulah yang disebutkan dalam surat Saba' |34J: 
10-11 


d Elis ABG da Ei Jb M3 Ca 59315 WsT 33 
Lp Iskael3 dadi 3 3333 Luka dasi ol (10) Kasi 
(11) 35e3 Opa La GI 


Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Nabi Daud as 
karunia dari Kami. (Kami berfirman): “Hai gunung-gunung dan burung- 
burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Nabi Daud as”, dan Kami 


|21 


Takir Oashashi Jilid III 


telah melunakkan besi untuknya, (10), (yaitu) buatlah baju besi yang 
besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amalan yang 
shaleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (11) 


Dari penghasilan pembuatan baju besi inilah Nabi Daud as 
menghidupi diri dan keluarganya. Karena itulah, Nabi saw 
menjelaskan bahwa Nabi Daud as adalah di antara manusia 
terbaik disebabkan dia dan keluarganya tidak pernah makan 
kecuali hasil usaha tangannya sendiri. 


AI 3 OI ox Jab Io SG OI de LS Aa ie 


(Mud olg y) ous Jas Ha USG OS pdladi axla ale S3) 


Artinya: “Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik 
dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Daud as 
alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)” (HR. Al- 
Bukhari) 


Sekian! 


22: 


UJIAN NABI DAUD AS 


Ketika Nabi Daud as dinobatkan sebagai raja Bani Israel, 
diapun mengatur waktu bekerjanya menjadi empat bagian. 
Pertama, waktu untuk mengurus urusan kerajaan termasuk 
waktu untuk rapat dengan para pejabat. Kedua, waktu untuk 
beribadah dan bermunajat kepada Allah swt yang ketika itu tidak 
seorangpun boleh menemui dirinya kecuali harus melewati 
protokoler dan izin petugas keamanan yang terkenal sangat 
ketat. Ketiga, waktu menerima pengaduan dan menyidangkan 
perkara yang terjadi di antara rakyatnya. Keempat, waktu untuk 
urusan pribadi dan keluarganya. 

Pada suatu hari, bertepatan dengan waktu ibadah 
bermunajatnya Nabi Daud as di dalam tempat yang memang 
dirancang khusus sebagai tempat beribadah (mihrab) tiba-tiba 
dua orang laki-laki masuk ke tempat itu. Kehadiran kedua orang 
ini membuat Nabi Daud as kaget sekaligus takut karena tidak 
pernah ada yang bisa masuk ke tempat itu kecuali atas izin 
dirinya atau harus melewati hadangan pasukan pengamanan 
kerajaan. Ternyata kedua orang ini masuk lewat jendela mihrab 
Nabi Daud as sehingga tidak mendapat hadangan petugas 
keamanan. 

Melihat Nabi Daud as kaget dan sedikit ketakutan, kedua 
orang tersebut berkata,”Jangan engkau takut, karena kami 
hanya datang untuk mengadukan perkara yang terjadi di antara 
kami serta meminta keputusan yang adil kepadamu.” Karena 
mereka berdua telah masuk dan berada di hadapan Nabi Daud 


| 23 


Takiir Oashashi Jilid II 


as, dia berkata,”Baiklah, tolong ceritakan apa yang terjadi di 
antara kalian?.” 

Salah seorang dari mereka berkata,”Begini tuan raja, 
saudara saya ini telah memililiki 99 ekor kambing betina, 
sedangkan saya hanya memiliki satu ekor saja. Akan tetapi, 
saudara saya ini tetap mendesak dan memaksa saya untuk 
memberikan kambing saya yang satu ini kepadanya hingga 
kambingnya menjadi 100 ekor. Saya sudah membawa perkara 
ini kepada banyak pihak, akan tetapi karena kekuatan dan 
kepandaiannya berbicara saya selalu kalah dan tidak bisa 
mempertahankan milik saya ini.” 

Mendengar penuturan orang tersebut, Nabi Daud as 
langsung berbicara sambil menghardik orang yang telah memiliki 
kambing betina 99 ekor tadi, sambil berkata,”"Engkau telah 
berbuat zalim kepadanya. Engkau telah memiliki kambing 99 
ekor sementara dia hanya punya satu ekor saja, kenapa engkau 
bernafsu sekali menggenapkan kambingmu menjadi 100 ekor? 
Engkau betul-betul tamak dan sangat zalim. Tidak ada hukuman 
yang pantas untukmu kecuali engkau harus dicambuk dan 
dipukul wajahmua”, tegas Nabi Daud as. 

Mendapatkan Nabi Daud as marah dan memutuskan 
hukuman kepadanya, pemilik kambing yang berjumlah 99 
tersebut berkata kepada Nabi Daud as, “Kalau begitu engkaulah 
orang pertama yang lebih pantas menerima hukuman itu. 
Bukankah engkau telah memiliki 99 oraang isteri, lalu kenapa 
engkau masih memaksakan kehendakmu menikahi pujaan hati 
salah seorang tentaramu yang setia berjuang demi membela 
kehormatan dan kemuliaanmu. Bukankah engkau tahu bahwa 
wanita itu sudah dipinangnya?.” 

Mendengar jawaban tamunya, Nabi Daud as sontak kaget 
dan barulah dia sadar akan kesalahan yang telah diperbuatnya. 
Nabi Daud as kemudian bertaubat kepada Allah swt sambil 
menangis menyesali sikap dan perbuatannya yang telah dinilai 
sebagai sebuah kezaliman. Ternyata kedua tamu yang 


24 | 


Ujian Nabi Daud as 


bersengketa itu adalah dua orang malaikat yang sedang 
meyamar menjadi manusia untuk menegur Nabi Daud as atas 
kesalahan yang telah diperbuatnya. Memang, sebelum kedua 
tamu itu datang Nabi Daud as yang sebelumnya telah memiliki 
99 orang isteri baru saja mempersunting seorang gadis cantik 
bernama Sabigh binti Sya'igh yang tidak lain adalah tunangan 
salah seorang parjuritnya bernama Uria bin Hannan. 

Sebelum pernikahan antara Nabi Daud as dan Sabigh 
berlangsung, sang tunangan Uria dikirim Nabi Daud as untuk misi 
militer ke suatu wilayah. Ketika menjalankan misi negara itulah 
Uria ditangkap musuh dan belum jelas informasinya apakah 
sudah dibunuh aatau masih tawanan yang berada dalam 
dekapan penjara. Pada saat nasib dan keberadaan Uria belum 
jelas, Nabi Daud as datang ke rumah keluarganya untuk 
memberitahu apa yang terjadi dan menimpa Uria. Ketika itulah, 
Nabi Daud as melihat tunangan Uria yang sangat cantik hingga 
muncullah perasaan suka dan cinta kepadanya. Tidak berapa 
lama kemudian, Nabi Daud as pun datang melamar kepada 
kedua orang tua gadis untuk dijadikan isteri. 

Mendapat anak gadisnya dilamar seorang raja sebesar 
dan semulai Nabi Daud as, ditambah lagi berita tentang 
keberadaan tunangan anaknya Uria yang belum bisa diketahui 
secara pasti, maka kedua orang tua Sabigh tanpa pikir panjang 
pula langsung menerima lamaran Nabi Daud as hingga 
keduanyapun dinikahkan. Nabi Daud as tidak pernah berfikir 
tetang kehancuran perasaan Uria jika suatu ketika dia pulang 
dan mendapatkan tunangannya telah disunting. Inilah yang 
menyebabkan teguran Allah swt datang lewat dua orang 
malaikat yang menyamar menjadi manusia yang sedang 
berperkara. Kesalahan inilah yang kemudian membuat Nabi 
Daud as menyesal dan bertaubat seumur hidupnya. Sejak saat 
itu pula Nabi Daud as dikenal sebagai pribadi yang suka 
menangis hingga ketika bersujud dia mengangis sampai 
rerumputan basah karena air matanya. Begitu juga Nabi Daud as 


(25 


Takir Oashashi Jilid III 


dikenal sebagai manusia yang banyak beribadah dan istighfar di 
malam hari, banyak bertasbih di siang hari hingga paling banyak 
melaksanakan ibadah puasa. Semua itu dilakukannya demi 
menebus kesalahan dan dosanya tersebut. Karena itu pula Nabi 
Daud as kemudian digelari Allah swt dengan awwab (manusia 
paling banyak bertaubat). 

Kisahnya Nabi Daud as memutuskan perkara ini 
disebutkan dalam surat Shad |38J: 17-26 


35399 


GI (17) Sisil JSI IS 59315 Cage 3536 Oo La IE apl 
A5 (18) GAN Gil GAkan dan Ula! Uya 
Uka33 dl 23513 Aan 63353 119) ar) Pg UP Sigit 
3) (21) asal 338 3) MAL IS DI JS3(20) ASI 
R35 & Oluat CAS J6 en €333 Sggl5 Je 953 
s3 dl bas Salad V3 Gsdb Ws S3 AR as 
A53 J3 A5 Ogkih HS £ Iis O| (22) bYAN 


Tb OT 


AN 
Ialb AT JB (23) SU 8G 3523 kalaS J3 33-13 
Pan Gatal AKA Ga DS OS des Jl BRA Jis 
s3 HD La (d3 SL 1sls23 lokal Sad Yj : an Ia 
ey U3213 (24) LIS SI 353 dy JAKAA Ss kasi 29315 
Ida BI 393136 (25) Dls Gil gen 3 HJ bsis Gaic Ji Ol WS 
Sad at Y3 Gb Ul ag H3 Pat Tas) 8 rn 


2 AN Jaa 2 Oles Bad D) A1 Jaa 33 ola 
(26) PAI 233 Iga La bad ISS 


Artinya: “Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan: dan 
ingatlah hamba Kami Nabi Daud as yang mempunyai kekuatan, 
sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan). (17), Sesungguhnya Kami 
menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Nabi Daud 
as) di waktu petang dan pagi, (18), dan (Kami tundukkan pula) burung- 
burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada 


26 | 


Ujian Nabi Daud as 


Allah. (19), Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya 
hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. (20). Dan 
adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika 
mereka memanjat pagar? (21), Ketika mereka masuk (menemui) Nabi 
Daud as lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata: 
“Janganlah kamu merasa takut: (kami) adalah dua orang yang 
berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang 
lain maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah 
kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang 
lurus. (22), Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh 
sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka 
dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia 
mengalahkan aku dalam perdebatan.” (23), Nabi Daud as berkata: 
“Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta 
kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh: dan 
amat sedikitlah mereka ini.” Dan Nabi Daud as mengetahui bahwa Kami 
mengujinya: maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertobat. (24), Maka Kami ampuni baginya 
kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat 
pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. (25), Hai Nabi Daud as, 
sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan. (26).” 


Ayat 17-20 
BI (17) SSI SI SI 153 9315 CAKE 353 Oglgds la Je ubi 
ARI (18) GAY Gaal Gak daa Ula Uk 
Jn283 ASI s3 ASIA G3AA3 (19) SIS AI ?K Iyan 
(20) Oi -) 


“nat 


|27 


Takir Oashashi Jilid III 


Artinya: “Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan: dan 
ingatlah hamba Kami Nabi Daud as yang mempunyai kekuatan, 
sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan). (17), Sesungguhnya Kami 
menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Nabi Daud 
as) di waktu petang dan pagi, (18), dan (Kami tundukkan pula) burung- 
burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada 
Allah. (19), Dan Kami kuatkan kerajaannya dan Kami berikan kepadanya 
hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. (20). 


Rangkaian kisah Nabi Daud as mendapat ujian ini dimulai dengan 
menyebutkan sifat dan kemulian Nabi Daud as. 


Pertama, Allah menyebutkan Nabi Daud as sebagai sosok 
manusia yang secara fisik sangat kuat dan kokoh (SNI 15), ia 
dengan kekuatan yang dimilikinya mampu melunakkan besi 
dengan tangannya. Hal ini memberi isyarat bahwa seorang 
pemimpin idealnya yang memiliki kekuatan baik fisik maupun 
psikis. 

Kedua, Nabi Daud as disebutkan sebagai sosok yang suka 
bertaubat dan banyak berbuat taat (Dlg| “S!). Karena konteks 
ayat ini akan menyebutkan di antara kekhilafan dan kesalahan 
yang pernah diperbuat Nabi Daud as yang menjadikannya 
kemudian sebagai ahli taubat. Bahkan, hebatnya Nabi Daud as 
hanya melakukan satu kali kesalahan, namun tobatnya banyak, 
setiap hari hingga akhir hayatnya. Kerena itulah, Nabi Daud as 
dikenal sebagai orang yang paling banyak menangis, paling 
banyak puasa dan paling sedikit tidurnya. 

Ketiga, Nabi Daud as disebutkan sebagai yang paling banyak 
bertasbih, hingga gunung-gunungpun ikut bertasbih dengannya 
setiap pagi dan petang (614! Wal GEkah dan Ula Cha UI). 
Karena itu, seorang pemimpin dan kepala negara adalah orang 
yang paling banyak bertasbih dan memuji Tuhan. Hal ini 
sekaligus menjadi isyarat bahwa semakin banyak seorang 
menerima nikmat dan kebaikan, maka semakin banyak pula rasa 
syukur, tasbih dan ibadahnya kepada Allah swt. 


28 | 


Ujian Nabi Daud as 


Disebutkannya Nabi Daud as sebagai sosok yang banyak 
bertasbih pagi dan petang juga memberi kesan bahwa amalan 
dominan Nabi Daud as dalam kontekss taubatnya kepada Allah 
swt adalah dengan memperbanyak tasbih. Demikian, karena 
memang tasbih adalah bagian dari bentuk pembersihan dosa. 
Karena itulah, Rasulullah saw diperintahkan bartaubat sebelum 
wafat beliau dengan cara memperbanyak tasbih. Demikian 
seperti terlihat dalam surat al-Nashr (110): 3 


aa 2 


(3) GIs5 AK DARA S7 J Inn Gen 


Artinya: “maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah 
ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.” 


Dalam konteks inilah, Rasulullah saw juga pernah 
bersabda, 


IG All datg ca3 UM Bila DAS IA aa Gp 
:Jlag Kep Lara, da SES AG AD EK EYE al 353 AG ADE) 
Ans Ap BUKIN  2) ey Y SAS AA IN ANN 12 ALI 


AS 355 Jia S6 GI BELA CoyAt DUS ss S Je 3ag 
(oluwo ol9)) 


Artinya: “Siapa yang bertasib setiap selesai shalat 33 kali, bertakbir 33 
kali, bertakbir 33 kali, kemudian dilengkapi menjadi 100 dengan 
mambaca Ia ilaha illallah wahdahu Ia syarika lahu, lahu al-mulku wa 
lahu al-hamdu wa huwa “ala kulli syai'in gadirun, niscaya diampuni 
semua dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan (HR. Muslim)” 


Keempat, Nabi Daud as bukan hanya dikenal banyak 
bertaubat dan bertasbih, namun tasbih Nabi Daud as itu 
dilantunkan dengan suara yang sangat merdu hingga burung- 
burungpun ikut larut dalam tasbihnya yang merdu tersebut 
(D3 J ?$ Iygika AAS). Kata mahsyuratan (Sigi) secara 
harfiyah berarti berkumpul dengan cara berbondong-bondonsg, 
memberi kesan bahwa ketika Nabi Daud as bertasbih dengan 


129 


Takir Oashashi Jilid III 


hati yang tulus dan suara yang merdu, semua burung yang 
sedaang terbang bergerembolan akan berhenti dan berkumpul 
untuk mendengarkan dan mengikuti tasbih yang dilantunkan 
Nabi Daud as. Memang, begitulah ungkapan yang tulus dengan 
ditopang suara yang merdu akan menjadi daya pikat tersendiri 
bagi seseorang yang mendengarnya sehingga dengan mudah dia 
bisa mempengaruhi orang lain termasuk binatang sekalipun. 
Karena itu, tidaklah mengherankan jika para calon legeslatif 
ataupun calon kepala daerah menjadikan para penyanyi atau 
biduanita sebagai sarana untuk memikat para simpatisan dan 
pemilihnya melalui suara mereka yang merdu. 

Kelima, Nabi Daud as disebutkan memiliki kekuasan dan 
kerajaan yang sangat kuat dan kokoh (454 63343). Di samping 
itu, kerajaannya juga memiliki system protokoler yang sangat 
ketat dan rapi, hinga semua hal diatur dengan prosedur dan 
system kerja terbaik. Karena itu, tidaklah salah jika ada pejabat 
atau kepala negara yang memiliki penjagaan ketat dengan 
protokoler yang sangat formal. 

Keenam, Nabi Daud as adalah sosok yang sangat bijaksana 
(AsSJl 345T3), karena memilki ilmu yang luas. Kebijkasaanya 
semakin sempurna karena di tambah lagi dengan diturunkannya 
kitab Zabur kepada dirinya. Karena itu, seorang kepala negara 
harusnya memiliki ilmu yang luas dan bijaksana dalam segala 
sikap dan keputusannya. 

Ketujuh, Nabi Daud as dikenal sebagai sosok yang pandai 
berbicara (SE 253). Dia dikenal sebagai orator ulung karena 
sangat rapid dan rinci dalam menyampaikan sesuatu, namun dia 
juga sekaligus seorang pujangga yang sangat pandai menyusun 
kata indah hingga dengan mudah bisa melunakan hati yang keras 
dan menyentuh perasaan orang di sekitarnya. Karena itu, 
memang seorang pemimpin atau kepala negara haruslah bagus 
dalam berbicara dan beretorika. Seorang kepala negara harus 
memiliki kemampuan untuk mengoalah kata dengan baik, 
terstruktur dan sangat mudah dipahami. Dengan segala 


30 | 


Ujian Nabi Daud as 


kelebihan yang dimiliki tersebut, sangatlah wajar jika Nabi Daud 
as kemudian dinobatkan sebagai raja tersbesar Bani Israel 
setelah Nabi Musa as. Akan tetapi, dengan segala kemulian dan 
kebesaran yang dimilikinya, tidak menutup peluang dia berbuat 
salah dan kekeliruan seperti telah dijelaskan sebelumnya. 

Ayat 21-23 


Sr 5453 S5 (21) OS ld & 3 HI ira 3G MEN 
YAN Je bay JB Ola GAS II pie ES S3 
O) (22) BAN e132 Jl badig Jala V3 BSI Lg S6 
kda3I Uks Bb A5 J3 A35 Ogki3 HA (35 
(23) PUJI 3 353 

Artinya: “Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang 
berperkara ketika mereka memanjat pagar? (21), Ketika mereka masuk 
(menemui) Nabi Daud as lalu ia terkejut karena (kedatangan) mereka. 
Mereka berkata: “Janganlah kamu merasa takut: (kami) adalah dua 
orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim 
kepada yang lain: maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan 
janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke 
jalan yang lurus. (22), Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan 
puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. 


Maka dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia 
mengalahkan aku dalam perdebatan.” (23) 


3G - 


Kata idz tasawwari (lay SI) “ketika mereka memanjat 
pagar” memberi kesan bahwa kedatangan tamu yang 
bersengketa kepada Nabi Daud as ini tidak melewati pintu yang 
biasa dilalui para tamu ketika menemui Nabi Daud as yang dijaga 
sangat ketat oleh para pengawal istana. Karena itulah, wajar jika 
Nabi Daud as terkejut dan merasa takut terhadap mereka karena 
kedatangan yang tidak wajar ke tempat ibadahnya. 

Kata al-mihrab (Sal) 'mihrab” berasal dari kata harab 
(»-) yang berarti perang. Kata ini kemudian dikenal sebagai 


|31 


Takir Oashashi Jilid III 


tempat ibadah oarang shalih yang diperuntukan khusus untuk 
shalat dan bermunajat kepada Allah. Mihrab disebut demikian, 
karena di tempat inilah manusia berperang melawan nafsu dan 
bujuk rayu setan. Karena itulah, mihrab dianggap sebagai tempat 
“keramat” bagi sebagian umat Islam. Betapa tidak, seringkali 
terjadi di mana seorang yang sebelumnya lancar membaca Al- 
Our'an di luar mihrab, jika dia sudah berdiri di mihrab menjadi 
imam, tidak sedikit di antara mereka yang kehilangan 
kemampuan. Seorang yang biasanya hafal Al-Our'an, tiba-tiba 
hafalannya menjadi hilang hingga melakukan kesalahan dalam 
membaca ayat-ayat Allah swt yang biasanya dengan mudah dia 
bisa membacanya. Begitulah, sifat mihrab yang menjadi arena 
pertempuran rohani manusia melawan dahsyatnya bujuk rayu 
dan tipu daya setan. Tersebab mihrab adalah tempat berperang 
melawan setan, maka perempuan tidak memiliki tempat di 
mihrab. Demikian, karena perempuan tidak punya potensi, 
tradisi dan kemampuan berperang melawan setan. Bahkan, 
perempuan cenderung menjadi “partner dan mitra” bagi setan 
untuk menggoda laki-laki. Perhatikan firman Allah swt dalam 
surat al-Nisa' (41: 76 


(76) ts26 06 OMA XS Of... 
Artinya: “...Sesungguhnya tipu daya setan sangat lemah” 


Begitu juga, dalam surat Yusuf (12): 28 
(28) abs ISIS O| GSUS Hp Ul JB... 


Artinya: “..dia berkata,”sesungguhnya ini adalah tipu daya kalian (para 
wonita), sesungguhnya tipu daya kalian sungguh dahsyat” 


Ungkapan inna hadza akhi (S IA Oni adalah 
saudaraku” memberi kesan betapa pertengkaran yang terjadi 
antara dua oarang terkiat masalah materi, tidak lantas 


32 | 


Ujian Nabi Daud as 


menjadikan keduanya menjadi musuh. Sengketa materi tidak 
boleh membuat hubungan silaturrahmi menjadi putus apalagi 
membuat hubungan saudara kandung berubah menjadi 
permusuhan. 

Ungkapan wa “azzani ff al-khithab (bs g 3563) dia 
selalu mengalahkanku dalam berdebat” memberi kesan bahwa 
di pengadilan, pihak yang mampu menghadirkan argumentasi 
yang kuat maka dia akan menjadi pemenang. Oleh karena itu, 
pengadilan adalah tempat para pencari keadalian berdebat dan 
beradu argumen terutama antara jaksa penuntut yang mewikili 
korban dengan pengacara yang membela tersangka. 

Ungkapan wa “azzani ff al-khithab (PE 8 353) ini 
juga sekaligus memberi isyarat bahwa keduanya sebenarnya 
telah berperkara di tingkat yang lebih rendah. Namun, karena 
ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan sebelumnya, 
maka yang kalah melakukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. 
Begitulah kisah perkara ini mengajarkan kepada kita tentang 
tahap-tahap pencarian akan keadilan dalam berperkara. Mulai 
dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, hinga 
peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kasus kedua orang 
yang bersengketa yang disidangkan Nabi Daud as ini, ibaratnya 
adalah perkara banding pada tingkat Mahkamah Agung di 
Indonesia. 


Ayat 24-26 
Ea UJI Ha KS OI dls dl dus » 5 Jlji ale Ig Je 
AP Ud33 OIL slas3 lal Sai NI gass Je AN 


ARE (24) LI SI) 353 diy LAKAL BUS Las dggl3 253 
AkdS Illas G) 393156 (25) Hb A33 HJ bais AI Ol3 WS 


£ z9 


Jasa 3g Ulais sad H3 3 tau KU 3 SEL ya G 


2 


|33 


Takir Oashashi Jilid III 


P33 Ig Lag Inah OlSE Aa AI Jari 5S Oglas God! Of AMI 
(26) Ha 
Artinya: “Nabi Daud as berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 
kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian 
yang lain, kecuali orang orang yang beriman dan mengerjakan amal 
yang shaleh: dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan Nabi Daud as 
mengetahui bahwa Kami mengujinya: maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (24), Maka Kami ampuni 
baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai 
kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik. (25), Hai 
Nabi Daud as, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena 
ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang 
yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena 
mereka melupakan hari perhitungan. (26).” 


Ungkapan fastaghfara rabbahu wa kharra rakif'an wa 
anab (2613 ESI5 33 455 skki26) “maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat” adalah respon 
cepat Nabi Daud as ketika dia menyadari kesalahan yang telah 
diperbuatnya setelah mendapat teguran dari salah seorang 
tamunya yang berperkara. Memang taubat yang baik adalah 
beristighfar sambil bersujud sebagi bukti akan kehinaan dan 
kelemahan seorang hamba yang berdosa di hadapan Tuhan. 
Sejak saat itulah Nabi Daud as kemudian dikenal sebagai pribadi 
yang paling banyak bersujud karena merasakan kehinaan yang 
sangat atas kesalahan yang pernah diperbuatnya itu. Dalam 
kontekss inilah al-Sakandari dalam kitab al-Hikam pernah 
menyebutkan. . P ja 

Dea He injil AED Ga HE DSN YS Eni dak 
Artinya: “kemaksiatan yang mendatangkan rasa hina lebih baik 
daripada ketaatan yang mendatangkan rasa mulia dan sombong. 


( 


34 | 


Ujian Nabi Daud as 


Ungkapan fa ghafarna lahu dzalika (WS & 65553) “maka 
kami ampuni baginya kesalahannya” memberi kesan betapa 
cepat pula proses penerimaan taubat dari Allah swt atas 
kesalahan seorang hamba jika dia mau kembali kepada-Nya. 
Demikian seperti disebutkan dalam surat al-Zumar (39): 53-54 


o| an & Bai Yy Kembi Je Jana cad sobek u 

(Sa) aa P3: Sab SAN Sati Il J3 5 2 2 Iyahalg 
Artinya: “Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat 
Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. 
Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(53), Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah 


kepada-Nya sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu tidak 
dapat ditolong (lagi). (54) 


Ungkapan ya Nabi Daud as inna ja'alnaka khalifatan fi al- 
ardh (AN & AkdE Atlas CJ 39836) “Hai Nabi Daud as, 
sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi”, memberi kesan bahwa seorang pejabat yang 
melakukan kesalahan tidak mesti dijatuhi sangsi berupa 
pencopotan dari jabatanya jika dia sudah mengakui kesalahan 
dan bertaubat kepada Allah swt. Seorang pejabat yang 
melakukan kekeliruan masih boleh diberi kesempatan 
melanjutkan jabatan dengan catatan diberikan peringatan 
kepadanya agar tidak berbuat kesalahan lagi pada masa 
berikutnya seperti terlihat dari peringatan Allah swt dalama 
ungkapan fahkum bayna al-nasi bi al-hagg wa Ia tattabi' al- 
hawa fa yudhillaka “an sabilillah 

(MI Jari 5 OLES Sal ui V3 BEI 2 5g 5 38) “maka 
berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan 


135 


Takir Oashashi Jilid III 


janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah.” 

Penggunaan kata khalifah untuk menyebut jabatan yang 
diberikan kepada Nabi Daud as memberi kesan akan sisi buruk 
yang dimiliki jabatan itu. Demikian, karena kata khalifah berasal 
dari kata khalaf (&) yang berarti “pertikaian, perselisihan, 
perbedaan.” Dengan menyebut jabatan itu sebagai khalifah 
maka demikian mengandung isyarat bahwa semakin tinggi 
jabatan seseorang akan semakin banyak dia mendapati orang 
yang menentangnya, melawannya, hinga memusuhinya. Karena 
itu, ada pepatah bijak mengatakan,” semakin tinggi pohon, maka 
semakin kencang pula angin menerpanya dan semakin bernafsu 
pula angin untuk menumbangkannya.” Dengan demikian, 
hakikat jabatan bukanlah fasilitas dan kesenangan, namun 
jabatan adalah tanggung jawab dan tantangan hidup. 


Sekian! 


36 | 


BAGIAN DUA 
NABI SULAIMAN AS DAN SEMUT 


Sulaiman merupakan putera Nabi Daud as dan mewarisi 
kekuasan ayahnya termasuk kenabiannya. Karena itu, Nabi 
Sulaiman as juga dipandang sebagai nabi terbesar yang pernah 
diutus Allah swt kepada Bani Israel setelah Nabi Musa as dan 
Nabi Daud as. Selain mewarisi kemuliaan ayahnya, Nabi Daud as, 
Sulaiman juga memiliki banyak kelebihan dan keutamaan yang 
tidak dimiliki Nabi Daud as. 

Suatu hari Nabi Sulaiman as mengumpulkan semua 
pasukannya dari kalangan manusia, jin dan burung untuk 
melakukan parade. Nabi Sulaiman as dan pasukannya pun 
memulai perjalanan, hingga mereka melewati sebuah lembah 
yang di sana terdapat segerombolan semut. Melihat parade 
pasukan Nabi Sulaiman as dalam jumlah yang sangat besar, ratu 
semut yang memimpin gerombolan semut tersebut berteriak 
memberi komando kepada anak buahnya agar segera 
menghindar dari jalanan dan bersembunyi dalam lubang-lubang 
supaya tidak diinjak Nabi Sulaiman as dan pasukannya. Nabi 
Sulaiman as mendengar dan mengerti apa yang sedang 
diucapkan ratu semut tersebut. Diapun tersenyum sambil 
berdoa agar Allah swt diberikan petunjuk bagaimana cara 
bersyukur atas nikmat Allah dan kebaikan orang tuanya. 

Kisah nabi Sulaiman dan Semut disebutkan Allah swt 
dalam surat an-Nami (27): 15-19 


| 37 


Takir Oashashi Jilid III 


IS JELAS GUI ISI YU3 lal OlsslA3 39315 KST 3333 
Sa bdl (BIL J3 39315 Ole &533 (15) Ge pole we 
ball JAAN 3 NG Ol ssh IS da C3 A an gan Gan 
099 AB AS 03 Sai Ha 3 Ola PS (16) 
(ASI Jas (BIL Is CJE Jall 23 1351 ISI 45 (17) 
KA (18) O9RA AB 4 an 
Ja cah aa KA Ga Sa D0 3 da Sal 
Sis BLay3 Ula dasi Os SAI Je3 

(19) SAI 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Nabi 
Daud as dan Sulaiman: dan keduanya mengucapkan: “Segala puji bagi 
Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang 
beriman” (15), Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud as, dan dia 
berkata: “Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara 
burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini 
benar-benar suatu karunia yang nyata.” (16), Dan dihimpunkan untuk 
Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur 
dengan tertib (dalam barisan). (17), Hingga apabila mereka sampai di 
lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke 
dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan 
tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”: (18), maka dia 
tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. 
Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri 
nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua 
orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau 
ridais dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan 
hamba-hamba-Mu yang shaleh” (19).” 


Ayat 15. 
PS JELAS SIA Las VE (83 Lele Olasksg 39313 UST 35J3 
(15) Oe3ll ooke So 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kepada Nabi 
Daud as dan Sulaiman: dan keduanya mengucapkan: “Segala puji bagi 


38 | 


Nabi Sulaiman as dan Semut 


Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba-Nya yang 
beriman.” 


Ungkapan walagad atayna dauda wa sulaymana 'ilman 
(lals Olaklk3 3935 KST 33) “Dan sesungguhnya Kami telah 
memberi ilmu kepada Nabi Daud as dan Sulaiman” memberi 
isyarat bahwa ilmu adalah sebab utama Nabi Daud as dan 
Sulaiman menjadi manusia agung dan raja terbesar. Olah karena 
itu, ketika Allah swt menciptakan Adam sebagai penguasa 
(khalifah) di bumi, hal pertama yang dilakukan Allah swt 
terhadap Adam adalah membekalinya dengan ilmu. Lihat firman 
Allah swt dalam surat al-Bagarah |2J: 30-31 


Le NASI 'sJB anda "5 e) dst Gl PON Pal) 3, dk 513 
JB SU odig Buatan Sa Gilas G9 Asal Ela2g (3 Ia dana 


IE PE Bai pal A3 (30) O4k3 Jk el 3 
(31) a85» SS Ol 2GB slaab Geasi JL3 ASN 


Artinya: “Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan  menyucikan  Engkau?”Tuhan berfirman: 
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (30), 
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 
berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 
memang orang-orang yang benar!” (31) 


Kenapa Allah swt tidak bersedia mengutus malaikat 
menjadi penguasa di bumi? Demikian, karena malaikat tidak 
memiliki cukup ilmu untuk mengemban tugas tersebut. Malaikat 
hanya memiliki ilmu yang pernah diajarkan kepada mereka, dan 
tidak memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu dan 
pengetahuan yang ada pada mereka. Berbeda dengan manusia 
yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu yang diberikan 


139 


Takir Oashashi Jilid III 


kepada mereka serta mampu melakukan inovasi terhadap 
pengetahuan yang mereka peroleh tersebut. 

Ungkapan @tayna dawida wa sulaymana “ilman (ET 
lis Olsxlu3 393I5) “Kami datangkan kepada Nabi Daud as dan 
Sulaiman ilmu” sekaligus juga memberi isyarat bahwa ilmu 
adalah bersumber dari Allah swt. Dan ilmu bisa jadi akan dengan 
mudah datang kepada manusia atas kehendak Allah swt Sang 
Pemilik Ilmu. Bukankah Allah swt telah menegaskan dalam surat 
al-Bagarah (2): 282 


8 1 AN ANTA PRE 25-35 3 28 
(282) cxk£ ses J0 AWlg AW AXaka5g AVI Igaslg . . 
Artinya: “Dan bertakwalah kepada Allah: Allah mengajarmu, dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu” 


Perlu dicatat, bahwa Allah swt tidak akan mendatangkan 
ilmu kepada seseorang kecuali dia orang yang bertagwa seperti 
tergambar dalam ayat di atas. Karena itulah, Daun dan Sulaiman 
didatangkan ilmu yang banyak karena mereka adalah ahli 
ibadah. Begitulah yang tersirat dari ungkapan min “ibadi al- 
mu'minina (Ass 3 ks He) “dari hamba-hamba-Nya yang 
beriman.” Demikian wajar, karena ilmu adalah nur (cahaya dari 
Tuhan) yang hanya bisa diterima oleh hati dan jiwa yang bening 
yang dilatih melalui intensitas ibadah dan menjauhi dosa serta 
kemaksiatan. Karena itu pula, nabi Khaidir adalah satu di antara 
sekian manusia di mana Allah swt sendiri yang mengajarkan ilmu 
kepadanya dikarenakan dia adalah seorang ahli ibadah. Lihat 
firman Allah swt dalam surat al-Kahfi (18): 65 


GI Ia dKalE3 Caie do daby BUSI Uolac Ao IIA IIS 
(65) tals 


Artinya: “Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara 
hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari 
sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” 


40 | 


Nabi Sulaiman as dan Semut 


Ungkapan wa gala al-hamdulillahi alladzi fadhdhalana 
ala katsirin min “ibadihi al-mu'minina (JE WLES SIM Ja YES 
OagAll ooks He KS) “dan keduanya mengucapkan: “Segala puji 
bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba- 
hamba-Nya yang beriman” memberi kesan bahwa ilmu adalah 
karunia Allah swt yang paling besar. Karunia ilmu melebihi 
nikmat harta, jabatan, dan prestasi duniawi apapun yang pernah 
diraih manusia. Lihat firman Allah dalam surat al-Bagarah (2): 
269 


Lag bu WS Jai IA ASI Oh 533 Ilig 33 AS UH 23 
(269) AISI lgi II 3S 


Artinya: “Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam 
tentang Al Aur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. 
Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah 
dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang 
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” 


Ayat 16 


Las AAN Gia Kake Sal (IL Ul83 Sa3l5 oa 533 
(16) Sell HATI 3 AD Ol ssh CD Ha 


Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud as, dan dia berkata: 
“Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan 
kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu 
karunia yang nyata.” (16) 


Ungkapan wawaritsa sulaymanu dawiuda (— Sy33 
dsslokilk) “Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud as” 
memberi kesan bahwa Sulaiman hanya meneruskan kebesaran 
ayahnya Nabi Daud as. Oleh karena itu, Nabi Daud as dianggap 
sebagai nabi terbesar bagi Bani Israel setelah Nabi Musa as 
sekalipun nabi Sulaiman diberikan mukjizat melebihi ayahnya, 
Nabi Daud as, yaitu berupa kemampuannya menguasai makhluk 
yang tidak hanya dari bangsa manusia dan biantang, namun juga 
jin dan setan. Alasan yang menjadikan Nabi Daud as sebagai nabi 


(41 


Takir Oashashi Jilid III 


Bani Israel terbesar adalah bahwa dia merupakan nabi kedua 
yang menerima al-kitab yaitu Zabur setelah Nabi Musa as 
menerima kitab Taurat. 

Ungkapan 'ullimng manthiga al-thayri (AB Geis Wale) 
“Kami telah diajarkan bahasa burung” memberi kesan bahwa 
ilmu mengetahui bahasa binatang termasuk bahasa jin adalah 
diajarkan langsung oleh Allah swt kepada mereka, tanpa proses 
belajar sebagaimana kebanyakan ilmu yang diperoleh manusia. 
Disebutkannya bahasa burung untuk menyebut semua bahasa 
binatang tentu saja memiliki maksud dan tujuan. Kenapa Allah 
swt mewakilkan sebutan semua bahasa binatang kepada bahasa 
burung? Kenapa Allah swt tidak menyebutkan bahasa binatang 
lain seperti kucing, anjing dan sebaginya? Demikian karena 
burung adalah jenis binatang yang memiliki kekayaan bahasa 
yang luar biasa. Sekalipun jenisnya satu yaitu bangsa burung, 
akan tetapi setiap jenis burung memiliki bunyi dan bahasa yang 
berbeda dengan burung lain. Perhatikan binatang lain seperti 
kucing sekalipun beragam jenisnya, namun bunyi, suara dan 
bahasa yang dikelurkanya sama. Begitu juga dengan anjing, 
tikus, sapi dan sebagainya. Dengan menggunakan bahasa burung 
dalam ayat ini, memberi isyarat bahwa Nabi Daud as dan 
Sulaiman mengerti dan memahamai semua bahasa bintang. 

Ungkapan wa utina min kulli syai'in (sex & IS da (3913) “dan 
diberikan kepada kami segala sesuatu” memberikan kesan 
bahwa kekuasan Nabi Daud as dan Sulaiman adalah kekuasaan 
yang tidak akan ada manusia yang akan mampu menandinginya. 
Karena itulah nabi Sulaiman pernah berdoa' seperti disebutkan 
dalam surat Shad |38J: 35 


ES SSI S5 2 Res) HE Sa J Uh Jae D5 Jl 
(35) Ltsgi 


Artinya: “Ia berkata: “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah 
kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” 


42 | 


Nabi Sulaiman as dan Semut 


Ayat 17 


(17) 0555 Kat ABI 35 Gal aa bAi3 legal 3 
I SSLs ISSI YAI is s3 SL Ja 313 JENIS HS 
(18) Oops A3 Y (d3 £ 23913 Hula Bias 


Artinya: “Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia 
dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). (17), 
Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor 
semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar 
kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka 
tidak menyadari”: (18) 


Ungkapan wa husyira li sulaymana junuduhu min al-jinni 
wa al-insi wa al-thayri fa hum yuza'ina (& 25 Owl a83 
OsSish KB ABI wiJl3 Geli) “Dan dihimpunkan untuk Sulaiman 
tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur 
dengan tertib (dalam barisan)” memberi isyarat akan besarnya 
jumlah pasukan Nabi Sulaiman as. Pasukannya bukan hanya dari 
kalangan manusia, namun juga jin dan binatang. Saking 
banyaknya jumlah pasukan Sulaiman, hingga digambarkan 
dengan kata husyira (s&&) “dikumpulkan” yang biasanya 
digunakan untuk menunjukan arti berkumpulnya sesuatu dalam 
jumlah besar hingga jumlahnya sulit dihitung. Dalam kosa kata 
Arab, selain kata husyira untuk makna berkumpul terdapat juga 
kata jumi'a (xs). Akan tetapi, biasanya jumi'a digunakan untuk 
arti perkumpul dalam jumlah yang terbatas dan bisa dihitung. 
Karena itu, batas lebih dari dua dalam bahasa Arab sudah 
disebut jama'. Karena itu pula, padang mahsyar sebagai tempat 
berkumpulnya semua makhluk di akhirat disebut mahsyar. 
Demikian, karena semua manusia akan dikumpulkan di sana 
dalam jumlah yang sulit atau bahkan tidak bisa dihitung. 
Begitulah digambarkan Allah swt dalam surat al-Naml (27): 83 


(83) Osfja3 R43 WILL LAS Gie 33 ASI 28 Ha JAS 2353 


143 


Takir Oashashi Jilid III 


Artinya: “Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan dari tiap-tiap 
umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, lalu 
mereka dibagi-bagi (dalam kelompok-kelompok).” 


Ungkapan junuduhu min al-jinni wa al-insi wa al-thayri 
(AR MdI3 Gal! Ge 833iZ) “tentaranya dari jin, manusia dan 
burung”, bukan berarti pasukan nabi Sulaiman hanya jin, 
manusia dan burung. Akan tetapi pemilihan tiga jenis ini sebagai 
pasukan nabi Sulaiman hanya untuk tujuan memberikan 
gambaran tentang pasukan Sulaiman yang terdiri dari tiga 
angkatan, ada angkatan laut yang terdiri bangsa jin, ada 
angkatan darat yang terdiri manusia, dan ada angkatan udara 
yang terdiri dari bangsa burung. 

Bangsa Jin disebut sebagai angkatan laut, karena 
memang jika ada urusan terkait dengan lautan, maka Sulaiman 
menyerahkan tugas tersebut kepada bangsa jin. Lihat misalnya 
ketika Sulaiman hendak membangun istana megah dari permata 
dan batu mulia, maka dia memerintahkan jin untuk menyelam 
ke dasar lautan. Demikian seperti disebutkan dalam surat Shad 


(38J:37 Nanga 
(37) y21553 ss US Ireladig 


Artinya: “dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan, 
semuanya ahli bangunan dan penyelam,” 


Golongan manusia disebut sebagai angkatan darat nabi 
Sulaiman, karena memang untuk urusan yang terkait dengan 
daratan, maka Sulaiman menyerahkannya kepada manusia. 
Perhatikan kasus ketika nabi Sulaiman hendak memindahkan 
istana ratu Balgis dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang 
singkat, maka Sulaiman kemudian memberikan kewenangan 
kepada manusia. Demikian seperti disebutkan dalam surat al- 
Nami (27): 40 
IS 9 Sl 6 


.— 


33 | SESI 3e Ale dlis all JB 
II Ih Ie3 Go lih UB blis Kaki BI) KIS Gls35 


Nabi Sulaiman as dan Semut 


4 


B3... e. 0. TK X0. LE SE Lo 
S5 Ob SAS Ga3 dwi ISA las GA ah JAS AI ISI 
(40) & GS 
Artinya: “Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: “Aku 
akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” 
Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, 
iapun berkata: “Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku 
apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barang 
siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk 
(kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka 
sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.” 


Begitu pula, jenis burung disebut sebagai angkatan udara 
nabi Sulaiman, karena memang terkait urusan ekspedisi udara, 
maka diserahkan kepada burung. Perhatikan kasus ketika 
Sulaiman hendak mengirim surat ke ratu Balgis di Saba' (Yaman), 
dikarenakan jarak yang sangat jauh dari Palestina maka Sulaiman 
meneyerahkan tugas kepada burung Hud-hud. Demikian seperti 
disebutkan dalam surat al-Naml (27): 28 


(28) Ogd33 ISls JAM AgiS J3 R3 Rel AB NAS UUS CSI 
Artinya: “Pergilah dengan (membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah 


kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah 
apa yang mereka bicarakan” 


Apa yang dimiliki Sulaiman dari pasukannya dalam ayat di 
atas, memberikan pelajaran kepada setiap penguasa dan 
pemimpin kapanpun dan di manapun mereka berkuasa. Jika dia 
menginginkan negara atau kerajaannya kuat, jaya dan dihormati 
di tengah pergaulan internasional, maka dia harus memiliki 
tentara yang kuat baik laut, darat maupun udara. Demikian, 
dikarenakan jika angkatan bersenjata suatu negara lemah, maka 
akan dengan mudah negara tersebut akan diekspansi dan 
ditundukan kekuatan asing. 


Ayat 19 


|45 


Takir Oashashi Jilid III 


9 35 Ello Jati Ol3 GUI Je3 Je SAsi 
(19) rda Aolks 8 Bis 


Artinya: “maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) 
perkataan semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku ilham 
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan 
amal shaleh yang Engkau ridai: dan masukkanlah aku dengan rahmat- 
Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh” (19) 


Ungkapan ja tabassama dhahikan min gawliha ( Ginga 
W3 338 Fa 5-5 «“ maka dia tersenyum dengan tertawa karena 
(mendengar) perkataan semut itu”, memberi kesan bahwa 
tertawa bukanlah sesuatu yang dilarang. Tertawa adalah sesuatu 
yang sesuai dengan fitrah manusia, asalkan tertawa bukan untuk 
menjauhkan manusia dari kebaikan. Tertawa dibolehkan 
sepanjang dalam bentuk yang wajar dan masih dalam batas yang 
dibolehkan syari'at. Tertawa yang dilarang adalah tertawa yang 
terlalu banyak seperti disebutkan dalam surat al-Taubah Sun 82 


ta c- 2. 2 2 #5 - ot 
Artinya: “Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis 
banyak, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan.” 


Ungkapan rabbi awzi'ni an asykura ni 'mataka allati 
an'amta 'alayya wa “ala walidayya ( Si Hiasi SI Ol G3 S7 
GUI JE3 Je Cxsxsl) “Dan dia berdoa: Ya Tuhanku, berilah 
aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku” 
adalah doa Nabi Sulaiman as sekaligus respon cepatnya ketika 
mendengar ratu semut memerintahkan anak-anaknya untuk 
bersembunyi ke dalam lubang agar selamat dari injakan kaki 
pasukan Nabi Sulaiman as. Hal yang sangat menarik dari 
ungkapan Nabi Sulaiman as di lembah semut ini adalah bahwa 
ketika dia melihat sikap seekor ratu semut dan mendengar 


46 | 


Nabi Sulaiman as dan Semut 


perkataaannya, Sulaiman langsung teringat kedua ibu bapaknya. 
Apa hubungan ratu semut dengan orang tua? Jika diperhatikan 
sikap ratu semut dalam menghadapi anak-anaknya, maka di sana 
akan diperoleh pelajaran berharga betapa ratu semut adalah 
contoh prototipe orang tua yang sangat ideal yang semestinya 
diteladani setiap orang tua. Adapun sikap istimewa ratu semut 
adalah: 

Pertama, ratu semut adalah pemimpin sekaligus teladan 
yang sempurna dalam rumah tangga semut. Biasanya sang ratu 
adalah semut yang berbadan paling besar dan memiliki sayap. 
Jika sekelompok semut berjalan beriringan, maka yang paling di 
depan adalah sang ratu. Akan tetapi, jika ada musuh yang akan 
menyakiti atau membinasakan mereka, maka sang ratu biasanya 
paling terakhir lari dan menyelamatkan diri. Begitulah sikap yang 
dicontohkan ratu semut, berupa tanggung jawab, keteladanan 
dan pengayoman terbaik bagi anggota keluarganya. la mampu 
menunjukan sikap-sikap terpuji kepada anak-anaknya, sehingga 
semua anak dan anggotanya dengan sepenuh hati mematuhi 
dan mengikuti segala perintahnya. Maka, orang tua yang baik 
juga semestinya mampu menunjukan tanggung jawab yanag 
tinggi, memberikan contoh dan keteladanan yang sempurna 
kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak memiliki 
peluang dan celah untuk mengkritiknya. Jika seorang ayah 
memerintahkan anaknya shalat, maka terlebih dahulu dia harus 
mencontohkan pelaksanaan shalat tersebut. Jika seorang ayah 
melarang anaknya merokok, maka jangan pernah dia menyentuh 
rokok. Dengan demikian, anak-anak akan mematuhi 
perintahnya, karena mereka tidak menemukan celah untuk 
membantah apalagi membangkang kepada orang tuanya. 

Kedua, ratu semut mampu menanamkan nilai 
kebersamaan kepada seluruh anaknya. Semut adalah binatang 
yang hidup berkelompok dan selalu hidup bersama serta 
mengandalkan bekerjasama. Semut adalah binatang yang tidak 
hidup dengan pola kesendirian atau individualisme. Semut 


147 


Takir Oashashi Jilid III 


menyadari akan kondisinya yang kecil dan lemah. Namun, 
kebersamaan dan kerjasama membuatnya menjadi binatang 
yang tidak bisa dipandang remah. Seekor gajah sekalipun, jika 
diserang semut secara bersamaan maka gajah tersebut bisa mati 
mengenaskan. Begitu juga, semut dengan kersamaannya 
sekalipun fisiknya kecil, namun bisa membuat “tumpukan 
makanan”yang sangat besar. Begitulah hebatnya pola kehidupan 
semut yang dalam jiwa mereka telah terbangun dengan baik 
sikap kebersamaan dan saling membantu. Gaya hidup seperti ini 
adalah hasil didikan sang ratu. Tentu saja, sikap hidup seperti ini 
mesti dicontoh oleh setiap orang dalam mendidik dan 
menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada anak-anaknya. 

Ketiga, ratu semut mampu menciptaan tatanan hidup 
damai di antara sesama anak-anaknya. Mereka tidak pernah 
bertengkar atau berkelahi. Coba lihat! Sekelompok semut yang 
sedang menarik makanan. Pernahkah mereka menariknya ke 
arah yang berlawanan antara satu dengan lainnya? Sekelompok 
semut tidak pernah bertengkar dalam memperebutkan sesuatu. 
Ketika menarik makanan ke dalam lubang atau sarang, mereka 
selalau menunjukan pola kebersamaan, di mana jika yang satu 
menarik, maka yang lain mendorong, begitupun sebaliknya. 
Bentuk kebersamaan dan keakuran lain yang ditunjukan semut 
adalah bahwa mereka selalu bertegur sapa dan bersalaman 
ketika bertemu dengan lain. Bahkan, mereka memiliki tradisi 
berupa saling cium pipi antara satu dengan yang lain ketika 
bertemu. Menurut hasil pengamatan, cium pipi yang 
dicontohkan semut adalah cium pipi keakraban, karena mereka 
memulainya dari mengadu pipi kiri. Begitulah kesuksesan ratu 
semut dalam menanamkan sikap mulia kepada anak-anaknya, 
yang juga mesti dicontoh setiap orang tua dalam mendidik 
anaknya. Pola persaudaraan, kebersamaan serta kasih sayang di 
anatra sesama anak-anaknya yang terwujud dalam bentuk 
kerjamasa, saling tolong menolong, minimal saling tegur sapa 
dan memberi salam ketika saling bertemu. 


48 | 


Nabi Sulaiman as dan Semut 


Keempat, ratu semut berhasil menanamkan kepada 
seluruh anaknya pola hidup yang kreatif dan selalu aktif 
bergerak. Semut adalah binatang yang tidak kenal lelah, tidak 
suka bermalas-malasan dan tidak suka berpangku tangan. Tidak 
akan pernah ditemui ada seekor semut yang beristirahat dalam 
waktu yang lama apalagi tidur pulas dalam waktu yang panjang. 
Demikian, karena setiap individu semut adalah pekerja keras 
yang tidak mengenal kata lelah dan istirahat. Begitulah sikap 
hidup yang mesti ditanamakan setiap orang tua kepada anak- 
anaknya, yaitu suka bekerja keras dan jauh dari sikap hidup 
bermalas-malasan. Hendaklah orang tua menanamkan di dalam 
diri setiap anak kemampuan untuk menghargai setiap detik 
waktu yang dilaluinya dan memanfaatkan setiap kesempatan 
yang datang kepadanya. 

Kelima, ratu semut berhasil menamkan kepada anaknya 
untuk selalu memikirkan dan mempersiapkan hari esok. Semut 
adalah binatang yang suka menumpuk makanan, bahkan dalam 
jumlah yang sangat banyak melebihi kebutuhannya. Semut selau 
memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi hari esok. Ia 
menumpuk makanan mungkin dengan keyakinan, bahwa hari 
esok bisa saja kendisinya lebih buruk dari hari ini. Jika kemudian 
ia berada dalam kondisi kurang menguntungkan, setidaknya ia 
tidak akan mati kelaparan bersama keluarganya. Begitulah pola 
hidup yang juga mesti diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, 
yaitu memperhitungkan segala kemungkinan buruk yang akan 
terjadi hari esok, dan melakukan persiapan menghadapinya. 
Itulah yang dipesankan Allah swt. dalam surat al-Hasyar (59J: 18 


22 a09 38 23 ora eat 5 28 Sa SU pedia 
laila JJ ERA La Cuas MAlig AMI Ig&il Igkala Soil Loib 
Doa Lo US AMI Ol AI 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 


untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 


|49 


Takir Oashashi Jilid III 


Keenam, semut adalah biantang yang kuat, karena 


seekor semut mampu menarik beban sebesar sepuluh kali berat 
bobot badannya. Hal itu tentu juga mesti menjadi contoh bagai 
manusia terutama umat Islam. Orang tua hendaklah khawatir 


jika 


meninggalkan anak-anak yang lemah baik fisik, psikis, 


ekonomi apalagi spiritual mereka. Lihat peringatan Allah swt 
dalam surat al-Nisa' (41: 9 


Agil Iga Go 533 3 AebS Sa ISS II Sal gak 


(9) (aka V33 Idokl3 Al Noda 


Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang benar.” 


Bukankah Rasulullah saw juga pernah bersabda dalam 


hadisnya dari Abu Hurairah ra, bahwa mukin yang kuat lebih baik 


dari 


mukmin yang lemah. 


al Al Ip Al Uji UE "JB dis AU AU pa ash Il GE 

cas Ga Ml JI LSG KE oil Bohai : lag 
dub $ del SIA Wa uk Joy 3S US G3 akn 
IIS Oo ES ii SJAS YG teh 4 SILAT OI$ « 3385 V3 
Jae iki OS cah alB lag dil 335 J3 GSI3 «AS 


50 | 


(polio olay) KUA 


Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu “anhu, beliau berkata, 
Rasulullah Shallallahu “alaihi wa sallam bersabda, Mukmin yang kuat 
lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada Mukmin yang 
lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk 
mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan 
kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali 
engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah 
engkau berkata, Seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan 


Nabi Sulaiman as dan Semut 


begini dan begitu, tetapi katakanlah, Ini telah ditakdirkan Allah, dan 
Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya 
akan membuka (pintu) perbuatan syaitan. (HR. Muslim) 


Tentu saja, kekuatan yang dimiliki seorang anak, baik fisik 
maupun mental, jasmani maupun rohani adalah berasal dari 
kedua orang tuanya. Misalnya, pemberian ASI oleh seorang ibu, 
pemenuhan gizi, biaya pendidikan dan sebagainya yang tentunya 
semua itu hanya bisa diperoleh dari orang tua yang bertanggung 
jawab. 

Ketujuh, semut adalah binatang yang sangat informatif, 
suka berbagi dan tidak rakus serta tidak suka menang sendiri. 
Jika seekor semut menemukan makanan, maka dengan cepat ia 
akan menyebarkan berita tersebut kapada yang lain. Sehingga, 
dalam waktu yang pendek dan cepat segerombolan semut telah 
berkumpul untuk membawa makanan yang ditemukan saudara 
mereka. Seekor semut tidak memiliki sikap rakus dan mau 
kenyang sendiri, karena ia dengan senang hati akan berbagi 
dengan saudaranya yang lain. Itulah sikap hidup yang semestinya 
dicontoh manusia dari semut. Janganlah manusia menjadi rakus, 
monopoli dan tidak mau berbagi dengan saudaranya yang lain, 
yang sama membutuhkan. Bukankah dalam banyak ayat-Nya, 
Allah swt. mencela manusia yang bersikap kikir dan rakus? Itulah 
salah satu bentuk pendidikan yang mesti diberikan para orang 
tua kepada seluruh anak-anaknya, yaitu menjauhkan diri dari 
sikap rakus, tamak, egois, mau menang sendiri, kikir dan 
sebagainya. 

Kedelapan, semut adalah binatang yang suka hidup 
teratur dan disiplin. Coba perhatikan jika sekelompok semut 
sedang berjalan, di mana yang terlihat adalah keteraturan dan 
kedisiplinan yang tinggi. Segerombolan semut akan berjalan 
dengan teratur, antri, tidak saling mendahului apalagi saling 
injak satu sama lain. Maka, jika semut bisa hidup terarur, disiplin 
serta patuh pada aturan, lalu kanapa manusia yang berakal tidak 
bisa diatur dan selalu suka melanggar aturan? Inilah pola 


(51 


Takir Oashashi Jilid III 


pendidikan yang semestinya dicontoh oleh semua orang tua, 
yaitu penanama nilai-nilai kedisiplinan kepada seluruh anak 
mereka. 

Kesembilan, semut adalah binatang yang menghargai 
kehidupan, serta mencintai anak-anaknya melebihi harta dan 
nyawanya sendiri. Coba lihat! Jika sarang semut dirusak, maka 
semua mereka akan berlarian sambil membawa dan 
menyelamatkan telur yang ada. Semut tidak akan peduli dengan 
harta dan kekayaannya, ketika kondisi berbahaya. Anak-anak 
dan keluarga, lebih utama untuk diselamatkan dari harta benda 
dan kekayaan, bahkan dari keselamatan diri sendiri. Jika semut 
saja lebih mengutamakan keselamatan anak-anaknya dari harta 
dan jiwanya, lalu kenapa ada sebagian orang tua yang rela 
mengorbankan anak mereka demi kenikmatan hidup mereka 
sendiri? Atau kenapa ada sebagian orang tua yang tega 
membunuh anak mereka sendiri atau membuangnya di dalam 
tong sampah dan sebagainya. Sungguh, semut dalam hal ini lebih 
patut untuk dijadikan pelajaran hidup, terutama bagi setiap 
orang tua. Begitulah sikap-sikap terpuji dari kehidupan semut 
yang semestinya menjadi contoh dan pelajaran bagi manusia, 
terutama para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. 
Alangkah buruknya, jika manusia yang memiliki akal, namun pola 
kehidupannya lebih rendah dari yang dicontohkan semut. 


Wallahu a'lam. 


52 | 


NABI SULAIMAN AS DAN BURUNG HUD-HUD 


Suatu ketika, nabi Sulaiman as melakukan inspeksi dan 
pemeriksaan terhadap pegawai dan pasukannya termasuk dari 
kalangan binatang dan jin. Pada saat itulah, Sulaiman mendapati 
salah satu pegawainya burung Hud-hud tidak hadir dalam apel 
harian tersebut. Sulaiman pun mengancam akan menghukum 
pegawainya itu atas ketidakhadirannya dalam apel siapa. Akan 
tetapi, tidak berapa lama kemudian, Hud-hud datang menemui 
Sulaiman dengan membawa berita penting hasil temuanya di 
lapangan yang menyebabkannya terlambat hadir ke kantor. Hud- 
hud memberitahu bahwa ia baru saja datang dari negeri yang 
sangat jauh bernama Saba'. Hud-hud menceritakan bahwa 
negeri Saba' adalah kerajaan yang luas, aman dan makmur yang 
dipimpin oleh seorang ratu yang konon bernama Balgis. Namun 
demikian, sang ratu dan seluruh rakyatnya masih musyrik 
kepada Allah swt di mana mereka menjadi penyembah matahari. 

Mendengar cerita Hud-hud, Sulaiman tidak lantas 
percaya begitu saja kecuali Sulaiman menulis sepucuk surat dan 
menyuruh Hud-hud mengantarkannya ke negeri Saba' tersebut. 
Hud-hud pun terbang membawa surat yang ditulis Sulaiman 
untuk ratu Saba' yang intinya memerintahkan sang ratu dan 
seluruh rakyat Saba' menyerah di bawah kekuasaan Sulaiman 
dan menjadi orang yang tunduk kepada aturan Allah swt dan 
meninggalkan kemusyrikan. Kisah Sulaiman dan burng Hud-hud 
ini disebutkan dalam surat al-Naml (27): 20- 28. 


153 


Takir Oashashi Jilid III 


(20) ssi Ha 6 PI ISAT aji Vj b Jt AA AKA 


aa vw UU dst | 2353 31 Nasa GIS HIS 


ae 
en OS &05913 KAS sial SIS G! (22) v3 tg 
da 2 gada) Ogdenisg 142333 A53 (23) gaes Gas 85 

3 Jaa! ye Kasad OLE US AJI ag 233 ai 1933 
ne GK Ul tokaig Yi (24) osxg Y 
al Y al (25) Dg Lag € 09333 La 33 33 Sstt 
SS Si Sekai jalin UB (26) aa Gasal 3 38 Jl 
UD S aed) AU (JB BS CSI (27) Ge Sa 


(28) 0-33 ISLs BE 


Artinya: “Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: “Mengapa 
aku tidak melihat Hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. (20), 
Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya dengan adzab yang 
keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia 
datang kepadaku dengan alasan yang terang.” (21), Maka tidak lama 
kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia berkata: “Aku telah mengetahui 
sesuatu yang kamu belum mengetahuinya: dan kubawa kepadamu dari 
negeri Saba suatu berita penting yang diyakini, (22), Sesungguhnya aku 
menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia 
dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. 
(23), Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, selain 
Allah: dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah 
perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan 
(Allah), sehingga mereka tidak dapat petunjuk, (24), agar mereka tidak 
menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit 
dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa 
yang kamu nyatakan. (25), Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) 
kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy yang besar.” (26), Berkata 
Sulaiman: “Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk 
orang-orang yang berdusta. (27), Pergilah dengan (membawa) suratku 
ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari 
mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan” (28).” 


o 


0 30- 


54 | 


Nabi Sulaiman as dan Burung Hud-Hud 


Ayat 20-21 
(20) Ie & Sp OS 8 HA SJ iy d La UKS ASIN 3625 


0g 


(21) us OUakin Ea 3 CSS Il doa GAS Pas 


Aan 


Artinya: “Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: “Mengapa 
aku tidak melihat Hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir. (20), 
Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya dengan adzab yang 
keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia 
datang kepadaku dengan alasan yang terang.” (21)” 


- Ban 


Ungkapan wa tafaggada al-thayra (AJI 42553) “Dan dia 
memeriksa burung-burung” memberi isyarat tentang karakter 
kepemimpinan yang ditunjukan Sulaiman yang tidak selalu 
berada di belakang meja dan duduk di kursi kebesarannya. 
Sulaiman memiliki karakter kepemimpinan yang suka 
“blusukan”berkeliling memeriksa keadaan rakyatnya termasuk 
binatang. Kebiasaan inilah yang juga pernah dilakukan Umar bin 
Khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar al- 
Shiddig yang setiap malam selalu berkeliling hingga keluar kota 
Madinah memeriksa setiap rumah apakah masih ada 
penduduknya yang masih belum tidur karena kelaparan. Itulah 
tipikal kepemimpinan yang adil yang pernah ditunjukan Al- 
Our'an dan dicontohkan sahabat Nabi saw yang mulia. : 

Ungkapan la'u'adzdzibannahu 'adzaban syadidan ( AAA) 
Ika4 GISc) “Sungguh aku benar-benar akan mengadzabnya 
dengan adzab yang keras” memberi isyarat akan tegasnya nabi 
Sulaiman kepada anak buahnya yang melanggar disiplin 
kepegawaian. Ketika ada pegawainya yang tidak hadir dalam jam 
kerja tanpa alasan, maka dia akan menghukumnya dengan 
hukuman yang keras. Azab di sini tentu saja tidak mesti 
menghukum secara fisik, namun boleh jadi dalam pengertian 
dipecat, dicopot dari jabatan atau minimal dimutasi ke tempat 
lain. 


155 


Takir Oashashi Jilid III 


Ungkapan aw la'adzbahnnahu (3 3) “atau benar- 
benar menyembelihnya” adalah pilihan kedua hukuman yang 
akan dijatuhkan Sulaiman kepada pegawainya burung Hud-hud 
yang bolos pada jam dinas. Ancaman “sembelih”tentu tidak 
selalu berarti menggorok leher dengan pisau atau senjata tajam 
lainnya, namun bisa juga dalam bentuk pemotongan tunjangan 
dan gaji atau bahkan penurunan pangkat. : 

Ungkapan aw lata'tiyanni bisulthanin mubinin ( au) 3 
YA otskin) “kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku 
dengan alasan yang terang” adalah bukti keterbukaan Sulaiman 
kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran disiplin. 
Sulaiman tidak menjatuhkan hukuman secara langsung, kecuali 
dia juga terlebih dahulu harus mendengarkan alasan dari yang 
bersangkutan tentang alasan keterlambatannya masuk kantor. 
Jika memang ada alasan yang bisa diterima, atau bahkan alasan 
yang disampaikan terkait dengan kepentingan dan 
kemashlahatan negara dan masyarakat, maka keterlambatan itu 
tidak akan diganjar dengan hukuman. Bahkan, bisa jadi 
keterlambatan itu menjadi sesuatu yang dimaafkan hingga boleh 
diganjar dengan penghargaan. 


Ayat 22-26 
Da Ok d9 Jan AI Lay Elasi UlS jaan ji CSS 
IU ta 50335 ai Sal 3 G! (22) v3 1g 
Ia pentil Boi 5 12583 Wis 5 (23) dabe Use 5 
S3 Jar! gs Kasad (Oli Seat ag 39 Eri v9 
ng Zea ana SI Tokanig ALS VI (24) OLS Y 
al Y 4 (25) Oga3 Lag € 093 La 8333 333 OA 
(26) md sa S5 33 JI 


aa 


56 | 


Nabi Sulaiman as dan Burung Hud-Hud 


Artinya: “Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia 
berkata: “Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum 
mengetahuinya: dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita 
penting yang diyakini, (22), Sesungguhnya aku menjumpai seorang 
wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu 
serta mempunyai singgasana yang besar. (23), Aku mendapati dia dan 
kaumnya menyembah matahari, selain Allah: dan syaitan telah 
menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka 
lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah), sehingga mereka tidak dapat 
petunjuk, (24), agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan 
apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa 
yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. (25), Allah, tiada 
Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai 
Arasy yang besar.” (26)” 


Ungkapan fa makatsa ghayra ba'idin (X3 KE CSa3) 
“Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud)” memberi 
kesan sikap “gentleman”yang ditunjukan pegawai Sulaiman 
bernama Hud-hud. Dia datang dengan gagah berani menemui 
atasannya Sulaiman, karena dia tidak ingin main “kucing- 
kucingan” dengan bosnya. Dengan sikap berani, terbuka dan 
penuh tanggung jawab, dia datang untuk menjelaskan kepada 
Sulaiman alasan keterlambatannya datang bekerja dalam jam 
dinas. Begitulah sikap sportif yang mestinya ditunjukan seorang 
pegawai yang jikalau terlambat dia harus datang menemui 
pimpinannya untuk menjelaskan sebab keterlambatan atau 
ketidakhadirannya. 

Ungkapan fa gala ahaththu bima lam tuhith bihi 
(& IE gd Las Cas Jt3) Yalu ia berkata: “Aku telah mengetahui 
sesuatu yang kamu belum mengetahuinya” adalah alasan yang 
disampaikan Hud-hud kepada Sulaiman bahwa keterlambatan- 
nya dalam kegiatan apel atau bahkan ketidakhadirannya dalam 
jam dinas adalah untuk sebuah urusan yang tidak kalah 
pentingnya dari kehadirannya dalam jam dinas. Dia terlambat 
datang karena baru saja melakukan perjalanan jauh ke Yaman 


157 


Takir Oashashi Jilid III 


untuk melakukan penyelidikan tentang suatu perkara yang 
sangat penting. Temuanya adalah suatu yang sangat berharga 
dan penting yang secara pasti Sulaiman belum mengetahui apa 
yang dia dapatkan dari perjalanannya. 

Ungkapan Hud-hud ini sekaligus memberikan isyarat 
bahwa seluas dan sebanyak apapun ilmu dan pengetahuan 
seseorang, tetap saja ada hal yang tidak atau belum 
diketahuinya. Bukankah Sulaiman pernah berujar bahwa tidak 
ada yang tidak diketahuinya, seperti disebutkan Allah swt dalam 
surat al-Nami (271: 16 

Ks9i3 AJI Gaia Cake P2 WI Ls J3 3935 Osaka S33 
(16) Gal! KAA 3g IA Of sis UP Oa 

Artinya: “Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud as, dan dia berkata: 
“Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan 


kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu 
karunia yang nyata.” 


Akan tetapi, faktanya ada pengetahuan yang tidak 
ketahui Sulaiman yang pengetahuan tentangnya ternyata dimiliki 
oleh salah satu anak buahnya yang mungkin kedudukannya 
sangat rendah seperti Hud-hud. Bukankah ada pepatah bijak 
mengatakan bahwa masih ada langit di atas langit? Begitu juga 
yang diingatkan Allah swt dalam surat al-Balad (90): 5 

(5) Asi ale sa JS can 
Artinya: “Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada 
seorang pun yang berkuasa atasnya?” 


Ungkapan bi naba'in yagin (15 &) “suatu berita penting 
yang diyakini” memberi isyarat betapa dahsyat dan besarnya 
berita yang disampaikan Hud-hud kepada Nabi Sulaiman as. 
Demikian terlihat dari pilihan kata naba' (berita) yang biasanya 
di dalam Al-Our'an tidak digunakan kecuali untuk menyebut 
suatu berita, peristiwa atau kejadian yang besar dan dahsyat. 


58 | 


Nabi Sulaiman as dan Burung Hud-Hud 


Misalnya dalam surat al-Ma'idah |6J: 27, di mana kata naba' 
digunakan untuk menyebut kejadian pembunuhan manusia 
pertama di muka bumi dua anak Adam, Oabil dan Habil. Tentu 
saja peristiwa pembunuhan Habil menjadi berita besar 
mengingat manusia ketika itu baru beberapa orang saja. Begitu 
juga misalnya surat al-Naba' (78): 2, di mana kata naba' 
digunakan untuk menyebut kejadian kiamat yang sangat 
menakutkan. Begitu juga dalam surat al-Kahf (18): 13, di mana 
kata naba' digunkan untuk menyebut kisah tujuh orang pemuda 
beriman yang membuat sebuah kerajaan menjadi geger dan 
heboh. Mereka pun diburu hingga akhirnya bersembunyi di 
sebuah gua yang kemudian Allah swt menidurkan mereka di 
dalamnya selama 309 tahun. Tentu saja sesuatu yang sangat luar 
biasa karena hanya tujuh pemuda telah berhasil menggegerkan 
sebuah kerajaan terlebih lagi masa tidur panjang mereka yang 
disebutkan selama 309 tahun. 

Kata naba' yagin («5 kb) “berita yang yakin” memberi 
kesan bahwa seseorang” tidak boleh menyampaikan berita 
kepada seseorang atau menyebarkannya kepada publik jika 
berita itu belum benar-benar sesuatu yang bersifat pasti. Karena 
itulah, penyebaran berita atau informasi yang hanya 
“katanya” apalagi berisi kebohongan “hoax'adalah sesuatu yang 
dicela dalam ajaran Islam. Demikian yang pernah diingatkan 
Rasulullah saw dalam hadisnya: 

ABG Lesag OLI 5133 SLAYI Ggas Kue Aja AI GJ 
(Wed lay) Jlall KeLSI3 Jia 3553 Ule3 Jr3 RSI 3,53 
Artinya: “Sesungguhnya Allah swt. mengharamkan atas kamu durhaka 
pada ibu, mengubur anak perempuan, melarang atau memaksa 
pemberian. Dan Allah membencimu terhadap banyak omong yang 
diomongkan, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta (HR. Bukhari).” 

Apakah berita besar (cs W) yang hendak disampaikan 
Hud-hud kepada Nabi Sulaiman as ? Beritanya adalah bahwa dia 
menemukan suatu negeri yang luas dan makmur akan tetapi 


159 


Takir Oashashi Jilid III 


berada di bawah kendali seorang perempuan. Ini diungkap 
dalam innt wajadtu imra'atan tamlikuhum (R53 552 453 Gl) 
“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang 
memerintah mereka.” Tentu saja berita ini menjadi kabar yang 
sangat mencengangkan di mana saat dunia kala itu menjadi milik 
kaum laki-laki, ternyata ada seorang wanita yang menjadi raja 
yang memimpin kaam lelaki dan memiliki kekuasaan besar. 

Ungkapan wa utitu min kulli syai'in wa laha “arsyun 
'azhim (uaS Ine D3 sik US: &45313) “dan dia dianugerahi 
segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” adalah 
gambaran betapa besar dan luasnya kekuasaan yang dimiliki ratu 
Balgis kala itu. Negerinya adalah wilayah yang subur dan 
makmur sehinga segala hal tersedia di sana, ditambah lagi 
kekayaan sang ratu yang disimbolkan dengan singgasananya 
yang besar dan megah/'arsyun 'azhim (gxk£ (2S). 

Ungkapan wajadtuha wa gawmaha yasjuduna Ia al- 


3 an: 


syamsi (oa OI elag (48383 (5453) “Aku mendapati dia dan 
kaumnya menyembah matahari” memberi kesan bahwa 
seringkali kemajuan peradaban sebuah bangsa tidak selalu 
berbanding lurus dengan ketinggian spiritual masyarakatnya. 
Sekalipun secara ekonomi dan peradaban bangsa Saba' 
mengalami kemajuan yang sangat dahsyat, akan tetapi secara 
spiritual mereka mengalami kekeringan, kekacauan dan 
keguncangan yang terlihat dari Tuhan yang mereka sembah 
yaitu matahari. Hal inilah yang sekarang banyak dialami 
masyarakat di negara-negara yang dianggap memiliki peradaban 
tinggi seperti Eropa dan Amerika di mana mereka sedang 
mengalami kekeringan spiritual, sekalipun secara ekonomi 
mereka berada di level yang sangat makmur. Akibatnya, tidak 
sedikit dari mereka yang kehilangan arah dan tujuan hidup 
hingga peradaban yang mereka bangun dan kemakmuran 
finansial yang mereka capai ternyata tidak mampu 
menghadirkan kebahagian dan ketenenangan dalam diri mereka. 


60 | 


Nabi Sulaiman as dan Burung Hud-Hud 


Karena itulah, angka bunuh diri di dunia justru paling banyak 
terjadi di negara maju dengan tingkat kemakmuran yang tinggi. 


Ayat 27-28 
(J5 BS CSI (27) Sos Ss KAI N ELI Hak JB 
(28) « OA ISL JAS Agis 22 Ip : S Hal an 


Artinya: “Berkata Sulaiman: “Akan kami lihat, apa Kana aa ataukah 
kamu termasuk orang-orang yang berdusta. (27), Pergilah dengan 
(membawa) suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian 
berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka 
bicarakan” (28) 


Ungkapan gala sananzhuru ashadagta am kunta min al- 
kadzibina (Ie35II He SIS I ESkei Jika JB) “Berkata Sulaiman: 
“Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk 
orang-orang yang berdusta” adalah isyarat akan adanya sikap 
kehati-hatian nabi Sulaiman dalam menerima sebuah berita dan 
informasi termasuk dari orang dekat sekalipun. Tidak ada 
satupun berita dan informasi yang disampaikan kepada 
Sulaiman, kecuali dia melakukan pengecekan ulang atau 
verifikasi terhadapnya. Hal demikian penting dilakukan agar 
seseorang tidak gegabah dam keliru mengambil tindakan atau 
sebuah keputusan. Terlebih jika dia seorang adalah pejabat 
public yang jika tidak melakukan verifikasi terhadap sebuah 
informasi yang disampaikan, maka boleh jadi dia akan salah 
mengambil keputusan atau kebijakan yang berkibat kerugian 
bagi dirinya dan orang banyak. Hal ini sejalan dengan peringatan 
Allah swt dalam surat al-Hujurat (49): 6 


dilgis 1633 Iga Ol 9S bh Gu Sal Ol Igiat ca Gie 
(6) Iroot Filed 3 Je Ig auia 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang Bana orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu 
tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 


| 61 


Tafsir Oashashi Jilid III 


mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 
perbuatanmu itu.” 


Ungkapan idzhab bikitabi (GE SAI) “Pergilah 
dengan (membawa) suratku ini” memberi isyarat bahwa nabi 
Sulaiman adalah nabi yang sangat terlatih dan terbiasa dalam 
bidang tulis menulis. Nabi Sulaiman memang dikenal sebagai 
sosok yang memiliki ilmu yang sangat luas termasuk 
kemampuanya menulis sesuatu dengan banyak bahasa dan 
aksara yang dikenal pada masanya. Seperti diketahui, negeri 
Saba' berada di Yaman dan merupakan sebuah negeri yang 
sangat jauh berbeda dengan Palestina tempat Sulaiman hidup 
baik dari segi geografis, etnis, bahasa hingga budaya. Dalam 
beberapa sumber disebutkan bahwa bangsa Saba' menggunakan 
bahasa Arab kuno, sedangkan Sulaiman dan Bani Israel di 
Palestina menggunakan bahasa Siryani atau Ibrani. Tentu saja 
nabi Sulaiman tidak mungkin menulis surat dengan bahasa 
kaumnya Siryani karena tidak akan bisa dimengerti oleh ratu 
Balgis dan kaum Saba' yang menggunakan bahasa Arab. Maka, 
surat yang ditulis dan dikirimkan Sulaiman adalah menggunakan 
bahasa dan aksara Arab sebagai bahasa dan aksara yang 
digunakan masyarakat Saba kala itu. 


62| 


NABI SULAIMAN AS DAN RATU BALOIS 


Ketika Ratu Saba' menerima surat Sulaiman, dia pun 
memanggil dan mengumpulkan seluruh pembesarnya untuk 
bermusyawarah guna mengambil keputusan terbaik untuk 
merespon tuntutan yang tercantum dalam surat Sulaiman. 
Dalam musyawarah tersebut sebagian pembesar Saba' 
mengusulkan agar menghadapi Sulaiman dengan kekuatan 
senjata mengingat Saba' adalah negeri yang besar dan dikenal 
memiliki kekuatan militer pada masanya. Akan tetapi, sang ratu 
dengan kebijaksanaannya menjelaskan bahwa peperangan 
hanya akan mendatangkan kehancuran dan kerusakan dan yang 
akan merugi dan menderita adalah rakyat. Maka, ratu Saba' 
berniat mengirim utusan kepada Sulaiman untuk mengantarkan 
hadiah sebagai bentuk upeti berupa emas dan perak serta hasil 
kekayaan alam negeri Saba'. 

Berangkatlah sejumlah besar utusan kerajaan Saba' 
menemui Sulaiman di Palestina membawa hadiah yang sangat 
banyak. Sesampainya di Palestina, utusan ratu Saba' diterima 
oleh Sulaiman dengan baik, namun dengan tegas menolak 
semua hadiah yang dipersembahkan kepadanya. Sulaiman 
meyakinkan mereka bahwa dia tidaklah membutuhkan semua 
hadiah yang dikirimkan ratu Saba'. Sulaiman hanya ingin ratu 
Saba' dan kaumnya datang menyerah dan menyatakan 
ketundukan kepada aturan Allah swt. 

Mendapati Sulaiman menolak hadiah yang 
dikirimkannya, ratu Balgis bersama pengikutnya memutuskan 


163 


Takir Oashashi Jilid III 


untuk datang ke Palestina menemui Sulaiman dan menyatakan 
ketundukan kepadanya. Mendengar berita kedatangan ratu 
Saba' ke Palestina untuk menemui dirinya, Sulaiman 
mengumpulkan para pembesarnya dari bangsa jin dan manusia 
untuk memberi kejutan kepada ratu Balgis. Sulaiman berkata 
kepada mereka,”Siapa di antara kalian yang bisa membawa dan 
memindahkan istana ratu Saba' ke Palestina?.” Ketika itu Jin Ifrit 
berkata dengan percaya diri kepada Sulaiman bahwa dia bisa 
membawa istana tersebut ke Palestina sebelum Sulaiman berdiri 
dari tempat duduknya. Mendengar jawaban jin Ifrit, salah 
seorang sahabat nabi Sulaiman yang memiliki ilmu yang luas dan 
dalam berkata pula bahwa dia mampu memindahkan istana ratu 
Saba' dari Yaman ke Palestina sebelum kedua mata Sulaiman 
berkedip. Maka, sahabat Sulaiman dari bangsa manusia tersebut 
diberikan kepercayaan untuk memindahkan istana ratu Balgis ke 
Yaman. 

Pada saat bersamaan Sulaiman juga memerintahkan jin 
untuk menyelam ke semua lautan untuk mengumpulkan mutiara 
dan batu mulia terbaik guna membangun istana dari permata 
yang akan membuat kagum ratu Balgis dan rombongannya 
ketika mereka sampai di Palestina. Sehingga, ada dua kejutan 
yang ingin disiapkan Sulaiman menyambut kedatangan ratu 
Balgis dan pengikutnya untuk menunjukan kekuasaan dan 
kemuliaan yang diberikan Allah swt kepadanya. Pertama, istana 
sang ratu yang telah berpindah dari Yaman ke Palestina dalam 
waktu singkat tanpa sedikitpun ada yang berubah saat dia 
meninggalkannya sebelum menuju Palestina. Dan kedua, istana 
megah yang terbuat dari kaca, permata dan batu mulia yang 
kelak membuat ratu Saba' dan pengikutnya ta'jub dan salah 
tingkah. Hal demikian dihadirkan Sulaiman guna menjadi bukti 
kebenaran risalahnya dari Allah swt dan agar ratu Balgis dengan 
mudah bisa tunduk kepada kekuasaan Sulaiman dan 
mengumumkan keislamannya. 


64 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


Sesampainya di Palestina, Sulaiman menyambut 
kedatangan rombongan ratu Saba' dengan sambutan yang 
meriah. Ketika itu, ratu Saba' merasa heran karena terdapat 
bangunan di Palestina yang mirip dengan istananya di Yaman. 
Pada saat Sulaiman bertanya kepadanya apakah istana ini 
seperti istana miliknya di Yaman, ratu Balgis dengan perasaan 
ragu menjawab bahwa memang bangunan tersebut sangat mirip 
dengan istananya. Sulaiman menjelaskan bahwa bangunan yang 
berada di hadapannya itu adalah istananya yang diangkat dari 
Yaman oleh salah satu pembesarnya. Mendengar penjelasan 
Sulaiman, ratu Balgis menjadi sangat ta'jub akan kekuasaan nabi 
Sulaiaman. 

Sulaiman kemudian mengajak ratu Balgis dan 
rombongannya masuk ke dalam istanya yang terbuat dari kaca 
dan permata. Ketika memasuki istana Sulaiman, ratu Balgis 
secara spontan mengangkat kainnya karena melihat diri sedang 
berada di kolom air yang besar dan luas. Ternyata air yang dilihat 
Balgis sebenarnya adalah bayangan yang muncul dari kilauan 
kaca dan pertama sebagai bahan pembuatan istana Sulaiman 
tersebut. Barulah ratu Balgis sadar betapa kecil, lemah dan tidak 
berdayanya dirinya dibandingkan kekuasaan yang dimiliki 
Sulaiman. Ketika itulah, ratu Balgis dan pengikutnya menyatakan 
ketundukan kepada kekuasan Sulaiman dan mengumumkan 
keislaman mereka di hadapan nabi Sulaiman as. 

Kisah nabi Sulaiman dan Ratu Saba ini disebutkan dalam surat al- 
Nami (27): 29-44 
Alan He BS) (29) R3 SES Jl Hi il II eis EJE 
inakid Jpg (PE Iglas NI (30) ex) PN Dl oi 25 
GS Ia Ika 1 dab es ka Sa 8 dpi NI Ya | WIL CJ (81) 
Sd 3 3 Joe tar 3315 833 sal 53 IE (32) V9 
Bodi 433 jt IS| Isa ol CJ (33) ag ISLs GE 


LA Kl dlu 35 (34) Oslaks SNISG AISI WI 5fsi Iglat3 


165 


Tafsir Oashashi Jilid III 


Jp gioaasi ig Olsila ss Las (35) Ola A pp & Ia 
SI (36) 03 Sup & AI Us SET Wa H3 dl JT G3 


AA Gi An ki JAV had CEDUL Ag) 
JS SI JS Yaa Sab SSI SI USG JB (37) Ongele 
Da Pak Ol 3 do Sl GI GA Ge Lapis OB (38) Inokis 
SESI! Ha Ale bilis GAJI JB (39) Sel Sa 3 ale GI Elalis 
Lia OB die Batik 6 al OB SA 53 Ol ad Sl UI 


bara 


dab AS KB yag JET AKAN Isl G Maa 

si 3 Aga WAS JB (do) Ro 53 Jy OP 3S da 
ia la ba ab (io AT al ga da 
223 (42) Gralisd US3 GS Sa Kn Uugsis 38 6 SIB 


$ ana (a3) de 233 Ha CSS WEI JI Og3 Ia KAS C6 
SS) Uk gala 52 CBES3 AE its S5 (KG GA JAS 


& AG HA AN Gl S5 CB 3y33 Oe Iin are 
(44) Gali 3 AN Olaalaa 


Artinya: “Berkata ia (Balgis): “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya 
telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. (29), Sesungguhnya 
surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: “Dengan menyebut 
nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (30), Bahwa 
janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah 
kepadaku sebagai orang-orang berserah diri.” (31), Berkata dia (Balgis): 
“Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku 
tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada 
dalam majelis (ku).” (32), Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang 
yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat 
(dalam peperangan), dan keputusan berada di tanganmu: maka 
pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan.” (33) Dia berkata: 
“Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya 
mereka membinasakan-nya, dan menjadikan penduduknya yang mulia 
jadi hina: dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (34), Dan 
sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan 
(membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa 


N 


66 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


kembali oleh utusan-utusan itu. (35) Maka tatkala utusan itu sampai 
kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong 
aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik 
daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa 
bangga dengan hadiahmu. (36), Kembalilah kepada mereka sungguh 
kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak 
kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri 
itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang 
hina dina.” (37), Berkata Sulaiman: “Hai pembesar-pembesar, siapakah 
di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya 
kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang 
berserah diri.” (38), Berkata “frit (yang cerdik) dari golongan jin: “Aku 
akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu 
sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmuj sesungguhnya aku benar- 
benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.” (39), Berkatalah 
seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: “Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka tatkala 
Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: 
“Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur 
atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barang siapa yang bersyukur 
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan 
barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi 
Maha Mulia.” (40), Dia berkata: “Robahlah baginya singgasananya, 
maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk 
orang-orang yang tidak mengenal (nya).” (41), Dan ketika Balgis datang, 
ditanyakanlah kepadanya: “Serupa inikah  singgasanamu?“Dia 
menjawab: “Seakan-akan singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi 
pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah 
diri.” (42), Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, 
mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya 
dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. (43), Dikatakan 
kepadanya: “Masuklah ke dalam istana.” Maka tatkala dia melihat 
lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya 
kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: “Sesungguhnya ia adalah istana 
licin terbuat dari kaca.” Berkatalah Balgis: “Ya Tuhanku, sesungguhnya 
aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama 
Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.” (44). 


167 


Takir Oashashi Jilid III 


Ayat 29-31 
si 


mia 2015 Olaglts So AI (29) & KS SES Jl ai II Git elu 


(31) Orokid G3 JE Igla5 VI (30) mel yA HI 
Artinya: “Berkata ia (Balgis): “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya 
telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. (29), Sesungguhnya 
surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: “Dengan menyebut 
nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (30), Bahwa 
janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah 
kepadaku sebagai orang-orang berserah diri.” (31) 


Ungkapan galat ya 'ayyuha al-mala'u inni ulgiya ilyya 
kitabun karimun (&,S LES al el G! Ssi IG CJE) “Berkata ia 
(Balgis): “Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah 
dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia” memberi kesan 
akan kemulian akhlak ratu Saba' sekalipun masih dalam kondisi 
musyrik. Sekalipun dia sudah tahu isi surat nabi Sulaiman yang 
meminta dia menyerah kepada kekuasaan Sulaiman, namun dia 
tetap menyebut surat Sulaiman dengan surat yang mulia ( SES 
SS). Sebagai seorang ratu yang memiliki kekuasaan dan wilayah 
yang luas, semestinya dia merasa marah dan tersinggung ketika 
membaca isi surat Sulaiman yang bernada ancaman seperti 
terlihat dalam pesan Sulaiman dalam kalimat "an la ta'lu 'alayya 
wa'tuni muslimina ((xiuo Gal Je Isa Sy) “Bahwa janganlah 
kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah 
kepadaku sebagai orang-orang berserah diri” 

Ungkapan innahu min sulaymana wa innahu bismallahi 
al-rahmani al-rahimi (ex! ya Eng Ha “1 Olsilu Go SI) 
“Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) 
nya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang” memberi kesan bahwa ucapan 
bismillahirrahmanirrahim bukanlah ucapan yang baru dikenal 
oleh umat Muhammad saw. Akan tetapi, ucapan ini sudah 
dikenal dan diucapkan oleh semua umat terdahulu ketika 
hendak memulai suatu pekerjaan termasuk nabi Sulaiman yang 
setiap kali menuliskan surat selalu memulainya dengan 


68 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


menuliskan bismillah. Bukankah umat nabi Nuh as ketika hendak 
berlayar dengan kapal mereka saat terjadi banjir besar juga 
diperintahkan mengucap bismillah, seperti disebutkan dalama 
surat Hud (11J:41 


(41) Sai Hg GI Ol Way Lalin dl aka Le 1 ASI JL63 
Artinya: “Dan Nuh berkata: “Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan 
menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. 
“Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” 


Agaknya inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa 
ratu Balgis kemudian Bebajan surat nabi Sulaiman dengan 
surat yang mulia (B5 ). Demikian, karena kalimat pertama 
dari surat Sulaiman yang dibaca ratu Saba' adalah nama Allah 
Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga ungkapan ini 
otomatis mengubah sikap dan persepsi Balgis terhadap 
keseluruhan isi surat Sulaiman. Begitulah besarnya pengaruh 
kalimat bismillah terhadap siapapun yang membaca dan 
mengucapkannya yang secara otomatis akan melahirkan sikap 
lembut dan kasih sayang dalam hati yang bersangkutan. 


Ayat 32- -33 n 
25 sal 4xb6 CS 8 Gal GGS Sai Wis CJE 


- 


SI 33 Jos Ab ob 33313 555 JI GAS NE (32) Ogah 
(33) a526 Bs G,Ei6 


Artinya: “Berkata dia (Balgis): “Hai para pembesar berilah aku 
pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan 
sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku).” (32), 
Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan 
dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan 
keputusan berada di tanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan 
kamu perintahkan.” (33) 


169 


Takir Oashashi Jilid III 


Ungkapan galat ya'ayyuha al-mala'u aftuni fr amri ma 
kuntu gathi' atan amran hatta tasyhaduni 


KIRI GE 3 dab UE US 5 Si Ga Sisil WIL CE 


“Berkata dia (Balgis): “Hai para pembesar berilah aku 
pertimbangan dalam  urusanku (ini) aku tidak pernah 
memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam 
majelis (ku)” menggambarkan pola kepemimpinan yang sangat 
demokratis pada masa lalu yang ditunjukan oleh seorang 
perempuan. Kata gathi'atan (dadolo) “memutuskan” yang 
diungkapkan Allah swt dalam bentuk kata benda (ism al-fa'il) 
bukan kata kerja a'gtha'u (asi) memberi isyarat bahwa sikap 
tidak memutuskan perkara kecuali setelah melewati proses 
musyawarah dan diskusi bukan hal yang pertama dan baru 
dilakukan Balgis. Namun, sikap demikian sudah menjadi bagian 
dan identitas kepempimpinannya sejak dulu, sekarang, masa 
datang bahkan kapanpun dan dimanapun. 

Ayat ini sekaligus memberi pesan bahwa tidaklah 
dilarang menjadikan seorang pemimpin dari kalangan 
perempuan selama dia mampu berlaku adil dalam memimpin 
dan kekuasannya didasarkan kepada prinsip musyawarah. 
Memang terdapat hadis Nabi saw yang melarang seorang wanita 
menjadi pemimpin, seperti dalam hadis berikut: 


gm Frog 0d ofyofa #0R - 83 07 

(Sdaerdl ola) Sizal Kajal 19 P3 lo 

Artinya: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan 
urusannya kepada seorang perempuan” (HR. Tarmizi). 


Tentu saja, hadis ini tidak mesti dipahami sebagai bentuk 
larangan mutlak menjadikan wanita sebagai pemimpin. 
Menjadikan wanita sebagai pemimpin dilarang jika 
kepemimpinannya bersifat absolut dan semua keputusan public 
diserahkan kepada wanita tersebut. Akan tetapi, jika system 
pemerintahan bersifat demokratis, dan sang wanita tidak bisa 
mengambil keputusan sendiri kecuali harus melibatkan banyak 


70 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


pihak yang memiliki kewenangan, maka menjadikan wanita 
sebagai pemimpin dalam kontekss seperti ini tidaklah sesuatu 
yang dilarang. Jikalau menjadikan wanita sebagai pemimpin 
haram secara mutlak, tentulah Allah swt tidak akan memuji 
kepemimpinan ratu Saba' seperti dalam ayat di atas. 

Ungkapa galu nahnu ulu guwatin wa ulu ba'sin syadidin 
wa al-amru ilayki fanzhuri madza ta'murina, 


(Ss HE On) | 33313 Ih 6 Jsi3 535 dd 235 5 Je 
CayaG 
“Mereka menjawab: “Kita adalah orang-orang yang memiliki 
kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam 
peperangan), dan keputusan berada di tanganmu: maka 
pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan” 
mengajarkan kita tentang ketinggian etika dan adab dalam 
bermusyawarah serta dalam mengemukakan pendapat. 
Sekalipun sang ratu telah berkata bahwa dia tidak akan 
memutuskan perkara kecuali berdasarkan usulan dan masukan 
pembesarnya, namun para pembesarnya dengan penuh rendah 
hati juga berkata bahwa sekalipun mereka ingin melawan 
Sulaiman dengan kekuatan senjata, keputusan akhir tetap di 
tangan sang ratu. Begitulah adab dalam bermusyawarah yang 
diajarkan Al-OGur'an melalui kisah ratu Saba' ini, di mana 
seseorang yang mengemukakan pendapat sekalipun dengan 
argumentasi yang kuat dan logis, namun dia tetap tidak boleh 
“ngotot”"bahwa pendapatnya yang paling benar dan harus 
diterima serta mesti diikuti orang sebagai sebuah kebenaran. 
Oleh karena itu, diskusi dan musyawarah bukanlah untuk adu 
kuat dan saling mengalahkan. Akan tetapi diskusi dan 
musyawarah hanya untuk mendengarkan banyak saran serta 
menerima masukan orang lain untuk kemudian dipilih mana di 
antara pendapat tersebut yang paling baik dan bisa diterima 
semua pihak untuk disepakati sebagai pilihan bersama. 


(71 


Takir Oashashi Jilid III 


23 £ DAA # EL 


JJ! lala lalai 8 3el oi (gla3 U6 &5 33 195 (SI | gladi ol ci 
23 & LPS Sup AIA 3 35 (34) Oslats WS 
(35) asal 


Artinya: “Dia berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu 
negeri, niscaya mereka  membinasakannya, dan menjadikan 
penduduknya yang mulia jadi hina: dan demikian pulalah yang akan 
mereka perbuat. (34), Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan 
kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu 
apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” (35) 


Ungkapan galat inna al-muluka idza dakhalu garyatan 
afsaduha wa ja'ali ahla'izzata ahliha adzillatan ( Dal ol S6 
Oak IS ASI Lali 33si Ida Wokausi 2533 13 ISI) “Dia 
berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu 
negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan 
penduduknya yang mulia jadi hina: dan demikian pulalah yang 
akan mereka perbuat”, memberi pelajaran kepada para 
penguasa agar tidak bersifat egoisme dalam kepemimpinannya. 
Perhatikan sikap ratu Balgis yang menolak melakukan kontak 
senjata dengana Sulaiman, karena perang hanya akan 
mengakibatkan kehancuran dan penderitaan terutama bagai 
rakyatnya. Begitulah seorang pemimpin ideal yang tidak 
ambisius dan egoisme yang rela mengorbankan rakyatnya demi 
ambisi kekuasaan dan kesenangan pribadinya. Karena itulah pola 
kepemimpinan ratu Saba' dipuji dan diabadikan oleh Allah swt di 
dalam Al-Our'an. 

Ungkapan wa inni mursilatun ilayhim  kihadiyatin 
SN AA - yarji'u al-mursalin DAH Peni dlw?a G3 

Aa &— & 3S “Dan sesungguhnya aku akan 
ea Pn Tn mereka dengan (membawa) hadiah, 
dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh 
utusan-utusan itu” merupakan bentuk upaya diplomatis yang 


72 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


coba dilakukan ratu Saba' demi menyelamatkan kaumnya dari 
dampak buruk konfrontasi militer dan kontak senjata. Ratu Saba' 
mencoba mengirim utusan ke Palestina menemui Sulaiman dan 
menyerahkan hadiah agar mereka dibiarkan aman dalam 
keadaan serta keyakinan yang sedang mereka jalani. 

Kata bima (22) “apa yang akan dibawa” dengan 
mengurangi satu hauruf alif setelah huruf mim yang aslinya bima 
(Los) sebagai bentuk isyarat munculnya sikap pesimis ratu Balgis 
akan respon posistif dari Sulaiman dengan hadiah yang mereka 
bawa. Pengurangan huruf alif tersebut memberi kesan bahwa 
sebenarnya sejak awal keberangkatan rombongan kerajaan 
Saba' menemui Sulaiman untuk menyerahkan upeti agar 
Sulaiman membiarkan mereka dalam keyakinan yang mereka 
anut, ratu Balgissudah yakin bahwa jawaban yang akan mereka 
terima pasti tidak akan ideal dan sesuai harapan mereka. 


Ayat 36-37 
SBI Lao HS AU GET las Jl gigdssi Je Olakku 2S Lala 
Tai “rabu Sel Il (36) 05255 (Setup bl Up 

(37) Oo4EL2 d3 US lake Aek, ia lp KO US 


Artinya: “Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman 
berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa 
yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan- 
Nya kepadamu: tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. (36), 
Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka 
dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti 
kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan 
mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina.” (37)” 


Ungkapan falamma ja 'a sulaymana gala atumiddunani 
bimalin fama ataniyallahu khayrun mimna atakum bal antum 


bihadiyatikum tafrahana (| ad lay 039 9s Jk Old 2 WS 
093 Suap I Us SET Co AS AI Gel ) “Maka tatkala 


utusan itu sampai kepada aa Sulaiman berkata: “Apakah 


(73 


Takir Oashashi Jilid III 


(patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang 
diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang 
diberikan-Nya kepadamu: tetapi kamu merasa bangga dengan 
hadiahmu” adalah gambaran sikap tegas nabi Sulaiman as yang 
secara tegas menolak segala bentuk sogokan (rasywah) ataupun 
hadiah (gratifikasi) dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. 
Sulaiman mengingatkan rombongan yang membawa hadiah dari 
ratu Saba' tersebut dengan mengatakan bahwa apa yang 
diberikan Allah swt kepadanya lebih baik daripada kekayaan 
yang dimiliki kaum Saba' dan ratu mereka. 

Nabi Sulaiman as berusaha meyakinkan mereka bahwa 
perintahnya kepada kaum Saba' untuk menyerah (muslimin) 
bukanlah untuk ambisi duniawi dan faktor kekuasaan semata. 
Apa yang dilakukannya adalah sebagai bentuk tanggung jawab 
moralnya kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai utusan 
Allah swt yang berkewajiban mengajak manusia ke jalan Tuhan. 
Karena itulah, Sulaiman meminta mereka kembali ke kaumnya 
dan mengabari pemimpin mereka agar segera tunduk pada 
aturan Allah swt. Jika mereka menolak tunduk dan menyerahkan 
diri pada aturan Allah swt serta tidak meninggalkan 
kemusyrikan, maka Sulaiman akan datang menghancurkan 
mereka dengan bala tentara yang sangat besar. Demikian seperti 
disebutkan dalam ungkapan irji' ilayhim falya'tiyannahum bi 
junudin Ia gibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha 
adzillatan wa hum shaghirun 


-0 035. 8 3T. 05 037 -e xi 23 o PN PA 0 Tj 2 o 
kis ae DA JS Y giro KEMUS aga! 
z - tita 1 5 5) - 33 

OIELS 623 Usil 

“Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka 
dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti 


kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan 
mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina.” 


74 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


Ayat 38-41 


(38) Osaka Ssst S1 aka aga Gb SI Ill SIG JB 


9- 0 


J5 Oalis da F33 Ol IA 9 Isi BI Gdl Go Cajas JB 
SSI GI SESI ya Kls dlic SI JB (39) Ssi "Tn ada 
Ma en 5 
dwi) SA) iB SE Ha 3 JAS BI ISI Asta 
JBS gis2 LD ISS OB (40) &$ &£ J5 
(41) O9-65 33 Soal D3 AI aa 


Artinya: “Berkata Sulaiman: “Hai pembesar-pembesar, siapakah di 
antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya 
kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang 
berserah diri.” (38), Berkata “frit (yang cerdik) dari golongan jin: “Aku 
akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu 
sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmuj sesungguhnya aku benar- 
benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.” (39), Berkatalah 
seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: “Aku akan membawa 
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.” Maka tatkala 
Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: 
“Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur 
atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barang siapa yang bersyukur 
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan 
barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi 
Maha Mulia.” (40), Dia berkata: “Robahlah baginya singgasananya: 
maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk 
orang-orang yang tidak mengenal (nya).” (41) 


o 


N Gr aa 
“Kdi x 
A 
Er 
An Tea 


Ungkapan gala ya ayyuha al-mala-u ayyukum ya't aa 
'arsyihd gablg an ya'tuni muslimina ( ab Sol Yuli ra J 
ol G 36 ol dus ke ) “Berkata Sulaiman: - 
pembesar- pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang 
sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka 
datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri” 
adalah di antara bukti sikap mulia Sulaiman yang tidak selalu 
ingin menonjolkan kelebihan yang dimilikinya. Sulaiman 


(75 


Takir Oashashi Jilid III 


mengumpulkan pembesarnya untuk bertanya siapa yang mampu 
mengangkat istana ratu Saba' dari Yaman ke Palestina, bukan 
berarti Sulaiman tidak mampu melakukannya. Sulaiman tentu 
bisa dengan mudah melakukan hal demikian karena dia adalah 
nabi Allah swt yang dilengkapi dengan banyak kelebihan bahkan 
jauh melampui kemampun jin dan manusia manapaun pada 
masa itu. Nabi Sulaiman meminta salah satu dari pasukannya 
untuk mengangkat istana ratu Saba' ke Yaman sebelum sang 
ratu sampai ke Palestina hanya semata untuk memberikan 
kesempatan kepada pembesarnya untuk menunjukan 
kemampuan dan kelebihan yang mereka miliki. Hebatnya lagi, 
nabi Sulaiman memberikan kesempatan yang sama kepada 
semua pegawai dan pejabatnya baik dari kalangan binatang, jin 
maupun manusia. 

Sebagai seorang pemimpin Nabi Sulaiman as tahu persis 
kapan harus mengerjakan sendiri tugas kedinasan dan kapan 
pula harus membaginya dengan pejabat dan pegawainya. 
Tidaklah semua perkerjaan hingga yang bersifat “tetek 
bengek”harus dikerjakan seorang pemimpin dan kepala negara. 
Karena seorang pemimpin hakikatnya hanya seorang yang 
bertanggung jawab memutuskan sesuatu, sementara eksekusi 
diserahkan kepada bawahannya tentunya tetap berada dibawah 
komando dan kendali sang pemimpin. 

Ungkapan gala 'ifritun min aljinni ana atika bihi gabla an 
taguma min magamika ( Ol as & Es GI Sal Sp Coyas ds 
Lolis (jo P93i ) “Berkata “frit (yang cerdik) dari golongan jin: 
“Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu 
kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu” 
memberi kesan rasa percaya diri bangsa jin dalam melakukan 
hal-hal yang luar biasa. Karena itulah, jin kelompok pertama 
yang mengangkat tangan dan menawarkan jasa untuk 
mengangkat istana ratu Saba' dari Yaman ke Palestina. 

Pada sisi lain, ayat ini juga memberi isyarat masih 
tersisanya perasaan sombong di dalam diri bangsa jin (iblis) atas 


76 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


manusia. Demikian terlihat dari kalimat penutup yang 
disampikan jin Ifrit dalam ungkapan wa inni 'alyhi lagawiyun 
amin (Eri Tar Pita 13) “sesungguhnya aku benar-benar kuat 
untuk membawanya lagi dapat dipercaya.” Akan tetapi, 
penyebutan sikap “kuat dan dipercaya” sebagai sifat yang dimiliki 
jin yang notabene adalah pejabat nabi Sulaiman sekaligus juga 
memberi kesan bahwa nabi Sulaiman tidak mengangkat pegawai 
dan pejabatnya baik itu dari kalangan jin maupun manusia, 
kecuali semua pejabat yang diangkatnya itu harus memiliki dua 
sifat: kuat/gawiyun (propesional) dan  dipercaya/aminun 
(memiliki integritas). 

Kedua syarat ini jugalah yang dijadikan kriteria ketika 
Nabi Syu'aib as hendak menjadikan Musa sebagai pegawainya, 
seperti disebutkan dalam surat Al-Oashash |28J: 26 


Su) Gale 3 Bpntial odiG ebi 21 JB 
(26) Sel 


Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” 


Begitu juga, kriteria yang sama juga pernah digunakan 
raja Mesir ketika hendak mengangkat Yusuf sebagai pejabat 
bidak perekonomian dan logistik Mesir. Demikian seperti 
disebutkan dalam surat Yusuf (12): 54-55. 


Baal! SU) JB da6 WIB Cak KALA 9 JSI Sal JG 
Buas GI TI OS Ga UB (54) Inoi Ira WI 
(55) gd 


Artinya: “Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih 
dia sebagai orang yang rapat kepadaku.” Maka tatkala raja telah 
bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: “Sesungguhnya kamu (mulai) 
hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada 


27 


Takir Oashashi Jilid III 


sisi kami.” (54), Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara 
(Mesir): sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi 
berpengetahuan.” (55) 


Ungkapan gala allaazi 'indahu “ilmun min al-kitabi ana 
atika bihi gabla an yartadda ilayki tharfuka (&£ dais SI Je 
Uas Il 3 Ol a30 LT VI SESI He ) “Berkatalah 
seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: “Aku akan 
membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip” 
memberi kesan bahwa manusia sebagai makhluk terakhir dan 
sempurna memiliki kemampun melebihi kemampuan jin hingga 
para malaikat sekalipun. Jika raja jin yang bernama Ifrit mampu 
mengangkat istana sebelum Sulaiman berdiri dari tempat 
duduknya, maka manusia yang berilmu dan ahli ibadah ini 
mampu melakukannya lebih cepat yaitu sebelum mata Sulaiman 
berkedip. Hebatnya lagi, manusia yang memiliki kemampun yang 
lebih hebat dari Jin ini tidak menyombongkan diri dengan 
berkata seperti yang dikatakan jin Ifrit sebelumnya yang berkata 
“saya kuat dan dipercaya”. 

Dari ayat ini dapat dipetik pelajaran bahwa kemampun 
yang luar biasa akan diberikan Allah swt kepada manusia dengan 
dua persyaratan: pertama, illmu dan kedua sikap rendah hati. 
Akan tetapi, ilmu yang membawa manusia kepada kemampuan 
yang luar biasa adalah ilmu yang benar dan berasal dari al-Kitab 
(BESI C3 Ssh, bukan ilmu yang berasal dari setan dan jin yang 
sesat dam durhaka. Dengan demikian, sehebat apapun suatu 
ilmu yang jika ia berasal dari jin dan setan, maka dengan mudah 
akan bisa dikalahkan oleh ilmu dan kekuatan yang bersumber 
dari Al-Ouran dan kitab suci. Karena, itu karamah yang 
dihasilkan dari ilmu dan amal shalih, lebih hebat dibandingkan 
sihir yang diperoleh melalui ritual salah dan sesat. 

Ayat 42-44 


3 Ha dal Kisis 35 S5 CJB ulkya NiSal jha Sele LB 
ta S6 LI HI 093 Ha H3 CE 3 83163 (42) Grakiud S3 


78 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


dika AI, aj San ISSI ka cs (43) Cap 33 
3 23 JB —3 He aa Tn Si) dk WS 5£ AA 3 
(44) Areal Sy aU Oak z Rar 3 CAN gd LAI 
Artinya: “Dan ketika Balgis datang, ditanyakanlah kepadanya: “Serupa 
inikah singgasanamu?”“Dia menjawab: “Seakan-akan singgasana ini 
singgasanaku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami 
adalah orang-orang yang berserah diri.” (42), Dan apa yang 
disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan 
keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang- 
orang yang kafir. (43), Dikatakan kepadanya: “Masuklah ke dalam 
istana.” Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air 
yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: 
“Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca.” Berkatalah 
Balgis: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap 
diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan 
semesta alam.” (44). 


Ungkapan ahakadz@ 'arsyuki (S2 ISSI) “Serupa inikah 
singgasanamu?”, adalah sikap rendah hati (tawadhu') yang 
ditunjukan Sulaiman dalam berkata kepada seseorang yang baru 
dikenalnya apalagi seorang yang memiliki kedudukan dan 
pengikut seperti ratu Saba'. Sulaiman bisa saja bertanya dengan 
nada sombong “Apa ini istana anda?” (&a,s Ika Ja) atau 
langsung saja memberitahukan dengan kalimat berita yang tegas 
“Inilah istana anda” (&x,s Ii»). Akan tetapi, Sulaiman memulai 
ungkapannya dengan bertanya “Serupa inikah istanamu?.” 
Dengan pertanyaan seperti ini sang ratu tidak merasa 
direndahkan atau dilecehkan di depan pengikutnya sendiri 
karena terbukti betapa tidak berdayanya dirinya di hadapan 
Sulaiman. 

Balgis menjawab dengan sangat baik, cerdas dan beradab 
dengan mengatakan ka'annahu huwa (35 S6) “Seakan-akan 
singgasana ini singgasanaku.” Walaupun dia yakin inilah 
istananya, akan tetapi dia tidak mau gegabah menjawab dengan 
tegas “Ya” ataupun “Tidak.” Kata “seakan” memberi kesan boleh 


179 


Takir Oashashi Jilid III 


jadi benar, boleh jadi salah. Sehingga dengan jawaban seperti ini 
dia tidak terjebak mengakui sesuatu yang bukan miliknya 
ataupun menafikan sesuatu yang memang kepunyaannya 
sendiri. Karena jika dia tegas menjawab “Ya”dan ternyata istana 
tersebut bukan miliknya, maka dia kemudian akan merasa malu 
karena mengakui milik orang lain sebagai milik sendiri. Dan 
andaikata dia tegas menjawab “Tidak” sementara ternyata betul 
istana itu miliknya, maka dia juga menjadi malu karena 
bagaimana mungkin seorang ratu tidak tahu istana yang setiap 
hari ditempatinya. 

Ungkapan gila laha udkhuli al-sharha falamma ra'athu 
hasibathu lujjatan wa kasyafat an sigayha (sx JSI Ud 
kl 32 ERA AS Aiu SI WB ) “Dikatakan kepadanya: 
“Masuklah ke dalam istana.” Maka tatkala dia melihat lantai 
istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya 
kedua betisnya.” Menggambarkan keadaan gugup dan sikap 
salah tingkah yang dihadapi ratu Saba' ketika memasuki istana 
Sulaiman yang megah. Ada sementara pendapat yang 
mengatakan bahwa ratu Balgis ketika berjalan di dalam Istana 
Sulaiman dia mengira sedang berjalan di atas kolom air sehingga 
secara spontan dia mengangkat dan menarik pakaiannya hingga 
terlihat betisnya. Jika begitu halnya, boleh jadi pendapat ini akan 
mengantarkan pembaca kepada kesimpulan bahwa ketika itu 
Sulaiman telah atau berpeluang melihat betis seorang wanita 
yang bukan muhrim atau isterinya. Tentu saja, bukanlah akhlak 
seorang nabi Allah swt yang mulia melihat aurat seorang wanita 
yang bukan muhrimnya. 

Memahami kata sagayha (WS1x) dengan kedua betisnya 
tentu tidak sepenuhnya keliru, karena memang begitulah arti 
harfiyah dari kata sagin (Slw). Akan tetapi, kata ini tidak mesti 
selalu berarti “betis”fisik hakiki, karena penggunaan kata ini di 
dalam Al-Our'an terkadang bisa pula dalam bentuk majazi yang 
menunjukan makna gugup, takut dan kekacauan fikiran. Lihat 
misalnya firman Allah swt surat al-Oiyamah |75J: 27-29 


80 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


3 0 9 TE 

(28) hall Si 355 (27) 85 53 J3 (26) BII ox ISI SS 
(29) lb GAJI Or 
Artinya: “Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) 
sampai ke kerongkongan, (26), dan dikatakan (kepadanya): “Siapakah 
yang dapat menyembuhkan?”, (27), dan dia yakin bahwa sesungguhnya 
itulah waktu perpisahan (dengan dunia), (28), dan bertaut betis (kiri) 

dengan betis (kanan), (29)” 


Begitu juga firman Allah swt surat al-Oalam |68J: 42-43 


(42) Ogisakig YG ognil Jl OSN Gila GE CAS) A33 
(29 Bd di! VE 536 3 183 J3 ABI 33 @jLasi Anbla 

(43) og JL 
Artinya: “Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk 
bersujud: maka mereka tidak kuasa (42), (dalam keadaan) pandangan 
mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan 
sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan 
mereka dalam keadaan sejahtera. (43)” 


Makna kata sagin (Sx) yang secara harfiyah berarti 
betis, pada kedua ayat di atas tentu saja bukan “betis”fisik yang 
merupakan anggota tubuh manusia. Akan tetapi, maksud kata 
“betis'pada kedua ayat di atas adalah rasa takut dan gugup. 
Surat al-Oiyamah ayat 26-29 misalnya bercerita tentang 
kematian yang tentu saja semua orang akan ketakutan dan 
gugup menghadapinya. Begitu juga surat al-Oalam ayat 42-43 
yang bercerita tentang akhirat yang secara pasti setiap manusia 
akan panik, gugup. ketekutan, cemas, kalut dan sebagainya. 
Karena itulah, dalam ayat 43 surat al-Oalam di atas disebutkan 
semua wajah tertunduk takut dan hina. Dengan demikian, 
ungkapan wa kasyafat “an sigayha (WS && &X4S3) boleh 
diartikan bahwa ketika berjalan di dalam istana Sulaiman yang 
terlihat seperti kolom besar, maka ratu Balgis merasa gugup dan 
inferior (rendah diri), Demikian, karena kekuasaan dan 
kemuliaan yang dimiliknya selama ini ternyata belum sedikitpun 
bisa menandingi kekuasaan dan keagungan Sulaiman. 


|81 


Takir Oashashi Jilid III 


Ungkapan gala innahu sharhun mumarradun min 
gawarira (20158 He Yab aro &| JB) “Berkatalah Sulaiman: 
“Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca” memberi 
isyarat akan canggih dan mengagumkannya istana yang 
dibangun nabi Sulaiman untuk masanya. Kesitimewaan istana 
tersebut terlihat dari bahan bangunannya berupa batu mulia 
dengan jenis kaca seperti mar-mar ataupun kemarik yang 
dikenal hari ini sudah digunakan manusia sejak masa silam 
bahkan mungkin jauh sebelum nabi Sulaiman membangun 
istananya dari kaca. Boleh jadi kata “mar-mar”yang kita kenal 
sebagai jenis bebatuan yang berkilau, mengkilat dan licin adalah 
berasal dari kata “mumarrad (5528) seperti digunakan ayat di 
atas. 

Ungkapan galat rabbi inni zhalamtu nafsi wa aslamtu 
ma'a Sulaymana lillahi rabbi al-alamina (3 (A3 Bl 3 JB 
Oa Lg AN Olah A & CiLXI5 ) “Berkatalah Balgis: “Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku 
berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta 
alam”, adalah pengakuan ratu Saba' akan keunggulan Sulaiman 
sekaligus kebenaran risalahnya. Ketika itulah, ratu Balgis 
menyatakan keislamannya dan tunduk di hadapan nabi 
Sulaiman. Dia mengakui bahwa dirinya telah berlaku zalim, 
karena selama ini dia telah berbuat syirik dengan menyembah 
dan mempertuhankan matahari. Memang, kemusyrikan di dalam 
Al-Ouran disebut Allah swt sebagai kezaliman, seperti 
disebutkan dalam surat Lugman (31): 13 


SES IAIN Gd BLS BG Alah 33 AI Otak Jl A5 
(13) gas 


Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di 
waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kezaliman yang besar.” 


82 | 


Nabi Sulaiman as dan Ratu Balgis 


Dalam ungkapan wa aslamtu ma'a sulaymana lillahi 
rabbi al-Glamina (HWI X3 MW Okdh & Lalu) “dan aku 
berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta 
alam” sekaligus memberi kesan akan kesungguhan dan 
ketulusan ratu Balgis menerima Islam dan mengakui 
ketauhidannya dengan menyebut nama Allah Tuhan Semesta 
Alam. Bandingkan dengan pengakuan keislaman dan ketauhidan 
Firaun ketika hendak tenggelam di laut Merah yang 
diucapkannya dengan nada penuh keangkuhan sehingga 
keislamannya pun kemudian ditolak Allah swt. FiFraun walaupun 
sudah mengumumkan keislamannya, namun lidahnya masih 
enggan menyebut nama Allah sebagai Tuhan semesta Alam (& 
Sal C3) sebagaimana yang diucapkan ratu Saba' dalam ayat 
ini. Firaun hanya mau menyebut Tuhan yang dipercaya oleh 
Bani Israel, seperti terlihat dalam surat Yunus (10J:90 


5a23 (3 239123 IE AAN B8 Sol Uslal ap U3L3 
F3 9 ESAI VI JI pa Sial JB Gal A53 SI 
(90) Srakesdl Ci3 Jabal 


Artinya: “Dan Kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu 
mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak 
menganiaya dan menindas (mereka): hingga bila Fir'aun itu telah 
hampir tenggelam berkatalah dia: “Saya percaya bahwa tidak ada 
Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya 
termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” 


Dengan kesilaman ratu Saba' dan rakyatnya, maka kisah 
keagungan ratu Saba' pun berakhir. Demikian, karena ada yang 
berpendapat bahwa kemudian Sulaiman menikah dengan Balgis 
dan kerajaannya menjadi satu. Namun, sampai sejauh ini tidak 
ditemukan sumber yang kuat untuk dijadikan rujukan bahwa 
pernikahan Sulaiman dan ratu Saba' benar-benar terjadi. 
Kemungkinan lain dan penulis menganggapnya lebih kuat bahwa 
setelah beriman ratu Saba' kembali ke Yaman dan terus 


183 


Tafsir Oashashi Jilid III 


menjalankan kekuasaannya sebagai kerajaan yang berdasarkan 
nilai-nilai tauhid di bawah kekuasaan Sulaiman di Palestina. 
Kejayaan kerajaan Saba' terus berlanjut sampai beberapa abad 
kemudian hingga rakyatnya kembali kufur dan berbuat 
kemusyrikan. Kekufuran inilah yang kemudian menjadi sebab 
Allah swt menghancurkan mereka dengan mengirimkan banjir 
besar untuk menghancurkan kerajaan mereka. Demikian seperti 
disebutkan dalam surat Saba' |34J: 15-17 


ba IS Jab usa GE OLS HI FeSiaa 3 bad 08 A8 
ss (15) jgat S3 Arls Sab AI Na S5 Eh 
Si GIS KS Sei #3 Pa Ja Kel kela3 
(AS Lay KRS SUS (16) Jab ya Ha 21553 Jl Jaa 
(17) SSI II Gs Ja3 


Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) 
di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan 
di sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari 
rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada- 
Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan 
Yang Maha Pengampun.” (15), Tetapi mereka berpaling, maka Kami 
datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua 
kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang 
berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. (16), Demikianlah 
Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan 
Kami tidak menjatuhkan adzab (yang demikian itu), melainkan hanya 
kepada orang-orang yang sangat kafir. (17)” 


Wallahu a'lam 


84 | 


NABI SULAIMAN AS MENDAPAT UJIAN 


Sebagai seorang raja, kehidupan Sulaiman tentu saja 
dipenuhi dengan beragam fasilitas dan kenikmatan yang tidak 
dimiliki oleh manusia kebanyakan. Salah satunya, Sulaiman 
memiliki fasilitas hidup berupa kendaraan mewah dalam bentuk 
kuda-kuda dengan fisik tangguh dan lari yang sangat cepat. 
Tentu saja hal yang sangat manusiawi, kalau Sulaiman kemudian 
memiliki kecintaan kepada kendaraannya yang mewah tersebut. 
Salah satu kebiasaan Sulaiman adalah memandikan kuda-kuda 
miliknya di sore hari. Hingga pada suatu sore, karena terlalu 
asyik memandikan  kuda-kudanya Sulaiman terlambat 
melaksanakan shalat Ashar. Akibatnya, dia tidak melaksanakan 
shalat Ashar kecuali ketika waktunya hampir habis dan matahari 
sudah dekat tenggelam. 

Setelah menyadari kelalaiannya dalam beribadah akibat 
kesibukan mengurus kendaraannya, Sulaiman kemudian 
bertaubat kepada Allah swt. Sebagai penebusan atas 
kelalaiannya itu, Sulaiman kemudian mengumpulkan seluruh 
kudanya di satu tempat. Sebagian dari kuda itu disembelih dan 
dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dan sebagian 
disedahkan kepada orang lain dalam keadaan hidup. 

Sekalipun Sulaiman sudah bertaubat dan menyembelih 
serta memberikan semua kendaraan mewahnya, dia tetap 
mendapat hukuman dari Allah swt. Adapun hukuman yang 
diterima Sulaiman atas kelalaiannya beribadah adalah tubuhnya 


|85 


Takir Oashashi Jilid III 


tergelak dalam keadaan lemah dan tidak bisa bergerak dari 
tempat duduknya selama berbulan-bulan lamanya. Agaknya, 
sakit inilah yang kemudian menjadikan Sulaiman menggunakan 
tongkat kemanapun dia pergi, hingga meninggal dalam keadaan 
bertelekan dengan tongkatnya. 

Kisah kelalaian Sulaiman beribadah, bentuk taubat serta 
hukuman yang diterimanya disebutkan Allah swt dalam surat 
Shad (381: 30-40. 


ale Gps 5) (30) & LAGI £ 5) daa Hi Olsild So3ll U1B33 
Ken Yorae Sal Gd (28 (31) Sp! SUSLAN Gel 


3 


sale Setud Gala Eh 2 93) (32) Sl Cola ee) 

DI S3 laa Aim dim Je Cablig Oli 43 333 (33) GI 
SS) asi 0 255) HN KIS J Lang SAB C5 J6 (3) 
Llsi Ea s5 oya SAS D3 3 Sea (35) Ctajil SSI 


RSI 3 3 Oujas 23 (37) ve! BE ac I ea (36) 
Gis LI Sl (39) Dia ja Eka di JUL G3US2 Ii5 (38) 


(40) Jb Ga33 HI 


Artinya: “Dan Kami karuniakan kepada Nabi Daud as, Sulaiman, dia 
adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada 
Tuhannya), (30), (ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda 
yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. 
(31), Maka ia berkata: “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan 
terhadap barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat 
Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.” (32),”Bawalah semua 
kuda itu kembali kepadaku.” Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. (33), 
Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman dan Kami jadikan (dia) 
tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh (yang lemah karena sakit), 
kemudian ia bertaubat. (34), Ia berkata: Ya Tuhanku, ampunilah aku 
dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang 
jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.” (35), 
Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan 
baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya, (36), dan (Kami 
tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan, semuanya ahli bangunan 


86 | 


Nabi Sulaiman as mendapat njian 


dan penyelam, (37), dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. 
(38), Inilah anugerah Kami, maka berikanlah (kepada orang lain) atau 
tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungan jawab. 
(39), Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi 
Kami dan tempat kembali yang baik. (40)” 


Ungkapan (513i sil Ikadl 33 Olah Se3l U1533) “Dan Kami 
karuniakan kepada Nabi Daud as, Sulaiman, dia adalah sebaik- 
baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat”, memberi kesan 
bahwa nabi Sulaiman bukan hanya mewarisi kerajaan dan 
kebesaran ayahnya Nabi Daud as secara fisik, akan tetapi dia 
juga mewarisi ayahnya dalam hal spiritual. Nabi Sulaiman as 
diberikan sifat oleh Allah swt dengan dua sifat, sebaik-baik 
hamba/ahli ibadah (Kd @8) dan seorang yang taat lagi ahli 
taubat (LSI). Sifat yang sama juga pernah diberikan Allah swt 
kepada ayahnya Nabi Daud as, seperti disebutkan dalam surat 
Shad (381: 17 


8 3 . Ea 170 ce" Pa RU Us TI- 0. ? 
(17) Sl9i SI AVI IS Sggl3 LIKE 35319 Odlos5 La IE yup 
Artinya: “Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan: dan 


ingatlah hamba Kami Nabi Daud as yang mempunyai kekuatan, 
sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).” 


Secara awwab (13!) secara harfiyah berarti orang yang 
banyak kembali atau banyak betaubat. Disebutkannya Sulaiman 
dan Nabi Daud as sebagai dua manusia yang banyak bertaubat 
karena memang keduanya sama-sama pernah melakukan satu 
kesalahan yang “kecil”dalam hidup mereka, namun taubat 
keduanya dilakukan sepanjang usia mereka. Nabi Daud as 
pernah melamar dan memperisteri seorang wanita yang masih 
dalam status tunangan tentaranya yang “lost contact”saat 
menjalankan sebuah misi kenegaraan. Mengetahui hal demikian 
adalah sebuah dosa, maka Nabi Daud as setiap saat bertaubat 
kepada Allah dengan memperbanyak sujud dan tasbih kepada 
Allah swt. Begitu juga dengan nabi Sulaiman as pernah lalai 
melaksanakan shalat, hingga matahari hampir terbenam karena 


187 


Takir Oashashi Jilid III 


asyik memandikan kuda kesayangannya. Sekalipun dia telah 
menyembelih sebagian kudanya dan mewagafkan sisanya serta 
sudah menerima hukuman pula dari Allah swt, namun dia tetap 
bertaubat dengan memperbanyak sujud, bertasbih hingga 
tidurnya menjadi lebih sedikit serta di siang hari lebih banyak 
merasakan lapar melalui ibadah berpuasa. 

Ungkapan idz 'uridha “alayhi bi al-'asyiyi al-shafinatu al- 
jiyad (Seed! SELAI Gl das gays 5) “(ingatlah) ketika 
dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang, di waktu 
berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore”, memberi 
kesan bahwa Sulaiman hanya bertugas di istananya sebagai raja 
dari pagi hingga sore hari. Setelah Ashar (ixudde) dia kembali ke 
rumah dan melaksanakan pekerjaan dan hobinya sebagai 
manusia biasa yang salah satunya mengurus koleksi kendaraan 
mewahnya berupa kuda-kuda terbaik. 

Hal ini memberikan isyarat bahwa seorang pejabat tidak 
dilarang memiliki dan melaksanakan hobi dan kesenangannya 
asalkam hal itu tidak mengurangi jam kerjanya melayani public. 
Seorang pejabat dibolehkan menyalurkan hobinya dalam segala 
yang hal mubah termasuk seperti koleksi kendaraan mewah 
asalkan itu dilakukan di luar jam kerja dan tidak menjadikannya 
lalai daripada beribadah kepada Allah swt. Dalam ayat ini 
disebutkan bahwa kuda Sulaiman memiki dua sifat, tenang saat 
berhenti (LSLAJI) dan cepat waktu berlari (3tJi). Memang 
demikianlah ciri kendaraan mewah yang dikenal manusia sejak 
masa silam hingga zaman modern ini. Karena itu wajar, jika 
mobil mewah diukur dengan kecepatan larinya dan ketepatan 
berhentinya saat direm seperti yang dimiliki mobil jenis mercy 
dan Ferrari saat ini. Dan memang kendaraan yang dimiliki 
Sulaiman pada masanya adalah kendaraan mewah dengan 
kekuatan yang dahsyat seperti jenis kendaraan mobil mewah 
yang dimiliki kalangan elite hari ini. Dengan demikian, memiliki 
kendaraan mewah pada prinsipnya boleh dan tidak dilarang 
selama tidak membawa kepada kesombongan dan kelalaian 


88 | 


Nabi Sulaiman as mendapat njian 


dalam beribadah kepada Allah swt. Karenanya, kudah mewah 
yang dijadikan kendaraan Sulaiman Allah sebut dengan khayr 
(Ls) “kebaikan”sebagaimana terlihat dari ungkapan fa gala inni 
ahbabtu hubba al-khayr (S3) EL EL dl J63)“Maka ia 
berkata: “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap 
barang yang baik (kuda).” 

Seseorang yang memiliki kendaraan mewah misalnya, 
dan kendaraan itu digunakan untuk mengantarnya shalat 
berjama'ah, mengikuti pengajian dan sebagainya, maka 
kendaraan mewah itu adalah kebaikan (khayr) dan dipuji oleh 
Allah swt. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, di mana 
kendaraan mewah itu justru membuat dia sombong dan lalai 
beribadah, maka kendaraannya itu adalah keburukan baginya. 
Demikian seperti tersirat dari ungkapan sulaiman yang mencela 
kendaraan mewahnya dalam kalimat “an dzikr rabbi hatta 
tawarat bi al-hijab (bt 5 II & 3 KS 6) “sehingga aku 
lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari 
pandangan.” 

Ungkapan innf ahbabtu hubba al-khayr (&& Ex Seal G! 
P3) “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap 
barang yang baik (kuda)”, merupakan isyarat bahwa kelalaian 
nabi Sulaiman melaksanakan shalat Ashar karena cinta yang 
berlebihan terhadap kendaraannnya. Begitulah akibat cinta 
kepada sesuatu secara berlebihan yang secara pasti akan 
menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah swt. Karena 
itulah, Allah swt mengingatkan orang yang beriman agar 
menjadikan Allah swt sebagai objek cinta yang paling tinggi 
melebihi cinta kepada makhluk apapun. Demikian seperti 
disebutkan dalam surat al-Bagarah (2): 165 


ll CS Bg (SIB Sl Ug3 & 355 us aa) 029 


Dadi € u9p SI lak Sad 33 33 dn US ASI Igaal Sa 
(165) ena) Jah Il 9 aa SAI Ol 


189 


Takir Oashashi Jilid III 


Artinya: “Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah 
tandingan-tandingan selain Allah: mereka mencintainya sebagaimana 
mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat 
cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim 
itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa 
kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat 
siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).” 


Karena itu, terdapat ungkapan dalam pepatah Arab yang 
mengatakan, 


daaE KE BL CM $p 
Artinya: “Barang siapa mencintai sesuatu, maka ia menjadi hambanya.” 


Ungkapan rudduha 'alayya fa thafiga mashan bi al-sugi 
wa al-a'nagi (SESI Ggedb Kei Gala On (8933) “Bawalah semua 
kuda itu kembali kepadaku.” Lalu ia potong kaki dan leher kuda 
itu”, memberi kesan keseriusan Sulaiman dalam menebus dosa 
dan kesalahannya. Ketika kuda-kuda mewah yang dimilikinya 
terbukti menjadi sebab dia lalai beribadah, maka semua kuda 
itupun dipotong kaki dan disembelih lehernya. Atau boleh jadi 
maksudnya bahwa Sulaiman tidak membunuh kuda-kuda 
mewah tersebut, namun mewagafkannya kepada orang lain 
sehingga kakinya menjadi terputus yaitu tidak lagi memiliki 
kendaraan yang mewah dan cepat tersebut. Bukankah kita 
sering mendengar ada orang yang kehilangan kendaraannya, lalu 
berkata bahwa kakinya telah terputus. Wal hasil, apapun makna 
yang dipilih yang pasti ketika seorang lalai beribadah karena 
mengurus kendaraan mewahnya, sudah selayaknya dia 
memberikan kendaraan itu kepada orang lain atau minimal 
menjualnya. Karena sikap inilah Sulaiman kemuidan disebut 
sebagai sebaik-baik manusia yang bertaubat kepada Allah swt 
(131 | Seal 5). Dengan memotong kaki dan leher 
kendaraannya, berarti Sulaiman tidak lagi memiliki kendaraan 
yang berpotensi membuat dia kembali lalai beribadah untuk 


90 | 


Nabi Sulaiman as mendapat njian 


waktu berikutnya. Begitulah cara bertaubat yang paling baik, di 
mana ketika seseorang bertaubat dari suatu kesalahan maka dia 
mesti memutus rantai dan menutup celah agar tidak lagi 
terjatuh di lubang sama untuk waktu berikutnya. 

Ungkapan wa lagad fatanna Sulaymana wa al-gayna “ala 
kursiyihi jasadan tsumma andba ( diwiS JE Willy Oak CS A53 
SE & S IS) “Dan sesungguhnya Kami telah menguji Sulaiman 
dan Kami jadikan (dia) tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh 
(yang lemah karena sakit), kemudian ia bertaubat” memberi 
kesan bahwa para nabi sekalipun jika mereka bersalah tidak 
menghalangi Allah swt menjatuhkan hukuman kepada mereka. 
Namun demikian perlu dicatat bahwa jika seorang nabi yang 
merupakan manusia pilhan Allah swt atau seorang mukmin yang 
shalih terlanjur melakuan kesalahan, maka hukuman yang 
diberikan Allah swt bukanlah atas dasar amarah dan kebencian 
kepada mereka. Hukuman yang diberikan Allah swt kepada 
mereka justru atas dasar kasih sayang yang tujuannya adalah 
penghapusan atas dosa dan kesalahan mereka. Allah swt tidak 
ingin memberikan hukuman terhadap mereka di akhirat, 
sehingga dosa tersebut dibersihkan di dunia melalui hukuman 
fisik seperti penyakit dan sebagainya. Begitulah yang dijelaskan 
Nabi saw dalam sebuah hadisnya, 


A53 BU LS B3 3 Sh AI alih Ho Le 
(oli) Bilas Ag Ae Ega 


Artinya: “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah 
bersabda,”Tidaklah dari seorang Muslim yang tertusuk duri hingga apa- 
apa yang lebih berat darinya, kecuali dicatat baginya derajat dan 
dihapus darinya dengan hal itu kesalahan.” 


Ungkapan gala rabbi ighfir II wa hab Ir mulkan Ia 
yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta al-wahhab (3551 &5 J6 
Cle3l Ssi SSI S3 ya KE Ea Y Ela J “23 J) “Ia berkata: “Ya 
Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan 
yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, 


| 91 


Takir Oashashi Jilid III 


sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemberi” memberi kesan 
akan adanya perhatian Sulaiman terhadap umat-umat yang 
hidup sesudahnya. Setelah bertaubat atas dosa dan kelalaianya 
beribadah akibat kesibukan mengurus harta dan kendaraan 
mewahnya, Sulaiman berdoa kepada Allah swt agar setelahnya 
tidak ada lagi manusia yang diberikan Allah swt kekayaan dan 
kekuasaan seperti yang diberikan Allah swt kepada dirinya. Hal 
demikian diminta Sulaiman kepada Allah swt karena dia khawatir 
jika ada manusia yang diberikan kekuasaan dan kekayaan seperti 
yang diterimanya, maka mereka akan jauh lebih lalai beribadah, 
bahkan lebih banyak melakukan pembangkangan dan 
pelanggaran terhadap aturan Allah swt. 

Ungkapan fa sakhkharna lahu al-riha tajri bi amrihi 
rukhG'an haytsu ashaba (LLSi LS 23 oysb S3 al U bias) 
“Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus 
dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya” 
memberi isyarat bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang jika 
dia sudah bertaubat tidak menjadikan dirinya kehilangan harga 
diri dan kemulian di hadapan Tuhan dan makhluk. Justru jika ada 
seorang pernah berbuat salah, kemudian dia benar-benar 
menyesali hingga ibadah dan ketaatanya bertambah setelah 
berbuat kesalahan tersebut, maka Allah swt akan semakin cinta 
dan sayang kepadanya. Lihat firman Allah swt dalam surat al- 


Bagarah (2): 222 
Dnpbia C3 Sl Lg HB... 


Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” 


Karena itu, as-Sakandari dalam kitab al-Hikamnya 
menuliskan sebuah hikmah: 

blSuulo Ie pal sll yo AS Isal9 VI Udi dnyano 

Artinya: “Dosa yang melahirkan perasaan hina dan kerendahan adalah 


lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan perasaan mulia dan 
sombong.” 


92 | 


Nabi Sulaiman as mendapat njian 


Ungkapan wa al-syayathna kulla bannd'in wa 
ghawwasin (01523 25 $ bidl3) “dan syaitan yang lain yang 
terikat dalam belenggu” memberi kesan bahwa semua makhluk 
Tuhan termasuk setan tidak pernah merendahkan Sulaiman 
setelah dia melakukan “kemaksiatan” kepada Allah swt. Setan 
pun tetap menghormati Sulaiman karena setan menyadari 
kemulian Sulaimana di hadapan Tuhan sekalipun pernah berbuat 
maksiat. Kelebihan itu justru tidak mereka miliki sejak nenek 
moyang mereka Iblis, yaitu berupa keberanian mengakui 
kesalahan dan kemampuan untuk kembali dan bertaubat kepada 
Allah swt. 

Seperti telah dijelaskan terdaulu, bahwa ketika Iblis 
melakukan pelanggaran di surga berupa kesombongan: di mana 
dia menolak perintah Allah agar bersujud kepada Adam. Iblis 
menolak perintah Allah swt untuk bersujud dengan alasan 
bahwa dia lebih mulia daripada Adam dari segi asal kejadian. 
Sebenarnya Allah swt masih membuka pintu taubat untuk iblis, 
namun dia menolak kembali dan bertaubat kepada Allah swt 
bahkan memilih sebagai musuh Adam dan anak cucunya hingga 
hari kiamat. Sikap enggan untuk bertaubat dan bahkan terus 
bangga dalam pembangkangan inilah yang menjadikan iblis dan 
setan menjadikan makhluk yang hina dan dikutuk Allah sampai 
hari kiamat. Jika dia mau bersujud, maka Allah pasti akan 
mengembalikan mereka sebagai makhluk yang mulia seperti 
dulu sebelum Adam diciptakan. 

Ungkapan hadza 'athauna famnun aw amsik bi ghayri 
hisdibin (Yk jk Blus 3 GAM 63Uz2 (45) Ynilah anugerah Kami, 
maka berikanlah (kepada orang lain) atau tahanlah (untuk 
dirimu sendiri) dengan tiada pertanggungan jawab” 
memberikan isyarat bahwa semua yang diperoleh Sulaiman, baik 
kekayaan maupun kekuasaan adalah murni karena pemberian 
Allah swt semata, bukan karena usaha dan kepandaian Sulaiman. 
Namun, demikian semua bentuk kekayaan dan kekuasaan itu 
sesungguhnya adalah bernilai kecil jika dibandingkan kekuasaan 


193 


Tafsir Oashashi Jilid III 


dan kepemilikan Allah swt. Demikian terlihat dari penggunaan 
kata '“atha' (5022) “memberi” yang biasanya digunakan untuk 
pemberian yang sekalipun banyak dalam pandangan manusia, 
namun sesungguhnya kecil di sisi Allah swt. Demikian seperti 
tergambar dari surat al-Kautsar (108): 1 


(1) SSI tas UI 


Artinya: “Sungguh Kami telah memberikan pada engkau nikmat yang 
banyak” 


Kata atha (Jasi) berbeda dari kata ata (31), sekalipun 
sama memiliki arti memberi. Kata ata (3!) biasanya digunakan 
untuk pemberian yang besar dan bernilai istimewa. Karena itu, 
pemberian al-kitab kepada para nabi sebagai pemberian yang 
paling besar kepada manusia pilihan Allah swt, selalu digunakan 
kata ata (31). Lihat misalnya firman Allah swt dalam surat al-Hijr 
(15): 87 


-x— 0 


(87) Geaall ORG GKI Ge Lha BUSI AT 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat 
yang dibaca berulang-ulang dan Al Aur'an yang agung.” 


Begitu juga surat al-Bagarah (2): 53 
(53) OA SJ OB SESI a32 UST 3 


Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab 


(Taurat) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan 
yang salah, agar kamu mendapat petunjuk.” 


Begitu juga surat al-Mad'idah (SJ: 46 
De AI Oi LI BALAS Abi Oil aan Aaobi Je UR 
Oa SAI G3 la 00283 933 SAH Ad Unas! SLASIG SAI 
(46) nBiaU Ale 323 da3 BUSA 
Artinya: “Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israel) dengan 


Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu: Taurat. 
Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang di dalamnya 


94 | 


Nabi Sulaiman as mendapat njian 


(ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab 
yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta 
pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.” 


Karena itu, betapapun banyaknya kekayaan material 
seseorang dan seberapapun tinggi kedudukan seseorang, 
tetaplah pemberian itu masih kecil dibandingkan seorang yang 
diberikan kepadanya ilmu dan penguasaan terhadap al-kitab. 
Begitulah yang tercermin dalam surat al-Bagarah (2): 269 


3 bs TAS Jai A3 Akal S3 323 AG ga AK Hj 
(269) JSI isi JI S5 


Artinya: “Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam 
tentang Al Aur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. 
Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah 
dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang 
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” 


Ungkapan wa inna lahu 'indana la zulfa wa husna 
ma'abin (bk Hal DP Cake 815) “Dan sesungguhnya dia 
mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi Kami dan tempat 
kembali yang baik” memberi kesan bahwa kekayaan dan 
kekuasaan bukanlah sesuatu yang buruk dan tercela. Sepanjang 
kekayaan dan kekuasaan digunakan untuk mencari kebahagiaan 
akhirat, maka ia adalah sesuatu yang baik dan terpuji. Karena 
itulah, harta dan jabatan di dalam Al-Gur'an sama-sama disebut 
khair (kebaikan). Harta adalah kebaikan sebagaimana disebutkan 
Allah swt dalam surat al-Bagarah (2J: 180 


KU api AS tajei ol Cogall sa 2 (SI | Sue Ds 
(180) seal Jas Saja 33313 


Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu 
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang 
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, 
lini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” 


195 


Takir Oashashi Jilid III 


Jabatan dan kekuasaan adalah kebaikan disebutkan Allah 


swt dalam surat Ali Imran (3J: 26 
Gas Ska! 6563 #LAS Ha Sal GS sllal EU Kel US 
a Ke RON Bag ILES Ya UJ39 HS Ya 333 2G 


(26) 343 sisi 


Artinya: “Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau 
berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 
cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan 
orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 
kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan (kekuasaan). 
Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 


Sekian! 


96 | 


MU'JIZAT NABI SULAIMAN AS 


Seperti yang telah dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman as 
adalah nabi agung yang diutus Allah swt kepada Bani Israel 
setelah Nabi Musa as dan ayahnya Nabi Daud as. Nabi Sulaiman 
mewarisi semua kebesaran ayahnya, Nabi Daud as, disamping 
dia juga diberikan Allah swt kelebihan lain yang tidak dimiliki 
ayahnya. Adapun di antara mukjizat dan kelebihan yang 
diberikan Allah swt kepada nabi Sulaiman adalah, 


1. Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas. 

Salah satu contoh yang disebutkan Allah swt di dalam Al- 
Our'an yang menunjukan ketinggian nalar dan kecerdasan Nabi 
Sulaiman adalah ketika dia memberikan saran jenius yang 
kemudian berhasil mengubah keputusan ayahnya Nabi Daud as 
dalam persidangan suatu perkara. Demikian seperti disebutkan 
dalaam surat al-Anbiya' (21J: 78-79 

- aa CE And Cb 5) Ol 3 OLS 5) Olsiluw3 393153 


ang laleg USS KST Ng Gtesla (843323 (73) ba KS 


(79) ide Kg ASING Gan 3 Itendi S9gls ka 


Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Nabi Daud as dan Sulaiman, di waktu 
keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman 
itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah 
Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, (78), 
maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang 
hukum (yang lebih tepat): dan kepada masing-masing mereka telah 
Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan gunung- 


197 


Takir Oashashi Jilid III 


gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi Daud as. 
Dan Kami lah yang melakukannya. (79) 


Ayat ini menceritakan bahwa ketika Nabi Daud as berkuasa, 
dia menyediakan waktu tertentu untuk menerima pengaduan 
sekaligus menyidangkan perkara rakyatnya. Suatu hari, 
datanglah dua orang yang bersengketa, seorang peternak dan 
seorang petani. Sang petani mengadu bahwa kambing sang 
peternak telah merusak tanamannya yang sudah hampir panen. 
Petani meminta ganti rugi atas apa yang menimpanya akibat 
kelalaian saudaranya peternak kambing tersebut. 

Setelah meminta klarifikasi dari pemilik kambing, dan 
pemilik kambing mengakui kesalahan dan kelalaiannya, maka 
Nabi Daud as memutuskan bahwa seluruh kambingnya harus 
diberikan kepada petani sebagai ganti rugi kebunnya yang rusak 
yang memang nilainya setara dengan nilai seluruh kambing 
peternak tersebut. Sulaiman yang ketika itu masih berusia 
sangat muda berada di dekat ayahnya langsung meminta izin 
untuk memberikan saran. Setelah diizinkan berbicara, Sulaiman 
kemudian memberikan saran agar kambing peternak tidak 
diberikan kepada petani sebagi ganti rugi. Sulaiman 
menyarankan agar pemilik kambing menggarap lahan petani dan 
menanamkan kembali kebunnya hingga tanamannya seperti 
keadaan sebelum dirusak kambing peternak itu. Selama masa 
penggarapan lahan petani, maka kambing-kambing peternak 
boleh diambil manfaatnya oleh petani seperti susunya untuk 
dikonsumsi atau dijual, bulunya untuk jadikan komuditas dagang 
atau dijadikan kain. Setelah tanaman di kebun petani yang 
digarap peternak sudah seperti tanaman saat dirusak kambing 
peternak, maka kebunnya dikembalikan kepada petani dan 
ternaknya juga dikembalikan kepada sang peternak. Dengan 
demikian, petani tetap bisa panen, sedangkan peternak tidak 
kehilangan kambing miliknya. 

Mendengar saran Sulaiman, Nabi Daud as sangat kagum 
dengan ketajaman analisis anaknya dan kejeniusan solusi yang 


98 | 


Mujizat Nabi Sulaiman as 


ditawari anaknya. Nabi Daud as pun dengan rasa bangga 

mengubah keputusannya dan menerima saran anaknya 

Sulaiman. Kisah ini juga sekaligus memberi pelajaran: 

» Seorang pemimpin besar memang harus disiapkan sejak dini. 
Dalam kontekss ini Nabi Daud as sebagai raja memang sejak 
awal telah menyiapkan Sulaiman sebagai penggantinya 
sebagai pemimpin bagi Bani Israel. Karena itulah, pada setiap 
urusan kenegaran seperti memutuskan perkara rakyatnya, 
Nabi Daud as selalu meminta Sulaiman agar hadir supaya dia 
bisa menyaksikan dan belajar tentang ketatanegaraan. 

» Ungkapan fa fahhamna sulaymana (SkX WKA488) “maka 
kami pahamkan Sulaiman” yang diungkapkan dalam bentuk 
kata kerja tambahan satu huruf (mazid bi harfin) dengan pola 
tafil yang menunjukan arti banyak dan sering (taksir) 
memberi kesan bahwa seorang calon memimpin harus 
memahami banyak persoalan serta mau banyak belajar untuk 
bisa memahami banyak hal. £ 

» Ungkapan wa kullan dtaynd hukman wa 'ilman (US& KST 83 
lsle3) “dan kepada keduanya kami berikan hikmah dan ilmu” 
memberi kesan bahwa pemahaman seseorang terhadap 
sesuatu akan melahirkan sikap bijaksana dan ilmu. Semakin 
seorang memahami sesuatu, maka dia akan semakin 
bijaksana dan hati-hati dalam bersikap dan mengambil 
keputusan. Begitu juga, semakin seorang memahami suatu 
perkara, maka semakin kokoh pula ilmu dan pengetahuannya 
tentang perkara tersebut. 

» Ungkapan wa sakhkharna ma'a dawuda al-jibala yusabbihna 
wa al-thayra wa kunng f@'ilma (Sx Ukedl 39315 25 UpKu3 
Iis S3 KIS) “dan telah Kami tundukkan gunung-gunung 
dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi Daud as. 
Dan Kami lah yang melakukannya” memberi kesan bahwa 
pemahaman yang baik, hikmah dan ilmu tidak akan 
melahirkan sesuatu yang bernilai baik, selama ia tidak 
dibangun atas dasar ibadah dan ketaatan kepada Allah swt. 


199 


Takir Oashashi Jilid III 


Karena itulah, tasbih menjadi salah satu hal penting dalam 
kaitannya dengan ketiga hal di atas. Demikian, karena 
kejeniusan dan ilmu pengetahuan bisa jadi akan menjadikan 
seorang angkuh dan sombong jika ia lepas dari kendali ibadah 
dan zikir kepada Allah swt. Sebaliknya, bahwa ibadah dan zikir 
akan menjadi hal utama yang menambah dalamnya 
pemahamanan dan luasnya pengetahuan seseorang. 
Perhatikan firman Allah swt dalam surat al-Bagarah (2J: 282 


(282) Sek ses J0 AW AU Sialang AI 192513... 
Artinya: “...dan bertagwalah kamu kepada Allah, nisacaya Allah 
akan mengajarkan kalian ilmu.” 


2. Nabi Sulaiman bisa mengerti dan berbicara dengan segala 
jenis bahasa binatang. Demikian seperti disebutkan dalam 
surat al-Nami (27): 16 K 

Wagls ABI Gita Gale Sell LEG JG3 59315 lake Bngg 
(16) Sell JATI 3 ISB G| ses US Ha 

“Dan Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud as, dan dia berkata: “Hai 
Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan 


kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar 
suatu karunia yang nyata. (16)” 


Di antara contoh mukjizat ini disebutkan Allah swt di 
dalam Al-Our'an seperti surat al-Naml (27|: 18-29 seperti 
yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Hal itu terjadi 
pada saat Sulaiman tertawa mendengar teriakan ratu 
semuat saat melewati lembah semut. Begitu juga dialognya 
dengan burung Hud-hud yang tidak hadir dalam apel siaga. 


3. Sulaiman diberikan kuasa bisa menaklukan dan memerintah 
Jin dan Setan. Demikian seperti disebutkan dalam surat al- 
Nami (27): 17 , 1 

(17) 095593 KB ABI SY GAJI Ha 23 Olaslad 5433 
Artinya: “Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, 
manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam 
barisan).” 


100 | 


Mujizat Nabi Sulaiman as 


Tidak hanya berkomunikasi dengan bangsa jin, namun 
Sulaiman juga diberikan kuasa untuk menjadikan jin dan 
setan sebagai pekerja dan pegawainya. Sehingga, jika ada 
kebijakan besar dalam bidang konstruksi yang akan 
dilaksanakan seperti membangun suatu bangunan unik dan 
cangggih, maka Sulaiman akan memerintahkan setan 
mencari bahannya hingga menyelami dasar-dasar lautan. 
Demikian misalnya disebutkan dalam surat Shad |38|J: 37 


(37) y21523 sls IS babi 


Artinya: “dan (Kami tundukkan pula kepadanya) syaitan-syaitan, 
semuanya ahli bangunan dan penyelam,” 


Termasuk juga memerintahkan jin dan setan untuk 
membangun ornamen, patung, perabotan unik dan mewah 
serta peralatan rumah tangga dan dapur. Demikian seperti 
disebutkan dalam surat Saba' |34J: 13 


29533 SS ul23 dkilasg Tya € UX si kl Oglaks 
(13) 35 Goks ya Uda je Sggls Ji laka Llkul, 


Artinya: “Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang 
dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung- 
patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk 
yang tetap (berada di atas tungku). Bekerjalah hai keluarga Nabi 
Daud as untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari 
hamba-hamba Ku yang berterima kasih.” 


Ayat ini juga sekaligus menjadi dasar bahwa pada 
hakikatnya membuat patung tidaklah mutlak haram dan 
dilarang selama tujuan pembuatannya hanya untuk tujuan 
hiasan. Pembuatan patung menjadi haram hukumnya jika 
tujuan pembuatannya untuk disembah atau berpotensi 
disalah-gunakan oleh masyarakat konsumennya sebagai alat 
kemusyrikan. Nabi Sulaiman memerintahkan jin membuat 
patung-patung (Jwila5) karena dipastikan tujuannya bukan 
untuk disembah dan masyarakatnya aman dari kemusyrikan. 


(101 


Tafsir Oashashi Jilid III 


4. 


Sulaiman diberikan kuasa untuk memerintahkan angin dan 
menjadikannya sebagai kendaraan jarak jauh. Demikian 
seperti disebutkan dalam surat Shad B81: 36 


(36) lai bas 233 s5 ayah SAS B3 bhs 


Artinya: “Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang 
berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang 
dikehendakinya,” 


Karena itu, tidaklah sulit bagi Sulaiman mengontrol 
wilayah kerajaannnya yang sangat luas, di mana luas wilayah 
kerajaannya tidak ada bandingannya hingga hari ini. 
Demikian, karena dia memiliki kendaraan super cepat, 
sehingga tidak akan ada yang bisa membatasi gerak 
langkahnya, yaitu angin. Dengan kendaraan angin ini, bagi 
Sulaiman tidak ada jarak yang jauh dan juga tidak ada 
tempat dan wilayah yang tidak bisa dijangkau. Melalui 
kendaraan super cepat ini, wilayah yang mestinya dijangkau 
dalam perjalanan normal satu atau dua bulan, bisa 
dijangkau Sulaiman dalam waktu beberapa menit saja. 
Demikian disebutkan Allah swt dalam surat Saba' |34J: 12 
JABI oke DI lala J5 WE JGA BA Gap Ola 


01 


6,2 ja ya ala bp 333 A5 Ob LI S5 | 23 j Oa Gal 533 
(12) said HA G3 A3 


Artinya: “Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang 
perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan 
perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan 
(pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebahagian 
dari jin ada yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) 
dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara 
mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya adzab neraka 
yang apinya menyala-nyala.” 


102 | 


Mujizat Nabi Sulaiman as 


5. Kematiannya tidak ada yang tahu hingga jin dan setan 
sekalipun. Demikian seperti disebutkan dalam surat Saba' 
(341214 : : 

SB ya SIS VJ dia Je KOS Lb S3all ale UAS LIS 
SISA Seal Ogla IE Ol Sadl 2LN5 3 US dilas 
(14) sell SSI 


Artinya: “Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian 
Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka 
kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka 
tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya 
mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak tetap dalam 
siksa yang menghinakan.” 


Seperti yang disebutkan dalam ayat 12 surat Saba' di 
atas, bahwa semua jin dan setan ketika bekerja senantiasa 
berada dalam pengawasan Sulaiman. Pada saat semua 
rakyatnya termasuk jin dan setan sedang membuat 
bangunan kokoh dengan bahan dasar tembaga, Sulaiman 
mengawasi mereka sambil berdiri dengan bertelekan pada 
tongkatnya. Pada saat itulah, nabi Sulaiman diwafatkan 
Allah swt dalam keadaan berdiri kokoh sambil memegang 
tongkat layaknya seorang mandor yang sedang berdiri 
mengawasi para pekerjanya. Ketika pengerjaan bangunan 
itu telah selesai, barulah ada segerombolan rayap menggali 
ujung tongkat Sulaiman hingga dia roboh ke tanah dan 
barulah mereka tahu bahwa Sulaiman telah meninggal 
dunia. 

Peristiwa ini memberi kesan bahwa jin dan setan 
sekalipun memiliki pengetahuan tentang perkara ghaib, 
namun tidak semua informasi ghaib yang bisa ia 
mengetahuinya. Buktinya, jin dan setan tidak tahu bahwa 
Sulaiman telah meninggal dunia. Padahal saat sakaratul 
maut itulah momentum terbaik bagi setan untuk menggoda 
dan menyesaatkan setiap manusia. Wallahu a'lam 


| 103 


BAGIAN TIGA 
KISAH NABI YUNUS AS 


Kisah Nabi Yunus as di dalam al-Ar'an terdapat dalam 
beberapa surat, di antaranya terdapat dalam surat Yunus (10): 
98, surat al-Anbiya' (21): 87-88, surat al-Shaffat (37|: 139-148, 
dan surat al-Oalam (68: 48-50. Dalam tulisan ini penulis hanya 
akan menjelaskan kisahnya yang terdapat dalam surat Al-Shafat 
(37): 139-148 saja. Surat ini dipilih sebagai objek utama dalam 
menguraikan kisah Nabi Yunus as karena dalam ayat ini Allah 
swt. menceritakan kisah Nabi Yunus as secara lebih rinci bila 
dibandingkan surat lainnya. Kisah Nabi Yunus dalam surat al- 
Shafat (37): 139-148 tersebut seperti terlihat dalam ayat berikut: 


ossball lali d3 si SJ (139) Ganga & Ea 013 
Pena das ie (angela 92 08 sala aa 
(145) dahan 383 sad 30.3 (144) Ogiari 33 dl alah 
3 HI d5la Jl 239 (146) ore Ha agak ea, 
(148) ob Jl KBUsia8 Igial (147) Ogdoy3 
Artinya: “Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul (139). 
(ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan (140). kemudian 
ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian 
(141). Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela (142). 


Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak 
mengingat Allah (143). niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu 


| 104 


Kisah Nabi Yunus as 


sampai hari berbangkit (144). Kemudian Kami lemparkan dia ke 
daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit (145). Dan Kami 
tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu (146). Dan Kami 
utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih (147). Lalu mereka 
beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada 
mereka hingga waktu yang tertentu (148).” 


Dalam ayat di atas diceritakan bahwa Nabi Yunus as 
adalah seorang rasul (owl Sl ada Ol3). Dia diutus Allah swt 
ke suatu kaum yang dinamakan bangsa Ninuwi yang tinggal di 
Mosul. Nabi Yunus as diberi tugas untuk mengajak mereka agar 
beriman dan beribadah kepada Allah. Akan tetapi, dakwahnya 
tidak berjalan mulus karena Nabi Yunus harus berhadapan 
dengan masyarakat yang sangat pembangkang dan keras kepala 
yang membuat Nabi Yunus as. berputus asa. Pembangkangan 
kaumnya, membuat Nabi Yunus kesal dan marah hingga dia 
memutuskan pergi dan meninggalkan kewajiban dakwahnya, 
mangajak manusia bertauhid dan mengesakan Allah. Demikian 
yang disebutkan dalam surat al-Anbiya' (21): 87 


8 (SSS AS JAR 3) si Giaa kuota 3 5) og 159 
(87) sd ae TALI El) an na Ni Jl v) y ai OLI 


(88) Oral oeb WS 3 RI ya BUS 3 Keiala 


Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam 
keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan 
mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam 
keadaan yang sangat gelap: “Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku 
adalah termasuk orang-orang yang zalim (87), Maka Kami telah 
memperkenankan doanya dan  menyelamatkannya daripada 
kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman. (88).” 


Pada saat pelariannya, sampailah Nabi Yunus as ke tepi 
sebuah dermaga dan dia mendapati sebuah kapal yang penuh 
sesak dan siap berlayar menuju laut lepas. Ini diungkap dalam 


| 105 


Takir Oashashi Jilid III 


ayat idz abaga il al-fulki al-masyhani (o&ial WS Jl G3 3!) 
“lingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan.” 

Nabi Yunus pun memutuskan untuk menumpang kapal 
tersebut. Di tengah lautan kapal tersebut dihadang oleh seekor 
ikan paus yang sangat besar. Kapal pun terombang ambing dan 
hampir karam. Demi menyelamatkan sebagian besar 
penumpang, nakhkoda dan para penumpang sepakat untuk 
mengadakan undian tentang siapa yang akan dibuang ke dalam 
laut sebagai tumbal dan santapan ikan paus. Dengan begitu, 
sebagian besar penumpang kapal bisa selamat dari ancaman 
ikan paus tersebut. Semua penumpang harus mengikuti undian 
termasuk Nabi Yunus as. Walhasil, setelah beberapa kali diundi, 
nama yang keluar untuk diceburkan ke dalam laut adalah Nabi 
Yunus as. Begitulah yang terlihat dalam ungkapan fasahama 
fakana min al-mudhadhina (KASI ya OS #Blu8) “kemudian ia 
ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam 
undian.” 

Nabi Yunus pun dicampakan ke dalam laut sebagai 
santapan ikan paus. Begitu sampai di dalam laut, ikan paus pun 
langsung menelannya, sehingga Nabi Yunus harus mendekam di 
dalam perut ikan selama berhari-hari. Demikian yang tergambar 
dalam ungkapan faltagamna al-hutu wa huwa mulimun ( dai 
Cal 383 L33JI) “Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan 
tercela.” Konon ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi 
Yunus berada dalam perut ikan selama empat puluh hari. 

Di dalam perut ikan, Nabi Yunus menyadari 
kesalahannya, yaitu telah meninggalkan kewajibannya sebagai 
rasul Allah untuk terus mengajak manusia ke jalan Tuhan. Dalam 
isolasi itulah, Nabi Yunus bertaubat kepada Allah, dan Allah pun 
menerima taubatnya. Taubatnya Nabi Yunus tersebut seperti 
terdapat dalam ungkapan Ia ilaha illa anta subhanaka inni kuntu 
min al-zhdlimina (JW ye CS Gl Wikan GI yi al 1) “tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci 
Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang 


106 | 


Kisah Nabi Yunus as 


zalim.” Dengan tasbih dan taubat inilah, Allah swt kemudian 
memberikan pertolongan kepadanya, di mana ikan paus itu pun 
memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. 

Menariknya, dalam kesalamatan Nabi Yunus as dari perut 
ikan pada ayat 88 surat al-Anbiya', di mana Allah swt 
menyebutkan bahwa dia diselamatkan dari kedukaan, bukan dari 
perut ikan. Demikian terlihat dalam ungkapan fastajabna lahu 
wa najjayna min al-ghammi wa kadzalika nunji al-mukminin 
(onta dal 3 SWAG RIJI ga B4KI3 JI Ws426) “Maka Kami telah 
memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada 
kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang 
beriman.” Kata al-ghamm (JI) berarti sesuatu keadaan gelap 
yang membuat perasaan kacau dan takut. Lihat misalnya surat 
al-Hajj (221: 22 


DISS 195935 Wed Igdasl KB Io Like I933A3 Oi Nabi LS 


Artinya: “Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran 
kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. 
(Kepada mereka dikatakan): “Rasailah adzab yang membakar ini.” 


Begitu juga perhatikan surat Ali Imran (3) 154 


(154) ...&iio AR5US (ouas Ulas dial SAJI 333 Go Kake Upi 
Artinya: “Kemudian setelah kamu berduka-cita Allah menurunkan 


kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan 
daripada kamu...(154)” 


Pilihan kata al-ghamm (HI) “kesedihan/sesak” bukan 
perut ikan, memberi isyarat bahwa tidak semua orang masuk 
perut ikan seperti Nabi Yunus, namun semua orang akan 
mengalami masa sulit, sedih, sesak dan duka dalam 
kehidupannya. Jika semua perasaan itu datang menerpa 
seseorang, maka hal terbaik yang dia lakukan ketika masa sulit 
itu adalah berzikir kepada Allah swt seperti yang dilakukan Nabi 


| 107 


Takir Oashashi Jilid III 


Yunus dengan berkata IG ilaha illa anta subhanaka inni kuntu 
min al-zhalimina (Sx JI 5 ES BI isak SSI YI AJ Y) “tidak ada 
Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci 
Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang 
zalim.” Karena itu, dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan 
keselamatan Yunus secara khusus, namun yang disebutkan 
adalah semua orang beriman seperti ungkapan wa kadzalika 
nunji al-mukminin (Eee gal! Er WWIS3) “Dan demikianlah Kami 
selamatkan orang-orang yang beriman.” Hal ini memberi isyarat 
bahwa kesulitan yang dialami Yunus kelak juga akan dialami 
semua orang beriman walaupun dalam format yang berbeda, 
namun solusinya sama seperti yang pernah dilakukan Nabi Yunus 
jika mereka ingin keluar dari kesulitan tersebut, yaitu 
memperbanyak zikir kepada Allah swt. 

Allah swt kemudian menyelamatkan Yunus keluar dari 
perut ikan, di mana ikan paus tersebut menyemburkan tubuh 
Yunus ke daratan. Tubuh Yunus yang dalam keadaan sakit 
terdampar di sebuah daratan dan sampai di atas pasir yang 
tandus, gersang dan panas seperti ungkapan fa nabadznahu bi 
al-ara'l wa huwa sagim (gua 323 sad 2643) “Kemudian Kami 
lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan 
sakit.” Di tempat itu kesulitan Yunus semakin bertambah karena 
di sana tidak ada tempat berteduh, tidak ada kehidupan, tidak 
ada tanamam dan ditambah lagi badannya yang sakit, kulitnya 
mengelupas akibat terlalu lama berada di tempat gelap, basah 
dan sempit. Allah swt kemudian menumbuhkan sebatang pohon 
labu untuk melindungi tubuh Nabi Yunus yang masih lunak 
seperti ungkapan wa anbatna 'alayhi syajaratan min yagthin 
(ore Ge 345 dik Ui613) “Dan Kami tumbuhkan untuk dia 
sebatang pohon dari jenis labu.” Daun labu ini sekaligus menjadi 
obat bagi kulit Nabi Yunus yang mengelupas yang sudah barang 
tentu terasa sangat sakit ketika daun labu yang kasar, kasat dan 
memiliki “miang” itu diusapkan ke kulit yang lunak dan 
mengelupas tersebut. 


108 | 


Kisah Nabi Yunus as 


Setelah beberapa hari, Nabi Yunus kembali pulih dan 
diapun kembali kepada kaumnya untuk berdakwah di tengah 
mereka. Ketika Yunus kembali kepada kaumnya dia sudah 
mendapatkan mereka beriman kepada Allah swt. Demikian itu 
karena ketika dia pergi meninggalkan mereka dalam keadaan 
marah, Allah swt pun hendak menurunkan azab atas mereka. 
Akan tetapi, sebelum azab benar-benar menimpa, mereka 
bertaubat dan beriman hingga Allah swt tidak jadi menurunkan 
azab untuk mereka. Begitulah disebutkan dalam surat Yunus 
(10): 98 

WARS Igiat WI Gaiga R38 Y) Ulas) 


| 
(98) ob Jl KBUA23 BMI BEI 3 ea Ode adi 


Artinya: “Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang 
beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? 
Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari 
mereka adzab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan Kami 
beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu.” 


Nabi Yunus pun hidup penuh kedamaian dan ketaatan 
bersama kaumnya yang telah beriman yang jumlah mencapai 
ratusan ribu atau bahkan jutaan seperti ungkapan wa arsalna ila 
mi'ati alfin aw yazidina (ob 3 HJ Sl Jl 3&L2j15). Merekapun 
diberikan kenikmatan hidup dalam waktu yang cukup lama 
karena keimanan dan ketakwaan mereka. Dari kisah di atas, ada 
banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pelajaran yang 
paling pokok adalah, bahwa janganlah seseorang pernah 
meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebesar dan seberat 
apapun tantangan yangt dihadapinya. Jika seseorang 
meninggalkan tugas dan lari dari tanggung jawabnya, maka dia 
akan ditimpa berbagai kesulitan seperti yang terjadi pada diri 
Nabi Yunus as. Di antara kesulitan yang akan menderanya 
adalah: 

Pertama, dia akan kehilangan harga dirinya serta derajatnya 
otomatis akan turun dan jatuh. Perhatikan apa yang dialami Nabi 


| 109 


Takir Oashashi Jilid III 


Yunus, di mana dia harus ikut undian bersama penumpang yang 
lain di kapal tersebut. Ketika dia berada di kapal tersebut, andai 
kata tidak seluruh penumpang kapal yang mengenalnya, pastilah 
ada sebagian di antara mereka yang tahu dan kenal dengan Nabi 
Yunus sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Akan tetapi, Yunus 
as sekalipun seorang nabi dan rasul, dia harus mengikuti undian 
untuk memilih siapa di antara mereka yang harus diceburkan ke 
dalam laut. Begitulah, bahwa Nabi Yunus kehilangan wibawanya 
sebagai seorang nabi dan rasul, karena telah meninggalkan tugas 
dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, tanggung jawab akan 
sangat menentukan harga diri dan martabat seseorang. Semakin 
seseorang bertanggung jawab, maka akan semakin tinggilah 
martabatnya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan 
manusia. Bukankah sering terjadi di tengah masyarakat, bahwa 
seorang yang masih kecil, bahkan masih dalam umur anak-anak, 
dipandang dan ditempatkan sebagai layaknya orang dewasa 
karena memiliki tanggung jawab yang besar. Sebaliknya, betapa 
banyak orang dewasa bahkan sudah sangat tua dalam hitungan 
umur dipandang dan ditempatkan sebagaimana anak-anak, 
karena tidak pernah memiliki tangggung jawab dalam hidupnya. 

Kedua, yang meninggalkan tugas dan tangung jawab, akan 
selalu kalah dalam persaingan hidup, seperti Nabi Yunus yang 
selalu kalah dalam setiap undian. Adalah hal yang sudah berlaku 
umum, bahwa seorang yang tidak bertanggung jawab dengan 
tugas dan kewajibannya, akan menderita kekalahan demi 
kekalahan dalam persaingan hidupnya. 

Ketiga, tidak cukup hanya akan menderita kekalahan demi 
kekalahan, bahkan orang yang lari dari tangung jawab akan 
dimangsa “paus” kehidupan. Dunia ibaratnya adalah ikan paus 
yang sangat ganas, di mana ia akan menelan setiap mangsa yang 
kalah dalam persaingan hidup, salah satunya adalah manusia- 
manusia yang tidak bertanggung jawab dengan dirinya. 

Keempat, andaikata dia selamat dari terkaman 
“paus”kehidupan ini, dia akan tercampak ke tanah yang tandus, 


110 | 


Kisah Nabi Yunus as 


gersang dan sulit dan dalam keadaan sakit seperti yang dialami 
Nabi Yunus as. Seorang yang tidak bertanggung jawab dengan 
kewajibannya, akan hidup di tempat yang penuh penderitaan. 
Karena, yang akan bahagia dalam hidupnya adalah manusia yang 
selalu memenuhi seluruh kewajibannya dengan tanggung jawab 
yang tinggi. 

Kelima, bahwa amarah akan membuat hidup seorang 
menjadi sempit. Begitulah yang tercermin dalam ungkapan idz 
dzahaba mughadhiban fa zhanna an Ian nagdira “alayhi (85 5 
ale joss J Ol SES Kplks) “ketika ia pergi dalam keadaan marah, 
lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya.” 
Demikian karena marah akan membuat akal seorang menjadi 
sempit. Begitu juga marah akan membuat pembunuh darah 
seseorang menjadi sempit. Ketika itulah akal dan fikirannya 
menjadi gelap gulita hingga dia tidak lagi bisa melihat kebaikan 
dan kebenaran. Ini terlihat dalam isyarat ungkapan fa nada fi al- 
zhulumati (cu! g (553) “maka dia berteriak dalam 
kegelapan.” Dalam kontekss ini sempit dan kegelapan bagi orang 
marah disimbolkan dengan sempitnya dan gelapnya perut ikan 
yang dihuni Nabi Yunus as sebagai akibat dari amarahnya. 

Keenam, terdapat juga pelajaran bahwa ketika seorang 
dalam situasi sulit tidak berdaya maka hal terbaik yang dia harus 
lakukan adalah berzikir, bertasbih dan beristigfar. Begitulah yang 
tercermian dalam ungkapan IG ilaha illa anta subhanaka inni 
kuntu min al-zhalimina (HWI He ES Gl Ea Ebi yi aj J) 
“tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha 
Suci Engkau.” Kenapa ketika dalam situasi sulit yang terbaik 
adalah berzikir dan memuji Tuhan? Demikian, karena ketika 
seseorang diberikan kesulitan dan kepayahan oleh Allah swt, 
maka boleh jadi itu adalah bagian dari kasih sayang Allah swt 
kepadanya untuk mengurangi dosa dan kesalahannya. 
Perhatikan hadis Nabi saw riwayat Muslim berikut: 


(111 


Takir Oashashi Jilid III 


8: 2 A0. IA ROLL AKo rr Ing, 23 2 1 
p Cale5 MS Ml IPS VI Upaya las Ayi Ilin yoga (yo La 
Ar ala 

(polio olay) Aa Lg AN 9 

Artinya: “Tidak seorang mukminpun yang tertusuk duri atau lebih dari 


itu, keculai Allah akan hapus dosanya dan tinggikan derajatnya di 
surga.” 


Ada hal lain yang juga sangat manarik untuk kita cermati 
dari kisah Nabi Yunus di atas. Kenapa Allah menumbuhkan 
pohon labu untuk melindungi tubuh Nabi Yunus sekalipun 
tumbuhnya pohon labu itu dimaksudkan untuk menjadi obat 
bagi sakit Nabi Yunus? Bukankah masih banyak pohon lain yang 
lebih besar atau bahkan lebih rindang daunnya daripada pohon 
labu? Ada tujuan khusus kenapa Allah menumbuhkna pohon 
labu di dekat Nabi Yunus. Karena, melalui tanaman ini Allah ingin 
mengajar Nabi Yunus tentang arti sebuah tanggung jawab. Allah 
swt seakan memerintahkan, Hai Yunus! Lihatlah kehidupan 
tanaman ini, karena dengan memperhatikannya engkau akan 
mendapat sebuah pelajaran berharga.” Ada beberapa hal yang 
istimewa dari pohon labu antara lain adalah: 

1. Labu adalah jenis pohon yang bisa tumbuh dan hidup di 
semua jenis tanah dan pada semua jenis cuaca. Labu bisa 
tumbuh di lembah, pantai, hingga pegunungan. Begitulah 
conoth manusia tangguh yang tidak pernah mengeluh dan 
putus asa dalam situasi dan kondisi apapun dalam 
kehidupanya. 

2. Labu adalah jenis tumbuhan yang tidak membutuhkan 
perawatan spesial. Demikian karena labu memiliki akar yang 
tumbuh pada setiap ruasnya dan semua akar di ruas 
tersebut bertugas mencari maknanan. Sehingga, praktis labu 
tidak memerlukan pupuk ataupun tanah yang subur untuk 
asupan makanan, karena makanannya didatangkan oleh 
banyak akar dan sumber yang dihasilkan pada setiap 
ruasnya. Begitulah manusia yang hebat dan tangguh di 
mana hudupnya tidak banyak menuntut pihak lain untuk 


112 | 


Kisah Nabi Yunus as 


memberi dan menolongnya. Dia akan berusaha semaksimal 
mungkin mencari solusi atas persolan hidup yang 
dihadapinya tanpa menunggu uluran tangan pihak lain. 

. Pohon labu sebenaranya bukanlah tanaman yang tergolong 
jenis pohon, namun ia tanaman dari jenis akar. Akan tetapi, 
Allah menyebutnya sebagai pohon (Syajarat). Labu disebut 
pohon walaupun ia bukan jenis pohon salah satunya 
dikarenakan bahwa ia memiliki buah yang besar. Coba 
bandingkan dengan pohon beringin, yang memiliki batang 
yang sangat besar, akar yang kokoh akan tetapi buahnya 
termat kecil, jauh lebih kecil dari buah tanaman labu. 
Melalui pohon labu, Allah swt ingin mengatakan kepada 
Nabi Yunus as bahwa tanggung jawab yang besar akan 
menjadikan seseorang memiliki kedudukan yang terhormat. 
Sehingga, akarpun yang hidup menjalar, namun karena 
tanggung jawab yang besar Allah berikan penghormatan 
dengan menyebutnya sebagai pohon. 

. Labu adalah jenis tanamam yang sangat kokoh memegang 
buahnya. la tidak akan dengan mudah mau melepaskan 
buahnya. Bahkan, gagang tempat buahnya bergantung lebih 
besar dari batang dan tubuhnya sendiri. Sehingga, jika kita 
menarik paksa buah labu, maka yang akan tercabut adalah 
batang dan akarnya bukan buahnya. Allah swt. melalui 
pohon labu ingin mengatakan kepada Nabi Yunus tentang 
arti sebuah tanggung jawab, janganlah dengan mudah 
melepaskan diri dari tanggung jawab yang dipikul, karena 
nyawa adalah taruhannya. 

. Labu walaupun tumbuhan yang kecil, akan tetapi buahnya 
banyak dan besar. Namun demikian, ia tidak memikul 
tanggung jawab itu sendiri. Labu memiliki akar yang bisa 
mennyuplai makanan kepada buahnya melalui akar-akar 
pembantu yang terdapat pada setiap ruas dan buku 
batangnya. Melalui tanaman labu ini Allah swt ingin 
mengajarkan kepada Nabi Yunus, bahwa untuk menjalankan 


(113 


Takir Oashashi Jilid III 


tanggung jawab yang besar perlu adanya kerjasama dan 
bantuan dari pihak lain. Sebab, jika kesulitan yang dihadapi 
dalam menjalankan tugas dipikul sendiri, maka akan 
membuat seseorang menjadi stress dan putus asa. 

6. Labu adalah tumbuhan yang hidup menjalar dan ketika 
terhalang sesuatu maka yang menghalangi itu akan 
dipanjatnya. Begitulah manusia yang tangguh di mana dia 
tidak akan menyerah dengan satu halangan. Bahkan, setiap 
ada penghalang, maka penghalang itu akan ditundukanya. 


Demikianlah pelajaran darai kisah Nabi Yunus as. semoga 
bermanfaat. Amin 


114 | 


BAGIAN EMPAT 
KISAH NABI AYYUB AS 


Nabi Ayyub as adalah putera dari Nabi Ish bin Ishhag bin 
Ibrahim as. Nabi Ayyub adalah seorang yang diberikan Allah swt 
kekayaan, isteri serta anak-anak yang banyak. Akan tetapi, 
kekayaan dan kenikmatan hidup tidak sedikitpun melalaikannya 
untuk taat dan beribadah kepada Allah swt. Semakin bertambah 
kenikmatan hidupnya, maka semakin tinggi kualitas dan 
kuantitas ketaatannya kepada Allah swt. Hingga para malaikat 
yang ada di langit setiap hari memuji ketataan Nabi Ayyub as. 
Menyaksikan ketaatan Nabi Ayyub as dalam kenikmatan hidup 
yang demikian sempurna, setan mulai merasa tidak nyaman. 
Setan bahkan mengatakan kepada Allah swt bahwa Nabi Ayyub 
as itu taat dan kuat beribadah hanya karena takut 
kenikmatannya dicabut Allah swt. Setan meminta izin kepada 
Allah swt untuk menguji Nabi Ayyub as dengan kesusahan. 
Maka, Allah swt pun memberikan kesempatan kepada setan 
untuk memberikan gangguan ibadah kepada Nabi Ayyub as. 

Setan memulai aksinya dengan membunuh semua 
binatang ternak Nabi Ayyub, hingga semua ternaknya mati 
mendadak. Menyaksikan semua ternaknya mati, Nabi Ayyub as 
tetap dalam ketaatannya tanpa sedikitpun hatinya terpengaruh 
dengan matinya semua ternak yang dimilikinya. Selanjutnya, 
setan membakar semua gudang-gudang penyimpanan hartanya 
hingga tidak ada hartanya yang tersisa. Melihat asetnya habis 
terbakar, Nabi Ayyub as tetap tenang dan menyerahkan 


(115 


Takir Oashashi Jilid III 


semuanya kepada Allah swt, dengan kualitas ibadah yang tetap 
terjaga seperti sebelumnya. 

Berikutnya, ketika anak-anaknya sedang tidur, setan 
menggoyang semua tiang rumahnya hingga roboh dan semua 
anaknya meninggal ditimpa reruntuhan bangunan. Menyaksikan 
semua anaknya meninggal dunia, Nabi Ayyub as tetap berserah 
diri kepada Allah tanpa ada sedikitpun kata celaan dan keluhan 
keluar dari mulutnya. Kualitas ibadahnya tetap tidak terganggu 
dengan apa yang menimpa dirinya. Puncaknya, setan 
menaburkan “baksi” sejenis miang ke tubuh Nabi Ayyub as 
hingga seluruh tubuhnya gatal dan menderita penyakit kulit yang 
sangat menjijikan. Penyakit kulitnya semakin hari semakin 
memburuk hingga semua isteri dan keluarga terdekat 
meninggalkannya. Hanya satu isterinya yang bersedia merawat 
dirinya yang sudah miskin dan menjijikan itu, yaitu Rahmah. 

Tidak cukup dibenci oleh keluarga, Nabi Ayyub as 
kemudian diusir dari kampungnya karena tetangga dan warga 
takut tertular penyakit menjijikan tersebut. Namun, Nabi Ayyub 
tetap sabar, tabah, ikhlas dan rasa syukurnya kepada Allah swt 
tidak sedikitpun berkurang, sama seperti ketika dia diberikan 
kenikmatan hidup dulu. Keadaan Nabi Ayyub semakin hari kian 
memburuk, hingga isterinya, Rahmah terpaksa mencari 
pekerjaan sebagai pembuat roti. Awalnya, Rahmah bisa bekerja 
di sebuah pabrik roti demi menghidupi dirinya dan suaminya. 
Namun, ada yang memberitahu kepada majikannya bahwa dia 
adalah isteri Ayyub yang menderita penyakit kutukan. Diapun 
akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi 
yang bisa dilakukan Rahmah untuk memberi makan diri dan 
suaminya, hingga dengan terpaksa tanpa izin dan pengetahuan 
suaminya, dia memotong rambutnya yang panjang dan 
menjualnya untuk diganti dengan roti. Melihat rambut isterinya 
yang sudah pendek, Nabi Ayyub as menduga kalau isterinya 
telah berbuat sesuatu yang tercela. Nabi Ayyubpun marah 
kepada isterinya, hingga isterinya pun pergi meninggalkannya. 


116 | 


Kisah Nabi Ayyub as 


Ketika itulah Nabi Ayyub as berkata, “Jika saya sembuh nanti, 
engkau akan saya pukul seratus kali.” 

Kepergian isterinya Rahmah, bukan karena kecewa, 
marah, benci dan muak dengan Ayyub, namun lebih untuk niat 
mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup. Sepeninggal 
isterinya itulah Allah swt menurunkan wahyu kepada Ayyub agar 
dia menghentakan kakinya ke tanah. Dari bekas hentakan 
kakinya itu muncullah mata air dan Nabi Ayyub kemudian 
diperintahkan mandi dari air itu. Setelah mandi semua 
penyakitnya hilang dan kulitnya kembali seperti sedia kala, 
bahkan fisiknya jauh lebih tampan dari sebelum dihinggapi 
penyakit. Setelah beberapa hari, isterinya, Rahmah pulang untuk 
melihat suaminya. Alangkah terkejutnya Rahmah, mendapati 
Nabi Ayyub sudah sembuh dan bahkan fisiknya lebih tampan 
dari sebelumnya. Nabi Ayyub as memaafkan isterinya, namun 
dia tetap bimbang untuk menunaikan janjinya memukul isterinya 
seratus kali. Maka, Allah swt menurunkan wahyu agar Ayyub 
mengambil seratus lidi kemudian disatukan dalam sebuah ikatan 
dan dengan itu dipukulkan kepada isterinya sekali pukul. 

Sejak saat itu, kehidupan Nabi Ayyub as kembali seperti 
sedia kala, setelah tujuh tahun lamanya diuji dengan 
penderitaan yang tiada taranya. Kekayaanya dikembalikan oleh 
Allah swt, isterinya juga kembali dan diberikan kembali anak- 
anak yang banyak. Setanpun mengakui konsistensi dan 
keteguhan Nabi Ayyub as dalam ibadah yang tidak bisa diganggu 
dengan segala macam bentuk ujian, baik kenikmatan maupun 
kesusahan. Kisahnya disebutkan dalam surat Shad Bar 41-44 

wah OUSKAJI Gtuh Gi 457 (536 5) dg Gasa 35513 
(42) San 36 Itakah 133 — KS (41) HIS 
SSI JS 6333 Ca An) KAA CET, Seko3 Ar al 
Hola 25AS3 UEA 3 bl Ea Da! Lang 

(44) SISTA Ie 3 


(533 


! 


(a17 


Takir Oashashi Jilid III 


Artinya: “Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru 
Tuhannya: “Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan 
dan siksaan (41). (Allah berfirman): “Hantamkan-lah kakimuj inilah air 
yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. (42), Dan Kami anugerahi 
dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami 
tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat 
dari Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. 
(43), Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah 
dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya 
Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik 
hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya). (44)” 


Ungkapan idz nada rabbahu (257 (S36 SI) “ketika ia 
menyeru Tuhannya”, memberi kesan bahwa salah satu kebiasan 
Nabi Ayyub as adalah bermunajat kepada Tuhan di malam hari. 
Biasanya kata nada ((S56) di dalam Al-Our'an seringkali 
digunakan untuk doa atau panggilan yang dilakukan di malam 
hari. Hal serupa juga pernah dilakukan Nabi Zakariya as ketika 
memanggil Tuhan di malam hari untuk diberikan seorang anak, 
sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam (19): 2-5 


JG (3) Kal 2S 4 5 ss | (2) 391 daa Sy 133 33 
Bed 3S aI3 BA Sal Jaa Ka Wall 533 GI & 
sake Gal 353 Ib3 be dya! Lis 35 (4) tas S5 

(5) 83 LN be JB 


Artinya: “(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat 
Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria, (2), yaitu tatkala ia berdoa 
kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. (3), Ia berkata: “Ya 
Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah 
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada 
Engkau, ya Tuhanku. (4), Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap 
mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, 
maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, (5)” 


Ungkapan inni massani al- -syathanu bi nushubin wa 


'adzabin (»1123 Hah OUAJI Gsuh S1) “Sesungguhnya aku 
diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan” memberi kesan 


118 | 


Kisah Nabi Ayyub as 


bahwa penyakit dan derita adalah pintu gerbang setan 
menggoda manusia. Minimal melalui penyakit dan derita hidup 
ini setan akan menamkan rasa kurang syukur akan nikmat Allah 
swt dalam hati manusia. Dan memang, sumpah setan di hadapan 
Tuhan ketika dahulu hendak diusir dari surga adalah minimal 
menjadikan manusia kurang bersyukur kepada Allah swt. Lihat 
firman Allah swt dalam surat al-A'raf (71: 17 


Aeilah 323 BELI 353 RgilE Ha3 Agauil O He ega 
(17) SU WAS J Is Y3 
Artinya: “kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari 
belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak 
akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).” 


Hal demikian tidak berlaku kepada Nabi Ayyub, di mana 
derita yang dihadapinya tidak membuat dirinya kehilangan rasa 
syukur. Bahkan, Nabi Ayyub as tetap berbaik sangka kepada 
Allah swt dengan selalu menyebut Allah sebagai Zat Yang Maha 
Penyayang. Apa yang dilihat orang lain sebagai penderitaan, 
Nabi Ayyub as justru memandangnya sebagai bagian dari kasih 
sayang Allah swt kepadanya. Demikian seperti disebutkan dalam 
surat al-Anbiya' (21): 83 


(83) SM KE SSI LAN cah 


Artinya: “dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: (Ya 
Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah 
Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. (83)” 


8£ 35. 
3 


457 (SSL 3 | o9313 


Kenapa Nabi Ayyub masih memandang penderitaannya 
sebagai bagian dari kasih sayang Allah swt kepadanya? 
Demikian, adalah sikap sejatinya seorang yang beriman kepada 
Allah swt yang memandang penyakit dan derita itu sebagai jalan 
penghapusan dosa atau peningkatan derajat di surga. Karena itu, 
Nabi saw pernah bersabda, 


(119 


Takir Oashashi Jilid III 


& 


Cegony A55 pp AI Ea VI 333 lah AS3A BILA eliuh Iya 
(elus 8153) Ab Lp Ala 


Artinya: “Tidak seorang muslimpun yang tertusuk duri tubuhnya atau 


yang lebih ringan dari itu, kecuali dengan rasa sakit itu Allah angkat 
derajatnya di surga dan dihapus dosanya (HR. Muslim)” 


Ada sebagian yang berpendapat bahwa godaan setan 
yang dimaksud Nabi Ayyub dalam ayat di atas adalah isterinya 
Rahmah yang memang pernah memintanya agar berdoa kepada 
Allah swt supaya disembuhkan dari penyakit. Sekalipun yang 
berbicara adalah isterinya, namun ketika itu Nabi Ayyub melihat 
setan yang menyuruhnya dengan menggunakan lidah isterinya. 
Memang, ada pendapat yang mengatakan bahwa setan 
seringkali menggunakan jasa wanita untuk menggoda laki-laki. 
Karena itu, baik setan maupun wanita adalah sama-sama 
memiliki kekuatan tipu daya untuk menggoda kaum lelaki. 
Bahkan tipu daya wanita jauh lebih hebat dan dahsyat 
dibandingkan godaan setan. Perhatikan surat al-Nisa' (4|: 76 


(76) tu2 06 OLI XS Hj... 


Artinya: “Sesungguhnya tipu daya setan sangat lemah” 


Bandingkan dengan firman Allah swt dalam surat Yusuf (12): 


a23 Ln0t aa E oto 37 
(28) Rab SAS Ol SUS ba MI... 
Artinya: “Sesungguhnya ia adalah bagian dari tipu daya kalian, 
sesungguhnya tipu daya kalian (wanita) sangat besar” 


Ungkapan urkudh bi rijlika hadza mughtasilun baridun wa 
syarabun (LE D6 Titis Nih Up LAI) “Hantamkanlah 
kakimu: inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum” 
memberi kesan bahwa semua penyakit pasti ada obat 
kesembuhannya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Nabi 
Saw bersabda: 


o£ 


ARA AJ og VI 23 2 Ji ls 


s 
£ 


120 | 


Kisah Nabi Ayyub as 


Artinya: “Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula 
obatnya (HR. Bukhari)” 


Begitu juga, hadis dari Jabir bin Abdillah, Nabi saw bersabda, 
J3 38 dl OS Ts cell GAJI SAT ISIS 2133 s15 ZIP 


Artinya: “Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai 
dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Azza 
wa Jalla” (HR. Muslim) 


Akan tetapi, perlu diingat bahwa semua obat hanyalah 
sarana, jalan dan sebab seorang memperoleh kesembuhan. 
Maka, tidak ada yang disebut obat paten atau tidak paten, 
karena paten atau tidaknya obat hanya ditentukan izin Allah swt. 
Tidak ada kesembuhan kacuali hanya berasal dari Allah swt. 
Begitulah disebutkan dalam surat al-Syu'ara' (261: 80 


BA 38 Saya 151 
Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuh-kanku.” 
Begitu juga disebutkan dalam surat al-An'am (6J: 17 
S6 A33 king OI sh JI AI Cs YG by Al Sang OI 
(17) 5038 ssh 5 Je 


Artinya: “Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan 
kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia 
sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia 
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” 


Ungkapan wa wahabna lahu ahlahu wa mitslahum 
ma'ahum rahmatan minng (kis ds55 R25 Silio3 lol WI 4533) “Dan 
Kami  anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) 
keluarganya dan (Kami tambahkan) kepada mereka sebanyak 
mereka pula sebagai rahmat dari” memberi isyarat bahwa bila 
derita seseorang sudah sampai ke puncaknya, maka itu adalah 
petanda kebahagiaan telah menghampirinya. Perhatikan derita 
Nabi Ayyub as yang bermula dengan kematian hewan ternaknya, 


(121 


Takir Oashashi Jilid III 


kemudian terbakarnya semua gudang dan lumbung hartanya, 
dilanjutkan dengan kehancuran rumah dan kematian semua 
anaknya, berikutnya datang penyakit yang menjijikan menimpa 
di sekujur tubuhnya, tidak cukup samapai di situ dia kemudian 
ditinggalkan semua isteri dan kerabat, ujungnya dia diusir dari 
kampung halaman oleh masyarakatnya, hingga puncaknya isteri 
satu-satunya masih yang setia dan sudi merawatnya selama 
tujuh tahun akhirnya pun meninggalkannya. Akan tetapi, ketika 
puncak derita itu datang, ternyata di situlah awal munculnya 
kebahagian Nabi Ayyub as kembali. Karena itu, jika ada kesulitan 
menghadang dalam kehidupan, maka tetaplah bersabar hingga 
ia sampai ke puncaknya karena dari situlah kemudahan akan 
bermula. Kerena itu, Allah swt menyebutkan bahwa malam 
apabila sudah sampai ke puncak kegelapan, maka itu petanda 
cahaya akan muncul. Demikian salah satu isyarat Allah swt 
dalam surat al-Dhuha (93J:2 

(2) Sx 2 ISI JaUIs 


Artinya: “Demi malam apabila telah gelap gulita” 


Ungkapan wa dzikra Ii dlr al-albabi (WI JoN 5333) 
“Kami dan pelajaran bagi orang-orang yang “mempunyai 
pikiran”, memberi isyarat bahwa apa yang terjadi dan menimpa 
Nabi Ayyub adalah sebagai pengajaran bagi manusia akan 
penting kesabaran dan berbaik sangka kepada Allah swt dalam 
situasi dan kondisi apapun. Tidak ada satupun pemberian Allah 
swt yang buruk kepada hamba-Nya. Semua yang datang dari 
Allah swt adalah kebaikan sekalipun terlihat buruk dalam 
pandangan makhluk. Demikian itu, karena Allah swt Maha 
Mengetahui apa dan mana yang terbaik bagi setiap hamba-Nya. 
Bukankah Allah swt telah mengingatkan dalam surat al-Bagarah 
(21: 216 


CA Ita Ol ea SSI HS gg KAA Ih Ol 63 . 
(216) 094335 Y &iilg (Jas 413 S3 s3 


122 | 


Kisah Nabi Ayyub as 


Artinya: ”...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui.” 


Kisah kesembuhan Nabi Ayyub asjuga disebutkan Allah 
swt dalam surat al-Anbiya' (21): 83-84 


Akan Adian Abi BUSI 56 Ga do ls URAS5 W Kaka 
(84) Geo 55533 Kake yo da2) 


Artinya: “Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami 
lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan 
keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, 
sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan 
bagi semua yang menyembah Allah. (84)” 


Ungkapan wa khuaz biyadika dhightsan fadhrib bihi wala 
tahnats (45 Y3 & L4 Ep Ban 353) “Dan ambillah dengan 
tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan 
janganlah kamu melanggar sumpah”, memberi kesan bahwa 
nazar dan sumpah wajib hukumnya untuk ditunaikan. Jika tidak, 
maka seseorang akan memanggung dosa atas nazar dan 
sumpahnya tersebut. Begitulah yang terlihat dari isyarat Allah 
dalam kata wa IG tahnats (&485 V3) “dan janganlah kamu 
melanggar sumpah.” 

Ungkapan inna wajadna shabiran ni'ma al-'abdu innahu 
awwabun (LIS Al Kali A3 Iplo 86453 UI) “Sesungguhnya Kami 
dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik 
hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya” 
memberi isyarat bahwa setiap kesabaran akan berbuah 
kemenangan dan kebahagiaan. Bahkan, kesabaran yang 
ditunjukan Nabi Ayyub adalah sabar dalam bentuk yang 
sempurna. Demikian tergambar dari pilihan kata shabiran (I»4z) 
yang diungkapkan dalam bentuk kata benda (ism al-fa'il) yang 
tidak terikat waktu dan keadaan. Berbeda dengan kata kerja 
shabara atau yashbiru (xe- se) yang memiliki ikatan waktu dan 


(123 


Tafsir Oashashi Jilid III 


keadaan. Maka sabar yang membuahkan kebahagiaan adalah 
sabar yang tanpa batas waktu, tempat dan keadaan. Lihat firman 
Allah swt dalam surat Ali Imran (31: 142 


— 


Sia lgdbl Sadl AU alas 3 AEJI ALIS Oi Rika BI 
(142) dental! dls33 


Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, 
padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di 
antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.” 


Karena itu, hamba yang tidak akan pernah ditinggalkan 
Allah swt adalah yang memiliki sabar tanpa batas waktu. Lihat 
firman Allah swt dalam surat al-Bagarah (2): 153 


(153) Gap! 8 AG) 3NLAJI3 LAJU Igkuaiil Igkal Gal Lgi 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan 
(kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar.” 


Wallahu a'lam. 


124 | 


BAGIAN LIMA 
KISAH NABI SYU'AIB AS 


Nabi Syu'aib as adalah putra dari Ash bin Luth as yang 
diutus Allah swt kepada kaumnya bangsa Madyan yang hidup di 
kawasan Yordania sekarang. Kaum Madyan secara akidah telah 
menyimpang dari ajaran nabi Luth dengan berbuat musyrik yaitu 
menyembah berhala. Dalam kontekss kehidupan social dan 
mua'malah bangsa Madyan dikenal sebagai pedagang dan 
saudagar kaya, namun menjalankan usaha dan bisnis mereka 
dengan tingkat kecurangan yang sangat massif dan merajalela. 
Mereka tidak pernah jujur dalam menakar dan menimbang 
barang dagangan, dan hebatnya kecurangan dalam berniaga 
tersebut justru mereka jadikan sebagai tolok ukur kecerdasan 
seseorang dalam mencari keuntungan. 

Di samping kecurangan dalam takaran dan timbangan, 
ketika datang masa paceklik kaum Madyan dikenal sebagai 
pedagang yang suka memonopoli barang, menimbunnya hingga 
mereka bisa menjualnya dengan harga yang tidak lagi menurut 
harga pasaran. Dengan begitu mereka mendapat keuntungan 
berlipat: untung dari kecurangan timbangan dan takaran dan 
untung dari harga yang tidak menurut pasaran. Kaum Madyan 
dikenal sebagai bangsa yang tidak memiliki sikap toleransi dan 
simpati terhadap derita orang miskin dan kalangan lemah. 
Akibat dari sikap dan pola hidup yang sangat kapitalisme, 
sebagain besar orang kaya menjadi susah tidur di malam hari. 
Hal itu disebabkan sebagian orang miskin mulai melakukan 


1125 


Takir Oashashi Jilid III 


perampokan, penjarahan dan kejahatan lainnya akibat tingginya 
tingkat kesenjangan social. Tatanan masyarakat Madyan mulai 
mengalami kerusakan dan kegoncangan. Ketimpangan social ini 
juga berdampak pada maraknya aksi begal dan premanisme 
yang dilakukan bangsa Madyan baik terhadap orang kaya 
mereka maupun terhadap orang-orang yang melewati negeri 
mereka. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang Nabi Syu'aib 
diperintahkan untuk memperbaiki keadaan masyarakatnya. 

Kisah dakwah Nabi Syu'aib kepada kaum Madyan, 
tantangan serta azab yang diterima kaumnya akibat 
pembangkangan yang mereka lakukan disebutkan dalam al- 
Our:an pada beberapa surat. Di antaranya dalam surat al-A'raf 
(71: 85-102, surat Hud (11): 84-95, surat al-Syu'ara' (26J: 176-190 
dan surat al-Ankbaut (29): 36-37. Atas beberapa pertimbangan, 
maka pembahasan ini akan difokuskan pembahasannya dalam 
surat Hud (11): 84- 95. 


| Se SN Ls “ul Igakel 2336 JB kah ARI G3 33 J5 
2G 35 j3 SU G! Oasis UkXall 1942815 NG PAS 
Olsnall3 JkSSII 19331 23343 (84) bad p33 Olie SE 
tas) 8 1333 Y3 Gaet sai lo V3 lih 
Bi tag Ini? KBS Ol BI A3 AA Sa (85) deskudd 
la IG ala 82 MSI C Lara 96 (86) buiso Sule 
Ed CS) SG) 2LAG la ds Jas Ol 3 G3GT Jx3 
SO)3 J3 He Ai IE LIS Ol Ii 2356 JB (87) Asal 
y| Jai Gp aia SSI Jj Susi al Jai leg USB) dio 
45 AA. ada dub Yi Ea lag CARA la Op) 
Ls Jia Siwa bf Gks Sa Y p3563 (88) csi 
Sis ds R33 G3 LO BIS II 2gb RB II Tai FIS DLP 
2933 Ba Sh Ol AI I33 RI S3 IagAALA3 (89) Juap 


126 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


Pd 


Kd BKI Ui OjA3 io IS AA UG Cgadh NB (90) 

UB (91) ja Ve SS leg Ilas Slbhy VI Kab 

Ea Se53 bgi AN yo Sule jsi Jasii Gea 
Ska Je Islasi p3343 (92) ba Nas wd 


3S 38 033 03 SKS db Ga O ya Is 


Si) 
B! 


-. SAB Gol SAS Ve dat da2 3 Gelll3 
Ia JI Wb NAS AI S5 (94) Insilk Kan G ajaa 
(95) 3535 SI KS G3 


Artinya: “Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara 
mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran 
dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang 
baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan 
adzab hari yang membinasakan (kiamat). (84). Dan Syu'aib berkata: 
“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 
janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. (85), Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu 
Jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang 
penjaga atas dirimu.” (86), Mereka berkata: “Hai Syu'aib, apakah 
agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang 
disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat 
apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu 
adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal.” (87), Syu'aib 
berkata: “Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai 
bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya 
rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku 
tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang 
aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan 
selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku 
melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku 
bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. (88), Hai kaumku, 
janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan kamu) 


(127 


Takir Oashashi Jilid III 


menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa adzab seperti 
yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum shaleh, sedang 
kaum Lut tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu. (89), Dan mohonlah 
ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya. 
Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. (90), 
Mereka berkata: “Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang 
apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar 
melihat kamu seorang yang lemah di antara kami: kalau tidaklah 
karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu 
pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. (91), Syu'aib 
menjawab: “Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut 
pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan sesuatu 
yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya (pengetahuan) Tuhanku 
meliputi apa yang kamu kerjakan.” (92), Dan (dia berkata): “Hai 
kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun 
berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa 
adzab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah 
adzab (Tuhan), sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu.” 
(93), Dan tatkala datang adzab Kami, Kami selamatkan Syu'aib dan 
orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat 
dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara 
yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di 
rumahnya. (94), Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat 
itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Mad-yan sebagaimana 
kaum Tsamud telah binasa. (95)“ 


Ayat 84- 86 

OI) Ea GT Le AI Igdkel 2335 UB Wak Kali 33 5aa J5 

eri 3 HL SU Gl Oladll3 JkKII Ii 5 J3 Dit 

Olisallg JSI I3a3i 23363 (84) Jaan P3 Kata Kan 

v3 8 3 19535 J3 @deGAi el gai J3 bal, 

Gi Lag Intoja HS OI SI KE dl CLS (B5) Gokkk 
(86) Ba3s5 SW 


128 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


Artinya: “Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara 
mereka, Syu'aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran 
dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang 
baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan 
adzab hari yang membinasakan (kiamat). (84). Dan Syu'aib berkata: 
“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan 
janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. (85), Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu 
Jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang 
penjaga atas dirimu. (86)” 


Ungkapan wa ila madyan akhdhum syu'aiban (H:45 J3 
Ga BI) “Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) 
saudara mereka, Syu'aib”, memberi kesan bahwa Nabi Syu'aib 
adalah berasal dari bangsa Madyan sendiri seperti terlihat dalam 
pilihan kata akhahum (BI) “saudara mereka”. Berbeda dengan 
kakeknya nabi Luth as yang diutus ke bangsa Sadom, sedangkan 
beliau tidak berasal dari bangsa Sadom namun dari Babil sama 
seperti nabi Ibrahim. Ungkapan gala ya gawmi (2356 JE) “dia 
berkata,”Wahai kaumku!” memberi kesan bahwa dakwah dan 
ajaran Nabi Syu'aib hanya untuk bangsa Madyan saja dan hanya 
berlalu dalam waktu dan tempat tertentu saja. 

Ungkapan u'budu Allaha ma lakum min lahin ghayruhu 
(BAE Jl do SI LK HUI Igki2I) “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali- 
kali tiada Tuhan bagimu selain Dia” memberi kesan bahwa 
dakwah Nabi Syu'aib pada tahap awal adalah memperbaiki 
akidah dan ibadah kaumnya yang telah menyimpang. Nabi 
Syu'aib mengajak mereka untuk kembali bertauhid dengan 
menyembah Allah swt saja dan meninggalkan penyembahan 
berhala yang mereka ciptakan sendiri. Setelah berupaya 
memperbaiki akidah dan ibadah yang salah, Syua'ib baru mulai 
memperbaiki mua'amalah mereka. Demikian terlihat dari 
ungkapan wa Ia tangushu al-mikyala wa al-mizana ( load 3 
Olkalls ULXI) “Dan janganlah kamu kurangi takaran dan 


1129 


Takir Oashashi Jilid III 


timbangan.” Hal ini memberi kesan bahwa betapapun baiknya 
hubungan manusia dengan Allah swt, maka tetap itu tidak 
berarti apa-apa jika dia berbuat kezaliman kepada manusia. 
Bukankah nabi saw pernah mengingatkan dalam sebuah 
hadisnya dari Abu Hurairah ra. 


“alang ada Al Ip all Us) Bi B3 ui GE 2 cap HE 
ey 2 Y ja Had Ola! 1936” Gukiall Ls Odi» :Jl 
SN dawai Aa P3 Gb Ge ta) ob JS cebis Y3 
dB air Jsia ID A39 AB Sa 48 dbs “8633 po 
133 Sie Ia NIH RS JIB OnP3 AB P3 Ulang 
Isi adat Gak Ol J3 dilas Cab OB dilas 


JII Bob Si caala Eyla3 BLUS H0 


Artinya: “Rasulullah saw bersabda,”Tahukah kalian siapakah orang 
yang bangkrut itu?”Mereka menjawab: “Orang yang bangkrut di 
kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak 
pula memiliki harta/barang.”Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya 
orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari 
kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat. Namun ia 
juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si 
ini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, 
menumpahkan darah orang ini dan memukul orang itu. Maka sebagai 
tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah di antara 
kebaikannya kepada si ini, si anu dan si itu. Hingga apabila 
kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang 
dizaliminya sementara belum semua  kezalimannya  tertebus, 
diambillah kejelekan/ kesalahan yang dimiliki oleh orang yang 
dizaliminya lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia dicampakkan ke 
dalam neraka.” 


Selain melakukan kecurangan dalam niaga, kaum 
Madyan masih memiliki kebiasaan buruk lainnya yaitu 
menghadang dan merampok setiap kafilah yang melewati 
wilayah mereka. Tradisi “begal”inilah yang coba dihentikan oleh 
Nabi Syu'aib dari masyarakat Madyan. Syu'aib meminta mereka 


130 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


agar mencari rezeki melalui usaha yang halal dan meninggalkan 
sikap bermalas-malasan. Demikian disebutkan dalam surat al- 
N'raf (71: 86 


Ia Al Jaa GE Ogekoi3 Age bla Lo load V3 
9 JE3I3 S5 YWS SS 3 1938313 B5 19392153 4 4 gal 
(86) GoekwdAll A3 S6 ca 


Artinya: “Dan janganlah kamu duduk di tiap-tiap jalan dengan 
menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari 
jalan Allah, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. 
Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah 
memperbanyak jumlah kamu. Dan  perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.” 


Ungkapan inni arakum bi khayrin (1 Sy G) 
“sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik” 
memberi kesan bahwa harta dan kekayaan prinsipnya adalah 
sebuah kebaikan (khayrin) selama didapatkan dengan cara yang 
baik dan digunakan untuk kebaikan. Karena itulah, harta di 
dalam Al-Our'an selain dinamakan dengan mal (Jte) yang 
berarti kecenderungan, ia juga disebut dengan kata khayr (4) 
yang berarti kebaikan. Demikian misalnya disebutkan dalam 
surat al-'Adhiyat (100): 8 


(8) Sona KAN ES 6 


Artinya: “dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada 
harta.” 


Kaum Nabi Syu'aib yang kaya ternyata tidak 
mendapatkan harta dan kekayaan mereka dengan jalan baik dan 
juga mereka sangat kikir terhadap orang miskin sehingga 
hartanya pun tidak sedikitpun digunakan untuk kebaikan. 
Dampaknya kehidupan sosial mereka goncang karena kaum 
miskin mulai melakukan aksi brutal berupa pencurian dan 
perampokan yang membuat hidup orang kaya menjadi tidak 


(131 


Takir Oashashi Jilid III 


nyaman dan tenang. Memang begitulah yang dijanjikan Allah 
swt, bahwa kekikiran orang kaya akan menjadikan yang miskin 
menjadi dengki kepada yang kaya dan akan berdampak pada 
munculnya banyak tindak kejahatan, sebagaimana disebutkan 
dalam surat Muhammad (47): 37 


(37) SRI 33 33 33 lol SSA3U3 BIL Gl 
Artinya: “Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu 


(supaya memberikan semuanya) niscaya kamu akan kikir dan Dia akan 
menampakkan kedengkianmu.” 


Ayat 87-90 
Bf ah BET Ass DS II IME SENAI Ciahe IE 
JB (B7) JATI Kl era ati ELAS U dlssi sig Pat 
Kas Bi) dls GE Ii da Tah Ja LI Ol abi 2334 
Ls SI Yi ly Ol Aa Sui Ls Jl Sai Ol Jay Leg 
(88) Cai s3 Ssi la 6 YI 333 133 Pan 
23 033 Ola La Ula Sawan DIES Siapa Y 23543 
(89) Juan Sia bgl P3 la3 Ole p33 Bl agh p33 SI 
(90) 3985 Bab A3 Ol AI Isis R3 SO ngak 


Artinya: “Mereka berkata: “Hai Syu'aib, apakah agamamu yang 
menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh 
bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami 
kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang 
yang sangat penyantun lagi berakal.” (87), Syu'aib berkata: “Hai 
kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata 
dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya rezeki yang baik 
(patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak 
menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku 
tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih 
berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan 
(pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya 


132 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


kepada-Nya-lah aku kembali. (88), Hai kaumku, janganlah hendaknya 
pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi 
jahat hingga kamu ditimpa adzab seperti yang menimpa kaum Nuh 
atau kaum Hud atau kaum shaleh, sedang kaum Lut tidak (pula) jauh 
(tempatnya) dari kamu. (89), Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu 
kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Penyayang lagi Maha Pengasih. (90)” 


Ungkapan ashalatuka ta'muruka an basah eA ya 'budu 
aba'una awan naf' ala fi amwalina md nasya' (3 Ol AG BKI 
BUS 8 Wlgsi g das OI 31 G3GT J5 La) “apakah Bean yang 
menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah 
oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa 
yang kami kehendaki tentang harta kami” adalah bentuk 
cemoohan dan ejekan kaum Madyan atas dakwah Nabi Syu'aib 
kepada mereka. Seperti terlihat sebelumnya bahwa dakwah Nabi 
Syu'aib yang pertama adalah mengajak kaumnya untuk 
beribadah menyembah Allah yang bentuknya adalah 
melaksanakan ibadah shalat. Karena itu, memang shalat adalah 
ibadah pokok yang sudah diperintahkan Allah swt dan telah 
dilaksanakan manusia sejak awal keberadaannya di muka bumi. 
Wajar, dalam surat al-Mudatstsir |74J: 41-43 Allah swt 
menjelaskan dialog ahli surga dengan ahli neraka yang ketika ahli 
neraka ditanya tentang sebab mereka masuk neraka, semua 
menjawab bahwa shalatlah yang menjadi sebab utamanya. 

Memang, shalat adalah ibadah yang tidak hanya sebatas 
ritual dan rutinitas, namun shalat adalah ibadah yang mampu 
mengendalikan semua sikap dan prilaku manusia. Bilamana 
shalat seorang benar dan baik, maka dipastikan jalan hidupnya 
juga menjadi benar dan baik. Begitulah yang disebutkan Allah 
swt dalam surat al-Ankabut (29): 45 


v R3 IMA ol PA S3 5 BESI : Ce On) 2 La 2S 
(45) Boking ta K3 AN 2813 81 Al S3 SEIG - Ar) 


| 133 


Takir Oashashi Jilid III 


Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al 
Kitab (Al Our'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” 


Disebutkannya ibadah shalat dalam kontekss pencegahan 
kecurangan hidup yang dilakukan bangsa Madyan juga sangat 
sesuai dengan kondisi yang dihadapi sebagian kelompok elite 
bangsa Madyan sendiri yang sebagian besarnya mengalami 
susah tidur karena maraknya aksi kejahatan di kampung 
tersebut. Mereka susah tidur karena sejatinya hati mereka 
sedang dilanda kegelisahan akibat dosa mereka dan ditambah 
lagi ancaman dari pihak lain yang dengki kepada mereka. Karena 
itu, shalat adalah solusinya agar mereka kembali kepada 
ketenangan hidup. Demikian sesuai dengan firman Allah swt 
dalam surat Thaha |20J:14 


(14) SS BLN a3i3 GE CI) AI Hu Ui il 


Artinya: “Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang 
hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk 
mengingat Aku.” 


! 


Allah swt menyebutkan shalat sebagai zikir. Sedangakan 
zikir adalah perkara yang paling efektif untuk menenangkan hati, 
sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Ra'du (13J:28 


YaLS At Sh IT AI Sih Aaal Gal33 Iga ad 
(28) Ssi 


Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat 
Allah-lah hati menjadi tenteram.” 


Pada sisi lain, disebutkannya shalat dalam kontekss 
kecurangan hidup yang dilakukan kaum Nabi Syu'aib adalah 
teguran kepada mereka yang memandang kecurangan dalam 


134 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


berdagang sebagai bagian dari kecerdasan seseorang. Jika 
mereka menjaga shalat dengan baik, justru akan mempermudah 
mereka untuk mendapatkan rezeki yang banyak dan halal. 
Sebagaimana diisyaratkan Allah swt dalam surat al-Thalag (65J: 
2-3 


Das da May (2) laga Jang Al 9g babu. 
(3)... 


Artinya: “Siapa yang bertagwa kepada Allah akan dijadikan untuknya 
jalan kemudahan, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak 
diduganya.” 


Jika tagwa adalah sumber rezeki, maka cirri utama orang 
yang bertgwa adalah selalu mendirikan shalat. Sebagaimana 
disebutkan Allah swt dalam surat al-Bagarah (2): 2-3 


gia Sal (2) aa SID d3 Lag Y SESI WS 
(3) € Oskah HUI, (03 INI € 09205 HL 


Artinya: “Kitab (Al Aur'an) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk 
bagi mereka yang bertakwa, (2), (yaitu) mereka yang beriman kepada 
yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki 
yang Kami anugerahkan kepada mereka, (3)” 


4 


Ungkapan gala ya gwmi ara'aitum in kuntu ala 
bayyinatin min rabbi wa razagani minhu rizgan hasanan ( p336 Jk 
(aa 8, Lio (23333 OI ee Th ce KALI ol SI) “Syu'aib berkata: 
“Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti 
yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya 
rezeki yang baik”, adalah argumentasi Nabi Syu'aib kepada 
kaumnya yang memandang keuntungan dan diperoleh dari 
kecurangan dalam niaga adalah bagian dari kecerdasan. Syu'aib 
menegaskan bukti lain, di mana dirinya juga memiliki kekayaan 
dan berhasil mendapatkan keuntungan besar tanpa harus 
melakukan kekurangan dan melanggar aturan Allah swt. 
Keuntungan dan kekayaan tidak mesti didapatkan dengan jalan 


(135 


Takir Oashashi Jilid III 


menipu dan menzalimi hak orang lain. Sekaligus Syu'aib 
mengingatkan kaumnya bahwa harta yang diberikan Allah swt 
haruslah menjadi rezeki yang baik (Lx 85) sehingga akan 
melahirkan kebaikan dalam hidup pemiliknya. Harta yang 
diperoleh melalui jalan haram, bathil dan zalim hanya akan 
mendatangkan kegelisahan di dalam hati pemiliknya. Lihat 
peringatan Allah swt dalam surat al-Nisa' (4J:10 


KE Res 3 OBE WI WB Gd Olga BG ali SI 
(10) bu 32123 


Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim 
secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya 
dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” 


Pada sisi lain, harta yang tidak baik juga akan membawa 
dampak buruk pada penurunan kualitas ibadah seorang mukmin. 
Demikian diisyaratkan Allah swt dalam surat al-Bagarah (2): 172 


OLI Ig SAI SLS Lo HAB do Ig Ikat Gali LSG 
(172) Goes 8) GS 


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki 
yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada 
Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah 
(beribadah).” 


Nabi Syu'aib meyakinkan kaumnya masyarakat Madyan 
agar tidak menduga hal-hal negatif tentang diri sendiri. Nabi 
Syu'aib menegaskan bahwa dakwahnya semata demi kebaikan 
mereka dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Demikian 
yang terlihat dari in uridu illa al-ishlah ma istatha'tu ( yi Ji ol 
CEK le AKSI) “Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) 
perbaikan selama aku masih berkesanggupan”. Memang, sejak 
dulu ada pihak yang menduga bahwa dakwah seorang nabi 
hingga para ulama sebagai pewaris nabi memiliki tendensi 
duniawi atau tujuan pragmatis lainnya. Karena itulah bahasa 


136 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


para nabi kepada kaumnya ketika berdakwah relative sama yaitu 
bahwa mereka tidak sedikitpun mengharap keuntungan duniawi 
dari dakwah mereka, seperti terlihat dalam surat al-Syu'ara' (26J: 
180 

(180) Sai LX 5 JEJI San ol, Ni ya Ala Sila Lag 


£ 


Artinya: “dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu 
atas ajakan itu: upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan 
semesta alam.” 


Selanjutnya, Nabi Syu" aib as memperkenalkan Allah swt 
sebagai sumber taufig («J£ dub Ji 3 ls3) “Dan tidak ada taufik 
bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah”, tempat 
bergantungnya semua harapan dan usaha (“535 «dec) “Hanya 
kepada Allah aku bertawakal”, dan tempat taubat diajukan 
ketika seorang hamba melakukan kesalahan (Lwsi 45315) “dan 
hanya kepada-Nya-lah aku kembali”. Hal ini disampaikan Nabi 
Syu'aib as kepada kumnya agar mereka menyadari bahwa setiap 
kebaikan hanya bisa diperoleh jika ada taufig dari Allah swt, jika 
seorang bertawakal kepada-Nya dan memulai usaha yang baik di 
mana salah satunya dengan banyak bertaubat kepada-Nya. 

Berikutnya, Nabi Syu'aib mengingatkan kaumnya akibat 
dari dosa dan pembangkangan mereka jika tidak segera 
bertaubat dengan menyebutkan siksa dan azab yang menimpa 
kaum sebelum mereka. Nabi Syu'aib as mengingatkan mereka 
akan dahsyatnya hukuman dan siksa yang pernah diterima kaum 
Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shalih hingga yang masih 
segar dalam ingatan mereka hukuman yang diterima kaum Nabi 
Luth. Begitulah yang terlihat dari ungkapan ya gawmi Ia 
yajrimannakum syigagi an yushibakum mitsla ma ashaba 
gawma nihin aw gawma hudin aw gawma shalihin wa ma 
gawmu lathin minkum bi ba'idin ( Sae Vi Sat Sia Y p33b3 
Jani ia log 835 183 CLS AB 3 d9b A38 31 oi F3 Ol2i Le Uks) “Hai 
kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku 


(137 


Takir Oashashi Jilid III 


(dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu 
ditimpa adzab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud 
atau kaum shaleh, sedang kaum Lut tidak (pula) jauh 
(tempatnya) dari kamu.” Akhirnya, Nabi Syu'aib mengajak 
kaumnya untuk memperbanyak meminta ampun atas dosa dan 
kesalahan mereka. Demikian seperti dalam ungkapan 
wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilayhi inna rabbt rahimun 
wadiidun (3983 85 S5 Old 19393 s £S33 Iegakial5 ) “Dan mohonlah 
ampun kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah kepada-Nya. 
Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.” 
Demikian, karena istighfar adalah bagian amal ibadah yang bisa 
menunda datangnya azab, seperti disebutkan dalam surat Hud 
(11):3 


Ji dl Las Ela Saksi dl 33 S3 Iyan ol 
See BET GB 133 Ol AAS J3 S3 IS OI Aa 
(3) 2x5 633 SE 


Artinya: “dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan 
bertobat kepada-Nya. (Jika kamu, mengerjakan yang demikian), 
niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) 
kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan 
memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan 
(balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya 
aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.” 


Ayat 91-95 
Uanp Ud BII Up Upis Wa HS AAA Le Cisk6 IS 
Bebi p 336 Jk (91) ya Uils Gl Lag BESI Ula Ca 
Oo 2 w & ol 545 Ss yA dl Os Sule je 
Dgklai (332 Ust Gl ag SE Iglasi 23363 (92) una 
(93) Cai San JI 13 2519 C6 38 539 a33 LE ag 53 
cola Ha Aadyy Aas giat Speli3 Wah WS 633 Ta (J3 


138 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


J s6 (94) Opsi papa e) pen -— |yalS Gaal 
(95) 3943 Ia5 LS Gada 1383 VI Lg 13145 


Artinya: “Mereka berkata: “Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti 
tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar- 
benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami: kalau 
tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, 
sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. (91), 
Syu'aib menjawab: “Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat 
menurut pandanganmu daripada Allah, sedang Allah kamu jadikan 
sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya (pengetahuan) 
Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan.” (92), Dan (dia berkataj: 
“Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku 
pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan 
ditimpa adzab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan 
tunggulah adzab (Tuhan), sesungguhnya aku pun menunggu bersama 
kamu.” (93), Dan tatkala datang adzab Kami, Kami selamatkan Syu'aib 
dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan 
rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu 
suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di 
rumahnya. (94), Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat 
itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Mad-yan sebagaimana 
kaum Tsamud telah binasa. (95)” 


Ungkapan galu ya syu 'aybu ma nafgahu katsiran mimma 
tagilu (UAS Usa KHS 4A55 Lo Csxh6 IS) “Mereka berkata: “Hai 
Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu 
katakan itu”, adalah bentuk ejekan bangsa Madyan terhadap 
kebenaran yang disampaikan Nabi Syu'aib. Mereka sangat 
mengerti apa yang disampaikan Nabi Syu'aib kepada mereka, 
namun mereka pura-pura bodoh dan tidak mengerti. Mereka 
mengatakan bahwa sebab mereka tidak bisa memahami ucapan 
Nabi Syu'aib karena Syu'aib dianggap orang yang lemah (JJ Gls 
K2 Ws) “dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu 
seorang yang lemah di antara kami” termasuk lemah akal dan 
intelektualnya. 


(139 


Takir Oashashi Jilid III 


Ungkapan wa lawla rahthuka Ia rajamnaka wa ma anta 
'alyhi bi 'azizin (258 Uks ES Lg Ibas Sld5 V3) “kalau 
tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, 
sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi 
kami”, adalah bentuk ancaman kaum Madyan kepada Nabi 
Syu'aib yang berencana hendak merajamnya. Beruntung Nabi 
Syu'aib memiliki keluarga terpandang dan disegani di antara 
petinggi kaum Madyan, hingga mereka harus mengurungkan niat 
untuk merajamnya. 

Ancaman lain dari kaum Madyan kepada Nabi Syu'aib 
adalah bahwa mereka akan mengusir Syu'aib dan keluarganya 
dari kampung mereka. Demikian disebutkan dalam surat al-A'raf 
(71:88 


lgxal Sasll3 Casa ea 4533 ya De Gas Sudi Jk 
(88) ira) 5 US Jai Jk Uslo 8 095 3 (3533 Ea las 


Artinya: “Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan 
diri berkata: “Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syu'aib dan 
orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu 
kembali kepada agama kami.” Berkata Syu'aib: “Dan apakah (kamu 
akan mengusir kami), kendatipun kami tidak menyukainya?” 


Ungkapan gala ya gawmi arahthi a'azzu “alaykum 
minallahi (AV Ha KE 3E1 Jadyi 2356 JB) “Syu'aib menjawab: “Hai 
kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut 
pandanganmu daripada Allah” memberi kesan bahwa seringkali 
seorang menerima atau menolak kebenaran yang datang 
kepadanya lebih disebabkan factor orang yang 
menyampaikannya. Memang sejak masa lalu, kebenaran selalu 
dilihat manusia dari sisi pembawanya bukan subtansinya. 
Begitulah yang juga pernah diungkapan Nabi Shalih kepada 
kaumnya seperti dalam surat al-A'raf (7:79 


3,- 


SI ena Ih Tlp KSEI AS 6336 J3 Adi Iya 
(PO) an Oni 35 


140 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


Artinya: “Maka shaleh meninggalkan mereka seraya berkata: “Hai 
kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah 
Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak 
menyukai orang-orang yang memberi nasihat.” 


Ungkapan wa ya gawmi i'malu “ala makanatikum inni 
milun (Jet Gl SSK JE Islati 63563) “Dan (dia berkata): “Hai 
kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya 
aku pun berbuat (pula)” memberi kesan bahwa jika dakwah 
sudah tidak berguna bagi suatu kaum, maka biarkanlah 
melakukan apapun yang mereka lakukan sambil menunggu 
datangnya azab Tuhan. Begitulah yang terlihat dalam ungkapan 
wartagib inni ma'akum ragibun (Sx35 San G! 19425513) “Dan 
tunggulah adzab (Tuhan), sesungguhnya aku pun menunggu 
bersama kamu.” Akhirnya, nabi Syua'ib pun mempersilahkan 
kaumnya berbuat sekehendak hati mereka sambil menunggu 
datangnya azab Allah swt atas mereka. Sebelum azab datang, 
Nabi Syu'aib berkata kepada mereka bahwa tugasnya sudah 
selesai yaitu hanya sebatas memberi peringatan. Demikian 
disebutkan dalam surat al-A'raf (71: 93 


9 0 TOoE 0 2G 


SI Ena3 Io Ola SEALT ASI 2336 JlB3 Agis J3 
(93) hsE ai Jataat HS 


Artinya: “Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata: “Hai 
kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanah- 
amanah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka 
bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?” 


Ungkapan wa lamma ja'a amruna najjayna syu'ayban 
walladzina dmani ma'ahu bi rahmatin minna (KAS Gral 2 J3 
Co day daa lokal Spallg kak) “Dan tatkala datang adzab Kami, 
Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman 
bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari Kami” memberi 
kesan bahwa sudah menjadi hukum Tuhan kalau orang beriman 
akan diselamatkan sebelum datangnya azab. Begitulah yang 
pernah dilakukan Allah swt kepada umat nabi Nuh yang beriman, 


| 141 


Takir Oashashi Jilid III 


umat Nabi Shalih yang beriman, umat nabi Hud yang beriman, 
kaum nabi Luth yang beriman hingga kaum Nabi Musa as yang 
beriman. Sekalipun dalam kasus tertentu, terkadang azab tidak 
memilih hanya untuk orang yang kafir saja, namun juga 
menimpa orang yang beriman jika mereka yang beriman itu dia 
melihat kemungkaran yang lain. Lihat firman Allah swt dalam 
surat al-Anfal (8): 25 


AN SI REI AAL Sie IIS Gali Gua I A3 154316 
(25) pal asa 


Artinya: “Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus 
menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah 
bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” 


Ungkapan wa akhaazat alladzina zhalamu al- -shaykhatu 
fa ashbahu fi diyarihim jatsimina peat AA SAS pl SAE 3 
Sk Kajbo 3 “dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh 
satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya” memberi isyarat bahwa apa yang 
menimpa kaum Nabi Syu'aib dari azab Allah swt sama persis 
seperti azab yang pernah diturunkan Allah swt kepada kaum 
Nabi Shalih sebelumnya. Ketika mereka sedang tertidur di 
malam hari, tiba-tiba datang suatu gelegar yang dahsyat. 
Terjadilah ledakan besar di mana perut bumi memuntahkan batu 
yang besar lagi panas. Batu-batu ini menimpa mereka hingga 
semua kaum yang zalim dan durhaka mati bergelimpangan di 
dalam rumah mereka. Demikian seperti disebutkan dalam surat 
Hud (7): 65-67 


gia HE AG 423 WS ebi YG SIS Bgn Igkis3 Ja (893429 
Eka aa da3 lgxsl Sadll3 Lp (na ai 2 la (65) 


God! IG (66) Sal Soil 3d SI Ul Jie33 SIS H3 
(67) Ol Sbs 8 PESTA EA pa 


142 | 


Kisah Nabi Syu'aib as 


Artinya: “Mereka membunuh unta itu, maka berkata shaleh: 
“Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari, itu adalah 
janji yang tidak dapat didustakan.” (65), Maka tatkala datang adzab 
Kami, Kami selamatkan shaleh beserta orang-orang yang beriman 
bersama dia dengan rahmat dari Kami dan (Kami selamatkan) dari 
kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah Yang Maha Kuat 
lagi Maha Perkasa. (66), Dan satu suara keras yang mengguntur 
menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati 
bergelimpangan di rumahnya. (67)” 


Ungkapan fa ashbahu ff diyarihim jatsimina (8 Pee 
SL @2)b5) Jalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya” 
memberi kesan bahwa seringkali azab dan hukuman itu 
datangnya di waktu malam menjelang subuh (!44x26) yaitu 
ketika semua orang sedang dalam tidur lelap dan mata sedang 
berada di puncak kantuk. Pada saat itu, manusia berada dalam 
situasi paling tidak siap menerima sesuatu. Jika bencana datang 
dalam waktu itu maka dipastikan jumlah korban jiwa tidak akan 
terkirakan akibat mereka tidak memiliki kemampuan dan 
kesempatan untuk menyelamatkan diri. Begitulah yang 
ditegaskan Allah swt dalam surat al-A'raf (7): 97-98 


- F. Kei SIT 02 yag het £ 0 0 AI 0. Tr 
CSI! (97) O9ASb KS) LlS kwh agob Ol Gaal Jai Gali 
& Aa oa 2 3 En Sa o7T Pa o 7 

(98) D9 23 SP Ln6 Are Ol all Jai 

Artinya: “Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari 
kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu 
mereka sedang tidur? (97), Atau apakah penduduk negeri-negeri itu 


merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu 
matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? (98)” 


Wallahu A'lam 


(143 


BAGIAN ENAM 
KISAH NABI ZAKARIYA AS 


Nabi Zakariya as muncul dan dikenal sebagai sosok 
manusia agung dan mulia ketika kelahiran Maryam ibunda Nabi 
Isa as as. Sebelumnya, kaum Bani Israel hanya mengenal seorang 
tokoh besar yang shalih dari kalangan mereka yang bernama 
Imran yaitu ayah Maryam. Saat itu Bani Israel memiliki dua sisi 
kehidupan yang sangat kontras. Pada satu sisi, di masid al-Agsha 
keshalehan dan ketaatan disebarkan, namun pada sisi lain di 
pasar-pasar Palestina yang terletak disekitar masjid al-Agsha 
kemaksiatan dan kezaliman juga merajalela. Imran adalah sosok 
lelaki yang shalih dan taat yang senantiasa beribadah di masjid 
al-Agsha dan berdakwah kepada Bani Israel. Di usia senja dia 
belum juga memiliki keturunan yang akan menjadi pelanjut cita- 
citanya menyebarkan nilai kebaikan. Tanpa putus asa, setiap saat 
dia terus berdo'a agar diberikan keturunan oleh Allah swt. 
Akhirnya, isterinya yang bernama Hanna hamil dan merekapun 
bernazar akan menjadikan anak mereka sebagai pelayan di 
masjd al-Agsha. Akan tetapi, sebelum anak mereka lahir Imran 
sudah lebih dahulu meninggal dunia. 

Beberapa bulan kemudian, Hanna pun melahirkan 
seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. 
Karena Hanna sudah tua dan dia hendak memenuhi nazarnya 
beserta suami yang akan meninggalkan anak mereka di masjid 
al-Agsha, maka semua rahib Yahudi berebut ingin mengasuh 
Maryam termasuk Zakaria. Mereka memandang bahwa 


| 144 


Kisah Nabi Zakariya as 


mengasuh Maryam sebagai anak orang paling shalih di antara 
mereka adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan. Di sinilah 
nama Nabi Zakariya as menjadi terkenal yaitu saat mereka 
sepakat mengadakan undian untuk menjadi pengasuh Maryam. 
Mereka sepakat menuliskan nama mereka di sebuah potongan 
kayu dan menghanyutkannya ke sungai. Potongan kayu siapa 
yang hanyutnya melawan arus, maka dialah yang berhak 
mengasuh Maryam. Begitulah disebutkan dalam surat Ali Imran 
(33:44 

RSNI Ogils SI Ae3II GLS lag UI dg AJI el Ha WS 


(AA) doki33 NI KN CS lag gaya JAS AH 2231 
Artinya: “Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita Ha 
yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad): padahal kamu 
tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak 
panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan 
memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika 
mereka bersengketa.” 


Tiga kali undian dilakukan tetap saja potongan kayu yang 
bertuliskan nama Nabi Zakariya as yang hanyut melawan arus. 
Dari sinilah mereka baru mengetahui kemuliaan Nabi Zakariya as 
dan merekapun bersepakat memberikan Maryam kepada Nabi 
Zakariya as untuk diasuh di masjid al-Agsha. Ketika mengasuh 
Maryam inilah terjadi peristiwa luar biasa, di mana setiap Nabi 
Zakariya as masuk mihrab melihat Maryam, maka setiap kali pula 
dia menemukan makanan yang berbeda di kamar Maryam setiap 
hari. Ketika Maryam yang masih kecil ditanya tentang asal 
makanan yang ada bersamanya, dia menjawab bahwa makanan 
ini berasal dari Allah swt. Saat itulah, Nabi Zakariya as berdoa 
kepada Allah swt agar diberikan pula mukjizat seperti yang 
diterima Maryam. Jika Maryam diberikan makanan menurut cara 
yang ajaib, maka diapun meminta diberikan seorang anak 
dengan cara yang ajaib pula. Demikian, karena Nabi Zakariya ash 
sadar jika usianya yang ketika itu sudah 90 tahun adalah usia 
sudah sangat tua, sementara isterinya juga sudah tua dan 


| 145 


Takir Oashashi Jilid III 


mandul sejak muda yang tentu saja tidak akan mungkin bisa 
hamil secara wajar. Maka, pada setiap shalat yang dikerjakanya 
di mihrab terutama di malam hari, dia dengan khsusyu' berdoa 
agar diberikan anak oleh Allah swt. Hingga, akhirnya diapun 
diberitahukan malaikat bahwa isterinya yang sudah tua dan 
mandul itu sudah hamil dan akan melahirkan anak yang diberi 
nama Yahya. Benar saja, isterinya hamil dan kemudian 
melahirkan anak yang shalih yang diberi nama Yahya. 

Kisah Nabi Zakariya ash ini disebutkan pada tiga surat: Ali 
Imran (3J: 37-41, Maryam (19): 2-11 dan al-Anbiya' (21): 89-90. 
Akan tetapi dalam pembahasan ini atas beberapa pertimbangan 
hanya akan difokuskan pada surat Maryam (19J: 2-11. 


S3 Jk (3) KS 2S « 457 Lt S5 (2) 6,5 saxe S3 LAS 333 
ea 5 SEL OS 3 GIS aa Gel Usil Sa Raali 533 JI 
rd —p Sat bai 55 dbs » asal Cas ri) (4) 


8 


en 


(7) Eat 23 Sa SS 3 ai Ah PA Uus 
AN Da Ss ye db Sa By Dad L5 JB 

3 UB Ho Daku ag ds lo 6 al abis JB () Ez 
SE Gali AKI Ii SET JET J JAS Ly JB (9) KA SS 


Ol eni (538 Heli cw 4033 aa & (10) bgi Ja 
(11) 4x23 5333 lebak | 
Artinya: “(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang Tahi 
Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria, (2), yaitu tatkala ia berdoa 
kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. (3), Ia berkata: “Ya 
Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah 
ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada 
Engkau, ya Tuhanku. (4), Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap 
mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, 
maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, (5), yang akan 
mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'gub: dan 
jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai.” (6), Hai Zakaria, 
sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) 


146 | 


Kisah Nabi Zakariya as 


seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum 
pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. (7), Zakaria 
berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal 
istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya 
sudah mencapai umur yang sangat tua.” (8), Tuhan berfirman: 
“Demikianlah.” Tuhan berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku: dan 
sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di 
waktu itu) belum ada sama sekali.” (9), Zakaria berkata: “Ya Tuhanku, 
berilah aku suatu tanda.” Tuhan berfirman: “Tanda bagimu ialah 
bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga 
malam, padahal kamu sehat.” (10), Maka ia keluar dari mihrab menuju 
kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu 
bertasbih di waktu pagi dan petang. (11)” 


Ayat 2-3 
(3) KAS AS 45 6563| (2) ES Sae Sh ca33 33 


Artinya: “Yang Ka ini adalah) penjelasan tentang rahmat 


Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria, (2), yaitu tatkala ia berdoa 
kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. (3)” 


Ungkapan dizkru rahmati rabbika zakariya ( &55 ca: IS 
BS sx) “penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada 
hamba-Nya, Zakaria”, memberi kesan bahwa kehadiran seorang 
anak adalah bagian dari rahmat Allah swt yang paling besar 
dalam kehidupan setiap manusia. Menariknya, dalam kasus Nabi 
Zakariya as bahwa dia mendapat rahmat berupa kahadiran anak 
di usia senja, bermula dari rahmatnya yang dengan penuh kasih 
sayang merawat seorang anak yatim bernama Maryam. 
Demikian seperti disebutkan dalam surat Ali Imran (3J: 37-38 


LS 63 (a53 an GK (513 Oia Jshi2 rah - 
3 di Kah JB Bip alis A43 OGAN LS Igls JS 
B7) sekat Hn Da Gi AO) dial ya yh SG 


09 


SE) As A G3 BII He Jb Ly JB 45 C3 63 MLS 
(38) SESI kuoi 


(147 


Takir Oashashi Jilid III 


Artinya: “Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan 
penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik 
dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk 
untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. 
Zakaria berkata: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh 
(makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah.” 
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki- 
Nya tanpa hisab.” 


Agaknya hal inilah yang dijadikan dasar pemikiran bagi 
sebagian masyarakat kita-sekalipun hal demikian tidak 
sepenuhnya benar- bahwa sepasang suami isteri yang susah 
mendapatkan keturunan hendaklah  dipancing dengan 
memelihara anak orang lain terutama anak yatim. Demikian, 
boleh jadi karena rahmat sepasang suami isteri kepada anak 
yatim, akan menjadi sebab Allah swt menurunkan rahmat-Nya 
kepada yang bersangkutan. Lihat hadis Nabi saw riwayat al- 
Thabrani: 2 

elsa 3 Ga UKS KAIN 3 da PSI 
Artinya: “Sayangilah yang ada di bumi, niscaya Yang ada di langit akan 
menyayangimu” 


Ungkapan idz nada rabbahu nida'an khafiyan (55 (556 SI 
kas #3) “Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan 
suara yang lembut”, memberi kesan bahwa doa yang ajukan 
Nabi Zakariya as ini adalah di waktu malam hari saat suasana 
hening dan sunyi. Sehingga, doanya pun diungkapkan dengan 
suara yang sangat lembut dan penuh kekhusyu'an. Memang, 
ibadah dan doa di malam hari adalah ibadah yang sangat khusyu' 
dan membekas di dalam hati. Lihat firman Allah swt dalam surat 
al-Muzammil (7731: 6 


(6) V3 23313 K3 ASI » JI di ol 
Artinya: “Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat 
(untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.” 


148 | 


Kisah Nabi Zakariya as 


Inilah yang menjadi sebab utama nanti doa Nabi Zakariya 
as diijabah oleh Allah swt, yaitu khusyu' dalam ibadah dan sikap 
berlomba dalam kebaikan. Hal itu disebutkan dalam surat Al- 
Anbiya' (211: 90 


(89) 03 45 KS Sip 1533 SS J D5 453 536 5 b,S3 
gta Isi Sei) 4533 J UAS s3 UI Uang AI WE 


(90) Era UI 1263 873 KE5 US 92353 OLS 3 


Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: 
“Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri 
dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (89), Maka Kami 
memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya 
dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka 
adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) 
perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami 
dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang 
khusyuk kepada Kami. (90)” 


Menariknya, doa Nabi Zakariya as meminta anak di usia 
tua dan jawaban atas doa tersebut Allah swt tempatkan dalam 
surat al-Anbiya' ini pada ayat 90. Hal ini menjadi indikasi bahwa 
ketika itu usia nabi Zakaria dan isterinya sudah menginjak 90 
tahun, suatu usia yang sulit rasanya akan memperolah 
keturunan. Akan tetapi, kekhusyu'an dalam ibadah dan doa yang 
tulus bisa menembus hukum yang berlaku umum dan normal di 
tengah kehidupan manusia. 


Ayat 4-6 
GT 3 ab Gal Jai de Kel 5R3 Ul Sy UB 
363 OLS &e Kala Cas Is (4) Kah Ly Silek 


JT da S3 sip (5) V3 SU £ Ga J 3 se asi 
(6) te D5 a33 Ogi33 


Artinya: “Ia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah 
dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa 


1149 


Takir Oashashi Jilid III 


dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. (4), Dan sesungguhnya aku 
khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah 
seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang 
putra, (5), yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga 
Ya 'gub: dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai. (6)” 


Ungkapan gala rabbi inn wahana al-'azhmu minni wa 
isyta'ala al-ra'su syayban wa lam akun bi du'@'ika rabbi syagiyan 
(KA Oh Bilah OST A3 Wib Swt! JakAlg Ke RESI 583 Gl S5 JB) Ya 
berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan 
kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa 
dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku”, memberi kesan 
bergabungnya sikap pesimis dan optimis dalam diri Nabi Zakariya 
as saat berdoa. Pada satu sisi dia sadar bahwa secara sunatullah 
dia tidak akan mungkin memiliki anak mengingat usianya dan 
juga isterinya yang sudah sangat tua ditambah lagi facta bahwa 
isterinya mandul (Is Gal c563). Akan tetapi, pada sisi lain Nabi 
Zakariya as mengungkapkan rasa optimisnya bahwa Tuhan 
belum pernah mengecewakan-nya dalam setiap doa yang 
diajukannya selama ini. Oleh karena itu, Nabi Zakariya as 
memang berdoa kepada Allah swt agar diberikan anak melalui 
cara yang ajaib dan tidak normal yaitu langsung atas kuasa dan 
kehendak Allah swt (W3 BII Go J C3) “maka berilah saya anak 
langsung dari sisi-Mu.” 

Sikap yang ditunjukan Nabi Zakariya as inilah yang dalam 
konsep tasawuf disebut dengan istilah khauf dan raja' (harap 
dan cemas) yang sekaligus menjadi adab dalam berdoa kepada 
Allah swt. Demikian misalnya juga disebutkan Allah swt dalam 
surat al-A'raf (7): 56 


(56) Ore ll H0 Co3 WI CAS Ol a63 lagS agsal9 ... 
Artinya: .” .. dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 


diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” 


150 | 


Kisah Nabi Zakariya as 


Begitu juga disebutkan Allah swt dalam surat al-Sajadah 

(321: 16 
Wag WAb3 U33 AE) Ogelh ElAd! 92 Aihik G5 
(16) Oya Se 
Artinya: “Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka 
berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka 


menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka.” 


Ungkapan wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i ( G5 
Ib3 Os dial C5) “Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap 
mawaliku sepeninggalku”, memberi kesan bahwa keinginan Nabi 
Zakariya as untuk memiliki anak bukan untuk kepentingan dan 
kesenangan dirinya semata. Akan tetapi, jauh lebih dari sekedar 
kesenangan pribadi bahwa Nabi Zakariya as memikirkan 
kebaikan dan kemashlahatan kaum dan kerabatnya. Karena itu, 
Nabi Zakariya as meminta diberikan keturunan yang baik ( L& Sy 
Is 3533 BN Ga (3) seperti disebutkan dalam surat Ali Imran (31: 
38, atau diberikan keturunan yang menjadi penolong bagi 
keluarga dan kaumnya (W3 SW H9 J 4.49) seperti dalam surat 
Maryam (19J: 5. 

Ungkapan yaritsuni wa yaritsu min ali ya guna, wa ij'alhu 
rabbi radhiyan (K5 25 da3 OsE35 dl He v3 Sp) Yang akan 
mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya 'gub: dan 
jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai”sekaligus 
menjadi penegas akan pernyataan sebelumnya bahwa anak yang 
diinginkan Nabi Zakariya as bukan untuk tujuan kesenangan 
dirinya. Namun, anak yang diminta adalah sosok yang akan 
menjadi nabi dan mewarisi ajaran nenek moyang mereka dari 
keluarga Ya'gub. 


Ayat 7-11 


Kat US De JAS AI GS AAA IL) SAH UI US 
CR A83 PIK hal 2563 DE Jo dl 5 JB (7) 


(151 


Takir Oashashi Jilid III 


SB IE Oh UB SIS JB (3) Kas ASI Ho 


2 
a ag 


AJ YO La JB GG) Bab SI Als Ya da Ala 
(11) Esa Ten ag) HL Ateh 


Artinya: Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira 
kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang 
sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa 
dengan dia. (7), Zakaria berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana akan ada 
anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku 
(sendiri) sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua.” (8), 
Tuhan berfirman: “Demikianlah.” Tuhan berfirman: “Hal itu adalah 
mudah bagi-Ku: dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum 
itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali.” (9), Zakaria 
berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda.” Tuhan berfirman: 
“Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan 
manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat.” (10), Maka ia 
keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada 
mereka: hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. (11)” 


Ungkapan ya Nabi Zakariya ash inna nubasysyiruka bi 
ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min ngopi samiyan (8556 
Kata IS bo DJ IS G3 Ahh IK Iri BJ ) “Hai Zakaria, 
sesungguhnya Kami memberi kabar aa kepadamu akan 
(beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya 
Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia” 
memberi kesan bahwa Yahya adalah nama atau sebutan di mana 
Allah swt sendiri yang memberikannya kepada anak Nabi 
Zakariya as. Bahkan, nama itu belum pernah digunakan manusia 
manapun sejak nabi Adam as kecuali Yahya adalah orang 
pertama yang memakainya. Agaknya nama ini diberikan 
kepadanya agar dirinya selalu hidup dan dikenang oleh setiap 
generasi sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi, 
karena kata yahya secara harfiyah berarti yang selalu hidup. 

Ungkapan gala rabbi anna yakunu Ii ghulamun wa kanat 
imra'ati “Agiran wa gad balaghtu min al-kibari “atiyan (SI &5 J6 


152 | 


Kisah Nabi Zakariya as 


Kas ASI Ia Cailh 453 SL Gb 563 SY J SS) “Zakaria berkata: 
“ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku 
adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya 
sudah mencapai umur yang sangat tua”, memberi kesan seakan 
Nabi Zakariya as masih belum percaya bahwa isterinya yang 
sudah tua dan mandul benar-benar telah hamil, karena hal itu 
sulit dipercaya dan diterima logika. Nabi Zakariya meminta bukti 
kepada Allah swt untuk meyakinkan hatinya bahwa isterinya 
betul-betul hamil. Begitulah yang terlihat dari ungkapan gala 
rabbi ijal Ir ayatan (AT Jd IE 5 JB) “Zakaria berkata: “Ya 
Tuhanku, berilah aku suatu Asa Perlu dicatat, bahwa 
permohonan ini bukan berarti Nabi Zakariya as tidak percaya 
dengan informasi dari Tuhan, namun semata hanya untuk 
menguatkan hatinya. Bukankah kasus yang sama dulu juga 
pernah berlaku kepada nabi Ibrahim as yang meminta 
diperlihatkan bukti adanya hari berbangkit demi menguatkan 
dan menenangkan hatinya seperti disebutkan dalam surat al- 
Bagarah (2): 260. 

Ungkapan gala ayatuka an Ia tukallima al-nasa tsalatsa 
layalain sawiyan (Ls& Jd S6 pl JI si J6) “Tanda 
bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan 
manusia selama tiga malam, padahal kamu sehat”, adalah 
respon Allah swt atas permintaan Nabi Zakariya as yang 
meminta tanda yang meyakinkan hatinya bahwa isteri telah 
hamil. Allah swt memberikan tanda bahwa selama tiga hari dan 
tiga malam Nabi Zakariya as tidak mampu berbicara kecuali 
hanya memberi isyarat padahal secara fisik dia sehat ketika itu. 

Ungkapan fa kharaja “ala gawmihi min al-mihrabi fa 
awha ilayhim an sabbihu bukratan wa 'asyiyan (xx da33 Ka 
Kee3 3 Igleta Oi Feni 35 Hall) “Maka ia keluar dari mihrab 
menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka: 
hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang”, memberi 
kesan bahwa yang tidak mampu dilakukan Nabi Zakariya as 
selama tiga hari itu hanyalah berbicara dengan manusia dengan 


(153 


Takir Oashashi Jilid III 


pembicaraan yang biasa. Lidah Nabi Zakariya ash tetap mampu 
mengatakan dan mengucapkan kalimat zikir dan tasbih baik baik 
pagi maupun petang. Artinya, aktifitas ibadahnya tidak 
terganggu, dan yang terkendala hanyalah komunikasinya dengan 
manusia. Setelah itu, barulah Nabi Zakariya ash yakin bahwa 
isterinya hamil dan dia akan segera memperoleh anak. 


Wallahu A'lam! 


154 | 


BAGIAN TUJUH 
KISAH NABI YAHYA AS 


Nabi Yahya as (Nashrani menyebutnya Yohanes) adalah 
anak Nabi Zakariya as as. Nabi Yahya as dikenal sangat aktif 
berdakwah kepada Bani Israel membantu ayahnya Nabi Zakariya 
as. Nabi Yahya as dikenal sebagai sosok yang sangat memahami 
isi kitab Taurat, tegas dan teguh menjalankan isi kitab Taurat 
tersebut di tengah kaum Bani Israel. Nabi Yahya as juga sangat 
gencar meminta kaumnya yang melakukan kemaksiatan untuk 
segera bertaubat atas dosa-dosa mereka yang salah satu 
ritualnya adalah mandi di sungai Jordan dan kemudian 
melakukan pembaptisan. Konon, ada pendapat yang 
menyebutkan bahwa ritual pembaptisan yang sekarang dikenal 
dalam agama Nashrani adalah peninggalan ajaran Nabi Yahya as. 

Nabi Yahya hidup pada saat Yerussalem berada di bawah 
kekuasaan Kekaisaran Romawi (4 SM - 39 M) saat Herodus 
berkuasa. Suatu ketika Raja Herodus berencana menikahi anak 
tirinya, bernama Herodia. Nabi Yahya as mengetahui rencana 
itu, maka ia segera mengeluarkan fatwa larangan, karena 
menurut hukum Taurat, anak tiri haram dinikahi oleh ayah tiri. 
Tapi Herodia tidak ingin pernikahannya gagal, maka ia meminta 
Raja Herodus membunuh Nabi Yahya as. Raja Herodus segera 
menangkap Nabi Yahya as dan membunuhnya untuk memenuhi 
permintaan kekasihnya itu. Kisah Nabi Yahya as tidak banyak 
disebutkan di dalam Al-Our'an, hanya diceritakan sifat mulianya 
saja seperti disebutkan dalam surat Maryam (19): 12-15 


| 155 


Takir Oashashi Jilid III 


ae 6-3 (12) ts SI dg 53an SESI K3 aa 
at IS 5S 5 Ne 553 3 (13) 435 083 52653 L 
(15) 65 Sat p353 Cgk3 P353 W3 A3 Ale Plug ai 


Artinya: “Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh- 
sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak- 
kanak (12), dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan 
kesucian (dari dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa, (13), dan 
banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang 
yang sombong lagi durhaka. (14), Kesejahteraan atas dirinya pada hari 
ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia 
dibangkitkan hidup kembali. (15).” 


Ayat ini memberikan gambaran tentang sifat-sifat mulai 
Nabi Yahya as yang sesuai dengan permohonan ayahnya Nabi 
Zakariya as agar diberikan anak yang baik dan menjadi penolong. 
Adapun cirri anak yang baik dan menjadi penolong tersebut 
adalah terlihat dari beberapa ungkapan berikut: 

Pertama, ungkapan ya yahya khuaz al-kitaba ( K3 Hub 
SESI “Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan 
sungguh-sungguh” memberi kesan abhwa Nabi Yahya adalah 
seorang yang sangat memahami dan mendalami ajaran al-Kitab 
dan berusaha sungguh-sungguh menjalankannya. Memang, anak 
yang baik dan akan menjadi penolong keluarganya, baik di dunia 
hingga di akhirat, adalah anak yang dekat dan menguasai al- 
Kitab. Karena itu, Allah swt menyebutkan pemberian anak 
kepada Nabi Yahya adalah bagian dari rahmat Allah swt. Anak 
menjadi rahmat Allah jika dia bisa dekat dengan sumber rahmat, 
yaitu Al-Our'an. Tidak kurang dari 15 kali dalam Al-Our'an 
disebutkan fungsi al-Kitab sebagai rahmat. Lihat surat al-An'am 
(6: 154, al-An'am (6J: 157, al-A'raf (71: 52, al-A'raf (71: 203, 
Yunus (10): 57, Hud (11): 17, al-Nahl (161: 64, al-Nahl (16J: 89, al- 
Isra' (17): 82, al-Nami (27): 77, al-Gashash (28): 43, Lugman (31): 
3, al-Jatsiyah |(45J: 20, al-Ahgaf (46J: 12, al-Hadid (57J: 27 


156 | 


Kisah Nabi Yahya as 


Perhatikan salah satunya firman Allah swt dalam surat al-A'raf 
(71: 52. 


ps3) da3 (SID as le d3 SUS lip 15 
(52) 094233 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab 
(Al Our'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas 
dasar pengetahuan Kami: menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang- 
orang yang beriman.” 


Karena itu, terdapat hadis Nabi saw yang menjelaskan bahwa 
seorang anak yang belajar Al-Ouran akan menyelamatkan 
keluarganya dari neraka. Demikian disebutkan dalam hadis 
riwayat al-Hakim, 


23) da EU Aa! #33 Gaal & Us23 kelas OGAN G3 Ha 


lag € 293 y Ek LAJl3 (3533 syal! 22 Jia 033p 
GRASI LeSud3 JEL : USS Eu Las: UN gi Wa 
Artinya: “Siapa yang membaca Al-Auran, mengajarkannya, 
mengamalkannya, kelak akan dipakaikan kepadanya mahkota dari 
cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari. Sedang kedua orang 
tuanya diberi dua pakaian baru lagi bagus yang harganya tidak dapat 
di bayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu 
bertanya: “kenapa kami di beri dengan pakaian begini?.” Kemudian di 
jawab, “kerana anakmu hafal Al Guran” 


Dalam hadis lain, riwayat Tarmizi dan Ibn Majjah, Nabi saw 
bersabda: 


3 daiiag Ail AI ala ahas 3 ogah OTA Alas ya 

II ad ES aa an 
Artinya: “Barangsiapa yang belajar Al-Auran, lalu berusaha 
menghafalkannya dan dia bisa hafal, niscaya Allah akan 
memasukkannya ke dalam Surga dan Allah akan menerima permohonan 
syafaat yang diajukannya kepada sepuluh orang keluarganya, yang 
semuanya telah diputuskan masuk ke dalam neraka.” 


(157 


Takir Oashashi Jilid III 


Oleh sebab itu, jangan pernah sedikitpun merasa rugi 
menghabiskan uang demi membiayai anak belajar Al-Our'an. 
Karena, anak yang ahli Al-Guran akan mengangkat 10 
keluarganya yang divonis masuk neraka untuk kemudian dibawa 
ke surga. Di akhirat kelak, jika ada manusia divonis masuk 
neraka, maka jika dia punya dunia dan semua isinya pasti dia 
akan berikan sebagai penebus dirinya dari azab nereka. 
Perhatikan firman Allah swt surat al-Ma'idah (SJ: 36 


& 


5 dp dika Aa Aing ina 2251 GL el GI 3 GAS Bad SI 
(36) Fe SAE REI Akin ahh 9 JAS Ls daki PB DIC 


Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka 
mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang 
sebanyak itu (pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari adzab 
hari kiamat, niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan 
mereka beroleh adzab yang pedih. 


Kedua, ungkapan wa ataynahu al-hukma shabiyan ( os 1g 
IA S3 |) “Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia 
masih kanak-kanak” memberi kesan bahwa Nabi Yahya telah 
memiliki sikap bijaksana sejak masa kanak-kanak. Hikmah (ilmu) 
adalah pemberian terbesar dari Tuhan, seperti dalam surat al- 
Bagarah (2): 269 


be GS Ji AA ASI Op Ha3 AE3 Ya AS J5 


a 


(269) SWSII sisi VI 3556 Lag 


Artinya: “Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam 
tentang Al Aur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. 
Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah 
dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang 
berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” 


B5 -— 


Dan memang hikmah biasanya muncul dalam diri seseorang 
sebagai buah dari kedekatannya dengan Al-Our'an. Karenanya, 
seringkali kata al-hikmah disandingkan dengan kata al-Kitab. 
Tidak kurang dari 10 kali di dalam Al-@uran Allah swt 


158 | 


Kisah Nabi Yahya as 


menyebutkan keduanya secara bersamaan. Lihat misalnya surat 
al-Bagarah (2): 129, al-Bagarah (2): 151, al-Bagarah (2): 231, Ali 
Imran (3J: 48, Ali Imran (3): 164, Al-Nisa' (4J: 54, Al-Nisa' (41: 113, 
Al-Ma'idah |6|: 110, al-Ahazab |33|: 34, al-Jumu'ah (621: 2. 
Dengan dekatnya seseorang kepada Al-Our'an, maka sifat Al- 
Our'an pun akan melekat kepadanya. Dan salah satu sifat Al- 
Our'an adalah bahwa ia merupakan kitab yang penuh hikmah, 
seperti disebutkan dalam surat Yasin (36J: 2 


Sa en usia 
(2) Sl oa 
Artinya: “Demi Al OGur'an yang penuh hikmah,” 


Ketiga, ungkapan wa hananan min ladunna (U & 6653) 
“dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami”, 
memberi kesan bahwa sikap utama Nabi Yahya adalah sikap 
lembut dan belas kasihan yang sempurna seakan mendekati 
sikap pengsihnya Tuhan. Tentu saja sikap ini muncul sebagi buah 
dari sifat rahmatnya, karena memang hati yang penuh hikmah 
adalah hati yang sensitive dan mudah tersentuh. 

Keempat, ungkapan wa zakatan (2653) “dan suci” memberi 
kesan sifat Yahya yang suci fisik dan hatinya yang tentu saja tidak 
bisa dilepaskan dari kedekatanya dengan al-Kitab. Karena itu, 
memang wahyu itu disebut dengan kitab suci (shuhuf al- 
Muthahharah) seperti disebutkan dalam surat Abasa |80J: 13-14. 

(14) 3504 Ae 3333 (13) da3 HA 


Artinya: “di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, (13), yang ditinggikan 
lagi disucikan, (14)” 


Begitu juga surat al-Bayyinah (98): 2 
(2) at GA alis Al 30 0345 


Artinya: “(yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang 
membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Aur'an),” 


(159 


Takir Oashashi Jilid III 


Kelima, ungkapan tagiyan (1x35 069) “dan adalah dia 
bertawa”memberi kesan bahwa ketagwaan adalah diantara 
sikap yang dimiliki Nabi Yahya sebagi buah dari hati, jiwa dan 
fikirananya suci karena telah disucikan oleh kitab yang suci pula. 
Jika hati dan fikiran suci, niscaya ucapan serta perbuatannya 
akan suci pula, terjaga dari segala keburukan dan itulah hakikat 
tagwa. 

Keenam, ungkapan wa barran bi walidayhi (Sl 1553) 
“dia berbakti kepada orang tuanya”menggambarkan bahwa 
sikap mulia seorang manusia tidak hanya ditandai dengan 
baiknya hubungan dengan Allah swt, namun juga dengan 
manusia terutama orang tua. Memang anak-anak yang berbakti 
biasanya adalah yang dekat dengan al-Kitab dan yang diberikan 
hikmah. Lihat contohnya Nabi Sulaiman as yang berdo'a untuk 
ibu bapaknya ketika melihat tingkah laku semut, dikarenakan 
Sulaiman adalah sosok yang sangat dekat dengan Taurat dan 
Zabur. Demikian seperti disebutkan dalam surat al-Naml (271: 19 


B) Has SEN Si G3 5 UW3 W33 Ha aa 
J313 0,235 Lp Jasi &13 CS I3 383 PG CA 

(19) HL Dste 4 Ta 

Artinya: “maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) 

perkataan semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku ilham 

untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan 

kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan 


amal shaleh yang Engkau ridai: dan masukkanlah aku dengan rahmat- 
Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang shaleh.” 


Sikap yang demikian itu juga lahir karena hikmah yang 
diberikan kepadanya. Begitulah yang disebutkan dalam 
surat al-Anbiya' (21J: 79 


dag & U33ng lls3 AS Wsl Ng Glass (Bia 213 
(79) aib (33 ABG jaka aa 5 Uki 


160 | 


Kisah Nabi Yahya as 


Artinya: “maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman 
tentang hukum (yang lebih tepat): dan kepada masing-masing mereka 
telah Kami berikan hikmah dan ilmu dan telah Kami tundukkan 
gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi 
Daud as. Dan Kami lah yang melakukannya.” 


Ketujuh, ungkapan wa lam yakun jabbaran “ashiyan ( S3 
kuas 5 S3) “dan bukanlah ia orang yang sombong lagi 
durhaka”, memberi kesan bahwa Nabi Yahya adalah sosok yang 
rendah hati dan penurut dalam kebaikan. Nabi Yahya di samping 
suka menyampaikan kebaikan, dirinya juga sangat terbuka 
dengan nasehat dan kebaikan dari orang lain. Karena memang, 
hakikat kesombongan berdasarkan hadis Nabi saw riwayat 
Muslim adalah menolak kebenaran dan merendahkan kebaikan 
orang lain. 


Gel JAR GS Bas ASI 


Artinya: “kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan 
orang lain” 


Wallahu a'lam 


| 161 


BAGIAN DELAPAN 
KISAH NABI ISA AS 


Nabi Isa as yang digelari dengan al-masih adalah satu- 
satunya nabi yang dinisbahkan kepada ibunya dengan sebutan 
ibn Maryam (putra Maryam). Demikian disebutkan dalam surat 
Ali Imran (3): 45. 


Gamal! Kadal dio dat SA 5 O G3 ANE JB 5 


- 


(45) sesali € da3 BAG LI 3 3 Ia Gil aus 
Artinya: “Ingatlah), ketika Malaikat berkata: ai Maryam, 
sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran 
seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) 
daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam, seorang 
terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang 
didekatkan (kepada Allah),” 


Hal itu terjadi karena Nabi Isa as lahir tanpa ayah, tetapi 
bukan dari hasil hubungan zina. Malaikat datang ke kamar 
ibunya Maryam saat sedang beribadah dan memberitahukan 
bahwa dia akan hamil dan melahirkan seorang anak. Maryam 
hamil dengan cara yang tidak biasa, tanpa sentuhan seorang 
lelaki, namun Allah swt yang langsung meniupkan ruh-Nya 
kepada Maryam hingga dia hamil. Demikian disebutkan Allah swt 
dalam surat al-Anbiya' (21): 91 


ast (33 Wa3 Eb9) Co Kd Usa lgs Eka di 
Isl 


| 162 


Kisah Nabi Isa as 


Artinya: “Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara 
kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh) nya ruh dari Kami 
dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar 
bagi semesta alam.” 


Karena itulah, Nabi Isa as juga disebut Roh al-Ouds, 
sekalipun konsepnya berbeda dengan apa yang pahami kaum 
Nashrani. Demikian juga disebutkan Allah swt dalam surat al- 
Maidah (5J: 110 


5 Hala 33 Sele an) 3S3I &3 SA 5 Gil ae Zul da 3) 
BESI Sksle 313 MS3 adal 3 Le ASI pal ca eng 
Se) ABI Kn OB Ga Ka 55 dy 353 ah 
CS A3 GS Ge53IG ASI 1703 ISL G5 OS Una Gilas 

JL SU Adik SI SLS Jeli G3 SAS 3 JS Ta 


(110) Ewe 215 Ba SI 135 OI Bika la3AS Sad 
Artinya: (Ingatlah), ketika Allah an “Hai Isa putra Maryam, 
ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku 
menguatkan kamu dengan ruhul gudus. Kamu dapat berbicara dengan 
manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa: dan 
(ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan 
Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu 
bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup 
padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan 
seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang 
buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak 
dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang 
mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di 
waktu Aku menghalangi Bani Israel (dari keinginan mereka membunuh 
kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan- 
keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka 
berkata: “Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.” 


Nabi Isa as adalah nabi terakhir yang diutus Allah swt 
kepada Bani Israel. Dia diberi gelar al-Masih yang berarti yang 
banyak menyentuh. Demikian, seperti disebutkan dalam surat al- 
Ma'idah (51: 75 


| 163 


Tafsir Oashashi Jilid III 


2 


4215 Uk Ab3 3g SS A8 Opa Il AA Oil Gewall La 
GI HI 3 SESI KI 3 HS SESI PBJ OMG GS Abd 
(75) 05595 

Artinya: “Al Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang 
sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya 
seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. 
Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) 


tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana 
mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).” 


Nabi Isa as digelari dengan al-Masih (orang yang banyak 
menyentuh), karena memang salah satu mukjizat Nabi Isa as 
adalah sentuhan tangannya. Setiap yang disentuh oleh Nabi Isa 
as maka akan menjadi sehat dan baik, bahkan orang yang 
matipun bisa kembali hidup dengan izin Allah swt. Demikian 
disebutkan dalam surat Ali Imran (3J: 49 


20 #£ 


SAI 233 $ Ob (tag Na 


Tap. 


(51 En) osb Tg DB aa tu 


238- 3 


lag O9SU & S3 Eni uIL Ta Par saia NG 
(49) Orse 3 AEIS O) SI AI WS 3 OI Sing 3 OS 


Artinya: “Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel (yang berkata kepada 
mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan 
membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat 
untuk kamu dari tanah berbentuk burung: kemudian aku meniupnya, 
maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah: dan aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang 
berpenyakit sopak: dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin 
Allah: dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa 
yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman.” 


164 | 


Kisah Nabi Isa as 


Nabi Isa as juga satu-satunya nabi yang diutus sejak 
masih dalam ayunan ibunya. Demikian disebutkan dalam surat 
Maryam (19): 29-30 

IL JB (29) po adal 3 IS ja AKI GS UB dl) eU 
(30) Es cala3 SESI GET dd Jae 

Artinya: “maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: 
“Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam 


ayunan?” (29), Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia 
memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi. (30)” 


Pada usia 30 tahun Nabi Isa as menerima tugas kenabian 
di Bukit Zaitun setelah menerima wahyu berupa Injil. Hal itu 
sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hadid (57J: 27 
Jua SLASIS G3ha OI aan U283 Uli kaul Je uan 3 


9 2.0 


lo Moga 15633 45253 ASi5 dal Sad sya 9 Wa 
Kala kale) « & &g£j laa ni 03 slaul Y hei Bur 
(27) Ogiwl3 Rei La S9 AR Ria a Igial Gaal 


Artinya: “Kemudian Kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul Kami 
dan Kami iringkan (pula) Isa putra Maryam: dan Kami berikan 
kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang 
mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada- 
adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada 
mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk 
mencari keridaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan 
pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang- 
orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara 
mereka orang-orang fasik.” 


Sejak saat itu, Nabi Isa as memaklumatkan kerasulannya 
kepada Bani Israil. Namun, para pemuka agama kala itu menjadi 
marah, lalu menuntut agar Nabi Isa as membuktikan 
kerasulannya. Dia menunjukkan sejumlah mukjizat yang 
memperkuat dakwahnya, namun semua itu tidak cukup untuk 
meyakinkan kaumnya Bani Israel. Akhirnya mereka berencana 


| 165 


Takir Oashashi Jilid III 


hendak membunuh Nabi Isa as yang sedang bersama murid- 
muridnya. Salah seorang muridnya yang bernama Yahuza (dalam 
sebagian sumber disebut Yudas) kemudian berkhianat dan 
menjadi agen rahasia bagi pemuka agama yang membenci Nabi 
Isa as dan juga untuk penguasa kala itu. Yahuza adalah orang 
yang selalu memberitahukan keberadaan dan aktifitas Nabi Isa 
as. 

Pada suatu malam dilakukan pengepungan dan 
penangkapan terhadap Nabi Isa as. Nabi Isa as kemudian 
diselamatkan Allah swt dengan meengangkatnya ke langit. 
Sementara muridnya yang berkhianat itu kemudian diserupakan 
wajahnya oleh Allah swt dengan Nabi Isa as dan merekapun 
menangkap dan menyalibnya. Mereka yang membunuh Yahuza 
yakin kalau yang mereka bunuh adalah Nabi Isa as as. Demikian 
disebutkan dalam surat al-Nisa' (4J: 157-158 


Na Al Usa C33a BII us Te (z3 | R333 
dia Ih IM GAS Gali Ols Sg Akh 3533 bgiLo le3 

25 (S7) Ga bg tag DIN GA ale Oa Al 
(158) WS pp AU 053 AI AI 4235 


Artinya: “dan karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah 
membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah”, padahal mereka 
tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang 
mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan “sa bagi mereka. 
Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang 
(pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang 
dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang 
dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak 
(pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. (157), Tetapi 
(yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya. Dan 
adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (158)” 


166 | 


KELAHIRAN NABI ISA AS 


Kisah Kelahiran Nabi Isa as dijelaskan dalam surat 
Maryam (19J: 16-38 


1 3 USx 5 gai | 0 Saga S| | Oa LSI 6 353 
as kas SS HJ Ha Gas bat Jl Je (17) bgx 
GI JB (19) ES WE WI LB LI Ugiy Gi LSI JB 
SIS JS (20) 635 5 J3 SA pa Sdn 3 bt Jae 
531 063 Ko 42273 UU ST WAS SS Je 33 5 UB 
Wa (22) Kai K3 0 SKB As33 (21) Heads 
Ar lia Ci Sa GE G LIB JAN goo Jl PE 
S5 Jab A8 GjAS JI 33 ha MISS (23) Canda C3 
u3 Sela Jasad JA bimo Al (5353 (24) bro Ll 
ST Ad Go Gp GL Us 5333 UR S3 (25) xx 
(26) Gd! padi ASI HB s2 AL DS Gl J3 
6 (27) 63 Kb oi II H 033 3 GIE Ala 1933 4 CSI 
(28) W5 Ssi 56 leg 29an hal Bg os Ls Os AI 
Jk (29) ts agall 8 S6 Ya AN CS ISA al H9 
sj S5s 33 (30) bs ala € BESI Gel AN IE 3 
Gu Ja 1553 (31) 5 A33 la 863 IMA Gle3I3 CS la 


| 167 


Takir Oashashi Jilid III 


2333 SAI R33 Sa ANA (32) Kah GK alas J3 
Sl J9 & AYU, oa at WS (33) AS Sati P3 Lai 
ISI Pesan Ka va IS al En) OS (34) Dar 4 d3 SI 


Si Io Dl Os (35) OsKB GS 0 Usis WIB hal 33 
PE Ya LPS GI cali3G (36) & Falah Dino Ip bale 


0515 Rp Kab (37) put P3 Adha He AS Goal) 533 
(38) 0 IMS GBI ABI II Wak 33 


Artinya: “Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam AI Our'an, yari 
ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah 
timur (16). maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari 
mereka, lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma 
di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna (17). Maryam 
berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan 
Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa.” (18). la 
Vibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan 
Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.” (19). 
Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, 
sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku 
bukan (pula) seorang pezina!” (20). Jibril berkata: “Demikianlah. 
Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku: dan agar dapat 
Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat 
dari Kami: dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.” 
(21). Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan 
kandungannya itu ke tempat yang jauh. (22). Maka rasa sakit akan 
melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, 
ia berkata: “Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku 
menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan.” (23). Maka Jibril 
menyerunya dari tempat yang rendah: “Janganlah kamu bersedih hati, 
sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. 
(24). Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya 
pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. 
(25). Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu 
melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah 
bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak 
akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini.” (26). 


168 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan 
menggendongnya. Kaumnya berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya 
kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. (27). Hai saudara 
perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat 
dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina”, (28). maka Maryam 
menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan 
berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” (29). Berkata 
Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) 
dan Dia menjadikan aku seorang nabi. (30). dan Dia menjadikan aku 
seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia 
memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat 
selama aku hidup: (31). dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak 
menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (32). Dan 
kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku 
dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan 
hidup kembali.” (33). Itulah Isa putra Maryam, yang mengatakan 
perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang 
kebenarannya. (34). Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha 
Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya 
berkata kepadanya: “Jadilah”, maka jadilah ia. (35). Sesungguhnya 
Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu 
sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. (36). Maka berselisihlah 
golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah 
bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. (37). 
Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya 
penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada Kami. Tetapi 
orang-orang yang zalim pada hari ini (di dunia) berada dalam 
kesesatan yang nyata. (38). 


Ayat 16-17 
(16) kasi G3 LSI Se SITI II | asa BESI 855 
ri) Jian 9) Lal ala bk 24333 Cp GIE 

(17) bo HA 


Artinya: “Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Our'an, yaitu 
ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah 
timur (17). maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari 


| 169 


Takir Oashashi Jilid III 


mereka, lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma 
di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. 


Seperti dijelaskan dalam surat Ali Imran sebelumnya, 
bahwa selama dalam pengasuhan Nabi Zakariya as banyak hal 
yang menakjubkan terjadi pada orang-orang yang berada di 
sekitarnya. Di mulai dari datangnya makanan setiap hari ke 
kamar Maryam tanpa ada yang memasak atau mengatarkannya 
hingga kehamilan isteri Nabi Zakariya as di usia tua. Sejak itu, 
tersiarlah berita ke seluruh penjuru negeri akan kemulaian dan 
karamah seorang anak perempuan yang bernama Maryam. 
Maka mulailah manusia berdatangan ke Baitul Magdis untuk 
melihat dan mengunjungi Maryam sekaligus untuk meminta 
didoakan dan diberkahi. Semakin hari semakin banyak yang 
datang mengunjungi Maryam dan nama Maryam semakin hari 
bertambah populer terutama di kalangan Bani Israel. Kondisi ini 
tentu saja membuat sebagian tokoh dan pandeta Bani Israel 
terutama yang senior menjadi iri dan dengki atas kepopuleran 
Maryam. Merekapun kemudian secara terang-terangan 
menunjukan sikap tidak senang dan kebencian kepada Maryam. 
Kondisi inilah yang membuat Maryam kemudian memilih 
menyingkir dan menjauh dari keluarganya dan orang yang akan 
mengunjunginya. Maryampun mengunci dirinya di sebuah 
ruangan hingga tidak ada lagi yang bisa menemui dirinya 
sebagaimana terlihat dalam ungkapan fattakhazat min dunihim 


A3 


hijaban (SE &g393 H8 SISSE) “maka dia membuat hijab dengan 
mereka.” 

Ada beberapa pelajaran penting dari sikap Maryam yang 
memilih mengasingkan diri setelah memperoleh ketenaran atas 
karamah yang dimiliknya, 

Pertama, Maryam menghindar dan menjauh dari kaumnya 
karena dia sudah mengetahui bahwa ada sebagian tokoh Bani 
Israel yang mendengki terhadap dirinya. Hal itu mengajarkan 
kepada kita hendaklah setiap orang berupaya menghindarkan 
diri dari orang-orang yang sudah menampakan sikap dengki 


170 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


kepadanya. Demikian itu dikarenakan bahwa orang yang dengki 
seringkali mendatangkan kejahatan terhadap orang yang 
didengkinya. Oleh karena itulah, Allah swt mengajarkan agar kita 
berlindung dari kejahatan pendengki apabila dia mendengki, 
seperti disebutkan dalam surat al-Falag (113): 5 

At IS) Ae Gb A3 

Artinya: “dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki” 

Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah saw bersabda “Waspadalah 
kalian terhadap tiga perkara. Pertama, waspadalah terhadap 
takabbur karena takabbur inilah yang menjadikan Iblis terusir 
dari surga dan menjadi makhluk yang hina. Kedua, waspadalah 
terhadap sikap tamak dan rakus karena sikap tamak dan rakus 
inilah yang membuat nabi Adam dan isterinya tercampak dari 
surga. Ketiga, waspadalah terhadap sikap dengki karena 
kedengkian inilah yang menyebabkan pembunuhan pertama 
terjadi dia atas permukaan bumi: yaitu Oabil membunuh 
saudaranya Habil.” Begitulah bahayanya sikap dengki yang 
berpetensi melahirkan kejahatan berupa pembunuhan pihak 
yang didengkinya. Karena itulah, Maryam kemudian menghindar 
dari kaumnya dan menutup diri dari mereka agar tidak lagi 
dikunjungi. Dengan begitu, dia bisa menutup pintu bahaya 
dengki para pendengki dari tokoh Bani Israel dan selamat dari 
kejahatan mereka. Begitulah kesan yang diperoleh dari pilihan 
kata intabazat (LKS!) “menjauh” yang bisa diartikan selamat. 
Bukankah seorang yang ingin selamat dia harus menjauhkan 
dirinya dari sesuatu yang dianggapnya akan membahayakan 
dirinya. 

Kedua, dipilihnya tempat di sebelah timur (13,4 UX) sebagai 
tempat dia mengasingkan diri memberi isyarat bahwa kehidupan 
spritual seseorang harus bergerak ke arah yang labih terang. Hal 
demikian disebabkan bahwa timur dipersepsikan sebagai tempat 
terbitnya matahari sebagai sumber cahaya dan penerang. 
Berbeda dengan bagian barat yang selalu dipersepsikan sebagai 


(171 


Takir Oashashi Jilid III 


arah kegelapan karena ia merupakan tempat terbenamnya 

matahari. Oleh karena itulah, dalam kontekss kehidupan 

beragama, Allah swt selalu menyebutkan istilah “dari aneka 

kegelapan menunju cahaya terang. Lihat musalnya surat Ibrahim 
(14):1 6 , 3 

OS og! Jl ola Go sell AA Sd) SI DUS JI 

(1) dl pl biso JI 435 


Artinya: “Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan 
kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita 
kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) 
menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” 


Ketiga, proses pengasingan diri dari manusia yang dilakukan 
Maryam merupakan bagian dari tradisi manusia pilihan sebelum 
menerima pencerahan dari Tuhan. Nabi Ibrahim as juga pernah 
berkhalwat di sebuah goa sebelum menemukan hakikat 
kebenaran tentang Tuhan. Nabi Musa as juga pernah menyendiri 
di bukit Thur Sina selama 40 hari sebelum Allah swt menurunkan 
Taurat kepadanya. Nabi Muhammad saw pun bertahannuts di 
goa Hira' selama beberapa bulan sebelum diturunkan wahyu 
kepadanya. Begitulah kehidupan spritual seseorang yang bisa 
menemukan puncak marrifat jika dia sering menyendiri dan 
bersunyi diri untuk khusyu' beribadah kepada Tuhan. Tidaklah 
sesuatu yang mengherankan jika sebagian para sufi lebih 
memilih tinggal di goa-goa dan hutan belantara untuk bisa 
menikmati hubugannya dengan Tuhan melalui kekhusu'an dalam 
beribadah kepada-Nya. 

Sikap menjauhnya Maryam dari keramian manusia dan 
menghindarkan dirinya popularitas yang sedang 
menghinggapinya memberi petunjuk tentang sikap sejatinya 
manusia shalih yang sudah mencapai level waliyullah. Seorang 
yang jika mencapai derajat waliyullah, maka hal yang paling 
dihindari dan ditakutinya adalah bila dia dihinggapi penyakit 
yang bernama “popularitas.” Ketenaran dan kepopuleran 


172 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


diyakini oleh para waliyullah sebagai racun yang sangat ampuh 
melumpuhkan tangga perjalanannya menuju Tuhan. Seorang 
waliyullah akan terus merasa dekat dengan Allah swt dalam 
kondisi bila dirinya merasa sebagai makhluk yang paling hina dan 
paling layak dihinakan. Bila seseorang sudah merasakan 
kemulian dirinya dan menikmati popularitas dan sanjungan 
manusia terhadap dirinya, maka perjalanannya menuju Tuhan 
akan segera terhenti. Lihatlah misalnya kisah Nabi Musa as 
belajar kepada waliyullah yang konon bernama Khaidir yang 
disebukan dalam surat al-Kahfi (18J: 60-82. Sekalipun nabi 
Khaidir adalah guru dari Nabi Musa as, namun tidak sekalipun 
namanya disebutkan di dalam Al-Our'an. Bahkan untuk 
menemukannya bukanlah perkara mudah karena alamat dan 
keberadaannya sangat tidak jelas, yaitu Nabi Musa as disuruh 
mencarinya di pertemuan dua lautan/f' majma' al-bahrayn (& 
Opeudl Koe) seperti disebutkan dalam ayat 60 surat al-Kahfi 
tersebut. Begitulah sikap mulia yang ditunjukan jika seorang 
sudah mencapai magam tertinggi dari spiritualnya, berupa 
ketakutan akan dihinggapi penyakit tenar dan populer. 
Selanjutnya, di saat Maryam mengurung diri di dalam 
kamar untuk tujuan mengasingkan diri dari kaumnya supaya bisa 
lebih khusyu' beribadah tiba-tiba datang utusan Tuhan malaikat 
Jibril dalam wujud manusia gagah dan sempurna secara fisik. 
Kesempurnaan rupa malaikat digambarkan Allah dengan istilah 
basyaran sawiyan (bs& !-w). Kata sawiyan berarti datar, lurus 
dan rata yang bisa dipahami sebagai gambaran sesuatu yang 
sempurna tanpa celah. Jika kata sawiyan digunakan untuk 
menggambarkan fisik manusia, maka boleh diartikan sebagai 
bentuk fisik yang pas dalam segala ukuran. Misalnya, ukuran 
wajahnya pas, bentuk matanya pas, telinganya pas, bibirnya pas, 
warna kulitnya pas dan semua bagian fisiknya sangat tepat dan 
pas, begitulah bentu yang sawi. Banyak kita menemukan orang 
yang gagah dan baik fisiknya, namun seringkali pula kita 
mendengar kata “tapi”saat memuji kebaikan fisiknya itu. 


(173 


Takir Oashashi Jilid III 


Misalnya, ada pemuda yang terlihat secara fisik menawan, maka 
orang akan berkata,”sungguh gagah anak ini, tapi badannya 
pendek.” Atau “sungguh cantik perempuan itu, tapi giginya 
kurang rapi”, dan seterusnya. Gambaran begitu tentu tidaklah 
termasuk sebagai bentuk fisik yang sawi (pas) seperti yang 
digunakan untuk menggambarkan fisik malaikat Jibril yang 
datang menemui Maryam yang jika digambarkan tanpa ada kata 
“tapi”atau “namun.” 


Ayat 18 
BR Ni 0 a "O 0 Oa 2 £ £ o Ts 

(18) 435 SUS Ol Eko yaSIb dasi Jl Ula 

Artinya: “Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari 


padamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang 
bertakwa.” 


Ayat ini menggambarkan sikap tegas Maryam sebagai 
seorang wanita suci dan terpilih. Sekalipun laki-laki yang datang 
kepadanya adalah sosok yang gagah dan tanpa cacat dan celah, 
lagipun mereka sudah berada di dalam satu kamar yang tidak 
diketahui oleh siapapun, namun tidak sedikitpun hati Maryam 
tertarik kepada laki-laki tersebut apalagi mengagumi 
ketampannya hingga bersedia berbuat mesum bersamanya. 
Dengan tegas Maryam berkata,” Aku berlindung darimu kepada 
Tuhan-ku yang Penyayang, jika engkau orang bertagwa 
segeralah menyingkir dan tinggalkan kamarku ini.” Begitulah 
sikap mulia yang ditunjukan wanita yang suci dan menjaga 
kehormatan dirinya. Hal ini sekaligus menjadi bukti 
dikabulkannya doa ibu Maryam saat melahirkannya dulu, di 
mana ibunya berdoa agar anaknya serta keturunannya dilindungi 
Allah dari syaitan dan keburukan godaannya. Begitulah bukti 
mustajabnya doa seorang ibu yang mendoakan kebaikan untuk 
anaknya yang mana permohonannya tidak akan pernah ditolak 
oleh Allah swt. 


174 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


Ayat 19 
(19) 655 KE WI BI Sbj Ugag Vi Las JB 

Artinya: Ya (Jibril) berkata: “Sesungguhnya 25 ini aa seorang 
utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.” 


Ketika Maryam mengusir laki-laki itu dari kamarnya, 
Malaikat Jibril berkata untuk menenangkan Maryam bahwa dia 
adalah utusan Allah yang diperintah Allah swt untuk datang 
kepadanya memberi berita bahwa dia akan mengandung 
seorang anak yang suci. Pemberian sifat suci (KS5 EYE) terhadap 
anak yang akan dilahirkannya memberikan pengajaran bahwa 
sikap dan prilaku seorang ibu akan sangat mempengaruhi sikap 
dan prilaku anak-anak yang mereka lahirkan sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya dalam surat Ali Imran. Maryam adalah 
sosok wanita yang suci dan mampu menjaga kemulian dirinya, 
maka wajar jika anak yang akan dilahirkannya juga anak yang 
suci dan mulia. 

Adapun rincian sifat suci dan mulia putera Maryam 
digambarkan Allah dalam surat Ali Imran (3): 45 


Gamal! Kadal dio dat Aa AO) Aga 6 ASIN JB 


- 


(45) sial 039 55313 Wali 8 Ka3 Ca 33 Gal (Kas 
Artinya: “IIngatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, 
sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran 
seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) 
daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam, seorang 
terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang 
didekatkan (kepada Allah)”. 


Gambaran sifat suci putera Maryam seperti tergambar 
dalam ayat di atas meliputi: 

Pertama, penyebutan dirinya dengan nama al-masih yang 
berasal dara kata masaha (rw), dimana secara harfiyah berarti 
menghapus. Nabi Isa as disebut al-Masih karena dia diutus untuk 
menghapus keburukan manusia. Tentu saja tidak sama 
maksudnya dengan konsep penebusan seluruh manusia seperti 


(175 


Takir Oashashi Jilid III 


yang dipahami pengikut Kristiani. Al-Masih (penghapus) sebagai 
gelar Nabi Isa as tentu sebagai bentuk gambaran kesucian yang 
dimilikinya, sebab tidak mungkin sesuatu berfungsi sebagai 
penghapus kecuali karena sifatnya yang bersih dan bisa 
membersihkan. 

Kedua, dia berwibawa di dunia dan akhirat ( Wa 9 K3 
8533313). Wibawa seseorang secara pasti akan muncul jika dia 
adalah pribadi yang bersih dan suci, baik perkataan, sikap 
maupun perbuatan. Jika seseorang melakukan kesalahan dan 
pelanggaran terhadap sebuah aturan baik aturan Allah swt 
maupun aturan yang disepakati manusia sebagai kebaikan, maka 
dipastikan wibawa seseorang akan jatuh. Jangankan melakukan 
sesuatu yang jelas kejahatan, banyak bercanda dan tertawa saja 
sekalipun bukan maksiat berpotensi juga menjatuhkan wibawa 
seseorang karena perbuatan yang demikian dipandang tidak 
membawa manfaat. Begitulah pentingnya menjaga kesucian diri 
baik ucapan, sikap maupun perbuatan untuk menjadikan 
seorang memiliki wibawa. Nabi Isa as disebut memiliki wibawa 
karena memang dia terjaga dari kotoran dosa, dan yang 
demikian itu terjadi karena Nabi Isa as terjaga dari godaan setan 
sebagaimana doa yang dulu pernah diajukan neneknya saat 
kelahiran ibunya sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran 
(31: 36. 

Kata berwibawa dalam ayat di atas disebutkan Allah dengan 
kata wajihan (kxx9) yang berasal dari kata wajh (4-5), 
memberikan kesan bahwa wibawa bukanlah sesuatu yang 
dibuat-buat baik tampilan fisik, cara berjalan maupun gaya 
bicara. Wibawa juga tidak diukur dari pangkat dan kedudukan 
yang tinggi atau harta yang banyak, namun wibawa tampak dari 
cahaya wajah seseorang. Orang yang berwibawa adalah seorang 
yang jika orang lain menatap wajahnya niscaya orang yang 
menatapnya itu akan tertunduk malu karena pancaran 
kemuliaan wajahnya. Begitulah Nabi Isa as yang ketika hidupnya 


176 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


tidak ada manusia yang mampu menatap wajahnya dalam waktu 
lama karena malu dengan pancaran cahaya kemuliaan wajahnya. 

Ketiga, dia sangat dekat dengan Tuhan (oe3al 623). Tentu 
saja, kedekatan dengan Tuhan terjadi karena Nabi Isa as adalah 
makhluk yang suci. Tidak mungkin seorang hamba bisa dekat 
dengan Tuhan jika dia pelaku dosa dan maksiat. Lihatlah firman 
Allah dalam surat al-Bagarah Ri: 186 


oles ISI | elu 3 d323 dis Ta Gb GS Sole Ea 1SI$ 
(186) Ogekasa Bel 3 ska 35 J Igtniils 


Artinya: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 
Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon 
kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) 
Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu 
berada dalam kebenaran. 


Karena kesucian dan kedekatan dengan Tuhan inilah Nabi 
Isa as diberikan banyak kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki 
manusia kebanyakan. Salah satunya bahwa dia mampu melihat 
sesuatu yang akan terjadi, seperti bisa mengetahui maknanan 
yang akan dimakan seseorang dan yang disimpin di dalam rumah 
seseorang. Demikian itu, sebagaimana disebutkan dalam surat 
Ali Imaran (3J: 49 


den IL La BA Na 3 na ola 
go GO La3 O9SL Lau air Pan 
Artinya: .”.. dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan 
apa yang kamu simpan di rumahmu. 


Begitulah kemampun luar biasa yang juga pernah 
diberikan Allah swt kepada hamba-hamba-Nya yang suci, seperti 
halnya Nabi Yusuf as yang mampu melihat apa yang akan terjadi 
tujuh tahun kemudian melalui ta'wil mimpi raja. Begitu juga, 
nabi Khaidir yang membunuh seorang anak karena mengetahui 
bahwa anak ini setelah dewasa akan mengajak bapak dan ibunya 
yang mukmin menjadi musyrik dan seterusnya. Mereka itu 


(177 


Takir Oashashi Jilid III 


merupakan gambaran manusia yang suci dari dosa dan noda 
batin, sehingga rohaninya terang dan mereka tidak dihalangi 
untuk melihat dan mengetahuai masa depan. 

Begitulah bentuk kemulian yang diberikan Allah kepada 
Isa putera Maryam yang merupakan bagian dari kemulian yang 
didapatkan dari ibunya sebagai wanita yang mulia pula. Tidaklah 
berlebihan ada ungkapan bijak mengatakan “buah akan jatuh 
tidak jauh dari pohonnya.” Begitu juga ada ungkapan 
Minang,” aie cucuran jatuhnya ka palimbahan.” Artinya, sifat dan 
prilaku seseorang adalah berasal dari orang tuanya. 


Ayat 20-21 


(20) Ga DI gl5 25 sinta A3 DE JO J 
AT AlaSil3 Hb Je yh ob Pata 
(an Bata y31 363 Ea 


Artinya: “Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang 
anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku 
dan aku bukan (pula) seorang pezina!” (20) Jibril berkata: 
“Demikianlah. Tuhanmu berfirman: “Hal itu adalah mudah bagi-Ku, 
dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan 
sebagai rahmat dari Kami: dan hal itu adalah suatu perkara yang 
sudah diputuskan.” (21) 


Sama seperti Nabi Zakariya as yang merasa kurang 
percaya atas berita yang disampaikan malaikat bahwa isterinya 
yang tua dan mandul akan hamil, Maryampun merasa lebih 
heran lagi ketika Jibril memberitahukan kepada bahwa dirinya 
akan hamil tanpa suami. Maryam bertanya dengan nada 
heran,”"Bagaimana mungkin saya bisa ngrni padahal tidak 
seorang laki-lakipun pernah menyentuh saya.” Di samping itu, 
sejak kecil saya bukanlah termasuk wanita yang buruk 
perangainya seperti para wanita tuna susila yang dengan 
mudahnya bisa digauli lelaki manapun.” Apalagi jika kita 
perhatikan ungkapan Maryam pada kata wa lam aku (JI 833) “dan 


178 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


tiadalah ada aku”di mana kata aku (SI) “ada aku” dikurangi 
jumlah hurufnya yang seharusnya dibaca lam akun (681 S3) 
menunjukan keberadaannya yang benar-benar jauh dari kondisi 
tercela sebagai wanita. Sehingga, sungguh sesuatu yang tidak 
masuk akal bahwa dengan kondisi seperti demikian, Maryam 
bisa hamil dan melahirkan. 

Keheranan Maryam terhadap apa yang akan terjadi pada 
dirinya dijawab oleh Tuhan dengan mengatakan bahwa perkara 
itu sangat mudah bagi-Nya untuk diwujudkan. Hal itu memang 
harus terjadi karena memang sudah direncanakan dan 
diputuskan Allah swt sejak azali sebagaimana terlihat dalam 
ungkapan wa kana amran magdhiyan (Wass Isl O63). Namun 
demikian, Allah swt telah menetapkan kehamilan Maryam dalam 
kondisi yang sangat ajaib ini memiliki beberapa tujuan: 

Pertama, proses kehamilan yang tidak lazim ini menjadi 
tanda kebesaran Allah kepada semua manusia (w 4sT). Hal ini 
untuk menunjukan betapa mudahnya bagi Allah menciptakan 
sesuatu sekalipun tanpa sebab dan proses yang berada diluar 
aturan kebiasaan manusia. Bukankah dulu Allah swt pernah 
menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu, kemudian menciptakan 
Hawa ada ayah dan tanpa ibu, maka tentu sangat mudah bagi 
Allah menciptakan manusia dalam cara lain yaitu hanya ada ibu 
namun tanpa kehadiran ayah. 

Kedua, dengan kehamilan itu justru Allah swt ingin 
menurunkan salah satu rahmatnya yang paling besar untuk 
manusia (Xx 42373). Bagi Maryam, kelahiran Nabi Isa as adalah 
bagian dari rahmat Allah, karena sekian banyak kebaikan yang 
kemudian Allah turunkan kepadanya mulai sejak proses 
kehamilannya hingga dia dewasa. Bagi umat manusia 
dilahirkannya Nabi Isa as kemudian akan membawa kebaikan 
besar terutama di akhir zaman. Di mana Nabi Isa as lah yang 
akan menyelamatkan manusia dari fitnah terbesar umat 
manusia, yaitu fitnah Dajjal. 


(179 


Takir Oashashi Jilid III 


Ayat 22 

(22) Eua3 ba 0 HI dika 

Artinya: “Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri 
dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. 


Setelah Maryam hamil dalam kondisi yang sangat tidak lazim, 
diapun pergi meninggalkan tempat peribadatannya di Baitul 
Magdis dan menjauh dari kaumnya sejauh mungkin untuk 
menghindari cercaan dan celaan mereka. Kata gashiyan (Ks23) 
secara harfiyah berarti ujung terjauh. Oleh karena itulah, ada 
pendapat yang mengatakan bahwa masjid al-Agsha yang 
disebutkan dalam surat al-Isra” (17): 1, yang dimaksud 
dengannya bukan di Baitul Magdis di Palestina, akan tetapa yang 
dimaksud adalah alam terjauh yang bisa dicapai makhluk. Dalam 
kontekss ini makanan gashiyan yang dimaksud sebagai tempat 
berpindahnya Maryam adalah tempat yang sangat juah sehingga 
tidak seorangpun dari kaumnya yang bisa menemukannya. Hal 
itu dilakukan Maryam agar dia selamat dari celaan kaumnya 
terutama yang sudah memiliki perasaan dengki terhadap dirinya. 
Maryam tidak bisa membayangkan apa yang akan dikatakan 
kaumnya mengetahui dirinya yang selama ini dikenal sangat 
shalih, taat dan selalu mengurung diri tiba-tiba hamil tanpa 
diketahui siapa suaminya. Apalagi secara gentik dirinya berasal 
dari keluarga mulia dan terhormat. 


Ayat 23 
| J3 C Uas ai) 6 CJ ASI Ci dl AA) Wa 
(23) Kemis end C3 
Artinya: “Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia 
(bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia berkata: “Aduhai, alangkah 


baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak 
berarti, lagi dilupakan.” 


180 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


Ayat ini menjelaskan saat-saat di mana Maryam akan 
melahirkan anaknya, di mana ketika dia mulai merasakan rasa 
sakit akibat terjadinya kontraksi, dia duduk menyandar di sebuah 
patang pohon korma yang sudah mati. Apa yang dilakukan 
Maryam memberikan pelajaran tentang tata cara yang benar 
seorang perempuan bila hendak melahirkan yaitu dengan duduk 
bersandar. Hal yang demikian agar proses kelahiran bisa berjalan 
lebih mudah. 

Pada saat kesakitan itulah Maryam berangan-angan 
andai dia tidak pernah ada dia akan gan dan prang tidak 
pernah mengenal dirinya ( aa LS3 NAD Jas Tuo Ea) G 
Emi). Sekali lagi ditegaskan bahwa ungkapan ini bukan berarti 
Maryam marah dan tidak merima keputusan Tuhan, namun hal 
ini lebih kepada makna sikap yang ditunjukan Maryam sebagai 
manusia terhormat yang benar-benar merasa malu dan sangat 
terpukul karena hamil tanpa pasangan yang dalam pandangan 
mata zahir kaumnya dianggap sebagai aib yang paling dahsyat. 
Sikap inilah yang semestinya ditunjukan oleh para wanita yang 
hamil di luar pernikahan sah yang seharus merasa sangat malu 
atas perbuatannya. Lihatlah Maryam, dia hamil bukan karena 
maksiat yang dilakukannya dan murni atas kehendak Tuhan, 
namun tetap masih merasa malu atas apa yang terjadi pada 
dirinya. PI 5 

Kata jiz'i al-nakhlat (Ae! Fi) “pangkal pohon” 
menunjukan bahwa batang korma yang dijadikan tempat 
bersandar Maryam adalah batang korma yang sudah mati. 
Pohon korma ini nanti yang akan menjadi salah satu penguat 
Maryam akan kemu'jizatan yang sedang dialami. Ketika dia 
menggoyangkan badannya di pangkal pohon korma mati itu, 
tiba-tiba pohon korma menghasilkan buah yang banyak dan 
buahnyapun berjatuhan di dekat Maryam. Apa yang terjadi pada 
pohon korma ini sama seperti yang terjadi pada diri Maryam, 
betapa mungkin pohon korma yang sudah mati bisa berbuah 
dalam ukuran yang banyak. 


(181 


Tafsir Oashashi Jilid III 


Ayat 24 
(24) Es SES Sby Jak A3 GIS VI GS Ge BISU 


Artinya: “Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: 
“Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah 
menjadikan anak sungai di bawahmu. 


Setelah bayinya lahir, Maryam mendengar suara yang 
memanggilnya dari arah bawahnya. Berbeda pendapat ulama 
terkait siapa yang memanggil, ada yang mengatakan malaikat 
Jibril namun ada pula yang mengatakan anaknya yang baru 
dilahirkan itu. Suara itu bertujuan memberikan hiburan dan 
bantuan moril kepada Maryam agar dia tidak bersedih atas apa 
yang terjadi, karena Tuhan telah menyediakan anak sungai yang 
mengalir di bawah Maryam. Disediakan air ketika Maryam 
melahirkan anaknya memberikan petunjuk bahwa seorang 
wanita setelah melahirkan sebaiknya mandi atau memasuh 
badannya. Hal itu bertujuan agar air itu mengembalikan 
kekuatannya setelah berjuang melahirkan dengan susah payah 
termasuk agar Maryam membuang beban batinya dengan air itu. 
Itulah sebabnya di dalam Al-Our'an Allah swt menjelaskan 
tentang beberapa fungsi air, untuk penguat hati dan badan serta 
membuang kotoran syaitan seperti sedih dan gelisah. Lihat 
firman Allah swt dalam surat al-Anfal (8): 11 


De ak an Uo3 din Kim Gal Se) Ss 
C3 Sos Je Toga JUAN 3 Kis Te 1 


Artinya: “(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai 
suatu penentraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu 
hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan 
menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk 
menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki (mu). 


182 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


Ayat 25 
BE, yet oT- 0nd TO . 37 “3. 
(25) Ki WS3 Sale Sablan JSI # loo SI (5323 
Artinya: “Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya 
pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. 


Setelah Maryam mandi atau membasuh badannya, Allah 
kemudian memerintahkannya untuk menggoyangkan pohon 
korma tempat dia bersandar tersebut. Ketika Maryam 
menggoyang batang pohon korma itu, maka berjatuhanlah buah 
korma ke arahnya. Maryampun memakan korma yang jatuh 
tersebut hingga tenaga dan kekuatannya berangsur pulih dan 
membaik. Disebutkan kata al-nakhlah (SESI) “korma” sebagai 
makanan awal yang dikunsumsi Maryam setelah melahirkan, 
memberi pelajaran bahwa seorang wanita yang habis melahirkan 
sebaiknya juga memakan korma, karena korma sangat baik 
untuk mengganti energi termasuk juga sangat baik untuk anak 
yang masih bayi. Oleh karena itu, dalam beberapa kitab fikih 
disebutkan bahwa sunnah dilakukan ketika anak berusia tujuh 
hari di samping mengakikahkannya juga melakukan tahannuk 
yaitu meletakan jari yang digesekan korma basah ke langit- 
langitnya. 

Berikutnya, perintah menggoyang pohon korma kepada 
Maryam memberikan petunjuk akan arti pentingnya usaha bagi 
manusia. Usaha mutlak diperlukan manusia sekalipun usaha 
tidak mutlak menentukan hasil yang akan didapatkannya. Dalam 
kontekss ini Maryam tentu saja bisa berdiam menunggu 
datangnya bantuan Tuhan, sama seperti dia sewaktu masih kecil 
yang selalu didatangkan makanan dari sisi Allah swt tanpa harus 
bersusah payah mencarinya. Akan tetapi, dalam kontekss ini, 
apa yang dilakukan Maryam yaitu menggoyang pohon korma 
sekalipun secara fisik upayanya itu tidak akan memberikan 
banyak pengaruh pada batang korma, namun pelajarannya 
adalah bahwa manusia juga dituntut proaktif berusaha untuk 
mendapatkan apa yang diperlukannya. Lihat juga apa yang 
pernah dilakukan Hajar ibu Isma'il as yang berlari antara bukit 


| 183 


Takir Oashashi Jilid III 


Shafa dan Marwa untuk menemukan air, sekalipun pada 
akhirnya Allah swt juga yang langsung memberikan pertolongan- 
Nya kepada mereka dengan munculnya telaga Zam-Zam dari 
jejak hentakan kaki Isma'il. 


Ayat 26 ' 
OI HI J3 II PAI Ha Op33 UB US (533 Gp S3 
(26) bawal A91 ASI Gis ago ya U 
Artinya: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu 
melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah 


bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak 
akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini.” 


Setelah Maryam menggoyang batang pohon korma dan 
secara menakjubkan pohon tersebut menghasilkan buah yang 
banyak dan berjatuhan di dekat Maryam, Allah swt menyuruh 
Maryam untuk memakannya. Allah swt juga memerinthkan 
kepadanya agar bergembira karena anak yang dilahirkan tidak 
akan menjadi beban, namun justru akan membantunya 
menghadapi persoalan yang akan dihadapinya. Allah swt juga 
mengingatkan bahwa nanti jika ada di antara kaumnya yang 
bertanya atau mencela, maka dia tidak perlu menjawabnya. 
Cukuplah baginya menjawab celaan kaumnya yang akan datang 
dengan mengatakan,”Saya bernazar kerena Tuhan Yang 
Penyayang bahwa saya berpuasa, yaitu saya tidak akan 
berbicara dengan siapapun hari ini.” Dari sini dapat diambil 
beberapa pelajaran: 

Pertama, jika kita menemui orang yang mencela dan 
mencaci serta melecahkan diri kita, maka tidak selayaknya kita 
membalas celaannya. Diamlah dan tahanlah diri untuk 
membalasnya, karena itu adalah balasan terbaik terhadap orang 
yang mencela kita. Hal itu dikarenakan semakin banyak orang 
yang mencaci kita, maka semakin banyak malaikat yang akan 
membela kita. Namun, jika kia membalas cacian orang kepada 
kita, maka setan telah mengalahkan kita. Renungkan Riwayat 


184 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


berikut: Telah menceritakan kepada kami Isa bin Hammad 
berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Sa'id Al 
Magburi dari Basyir Ibnul Muharrar dari Sa'id bin Al Musayyab ia 
berkata,”Ketika Rasulullah saw sedang duduk-duduk bersama 
para sahabat sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki 
mencela Abu Bakar, namun Abu Bakar diam saja. Laki-laki itu 
kembali mencacinya untuk yang kedua kalinya, namun Abu 
Bakar tetap diam. Dan ketika laki-laki itu mencacinya untuk yang 
ketiga kalinya, Abu Bakar membela diri dan membalas 
caciannya. Maka ketika Abu Bakar membela diri, Rasulullah saw 
bangkit. Hal itu menjadikan Abu Bakar bertanya,” Wahai 
Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku?”Rasulullah saw 
menjawab: “Malaikat telah turun dari langit mendustakan apa 
yang ia katakan kepadamu, namun pada saat engkau membela 
diri sesungguhnya setan telah mengalahkanmu. Maka aku tidak 
sudi ikut duduk, di tempat di mana setan sudah ikut campur di 
sini.” (H. R. Abu Nabi Daud as No. 4251) 

Dalam konteks ini bisa disimpulkan bahwa menahan bicara 
juga merupakan ibadah yang utama untuk dikerjakan. Jika 
seseorang banyak bicara sekalipun tidak maksiat, maka 
pembicaraannya itupun akan menjadi sesuatu yang 
membebaninya nanti di akhirat. Hal itu dikarenakan bahwa tidak 
satupun yang pernah diucapkan manusia kecuali semua akan 
dicatat dan nanti akan disuruh yang bersangkutan untuk 
membaca setiap huruf dan kata yang pernah diucapkannya itu. 
Lihat misalnya firman Allah swt dalam surat Oaf (50): 18 


Ie Cu85 SI) J3S Ha Lala la 
Artinya: “Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di 
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. 


Dan juga surat al-Isra' (17): 14 


Gas SAE A3 Eluskiy IS SBU TI 


Artinya: “Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini 
sebagai penghisab terhadapmu.” 


| 185 


Takir Oashashi Jilid III 


Kedua, disebutkannya kata shauman (ss2)“puasa”oleh 
Maryam memberi bukti bahwa puasa sudah dilaksanakan sejak 
masa lalu, hingga Maryampun melaksanakannya. Walaupun 
format puasa itu bisa beragam, bukan hanya menahan makan, 
minum dan berhubungan suami isteri di siang hari, namun juga 
menahan diri untuk tidak berbicara kecuali yang baik juga bagian 
dari ibadah shaum (puasa). Bahkan penggunaan kata shaum 
(gs!) untuk menyebut puasa yang dikerjakan Maryam dan juga 
umat lalu memberikan isyarat bahwa puasa umat lalu lebih berat 
dari puasa yang dikerjakan umat Muhammad saw. Hal itu bisa 
dijelaskan dengan memperhatikan perbedan pilihan kata puasa 
untuk umat masa lalu dan puasa untuk umat nabi Muhammad 
saw. Jika puasa umat lalu disebut al-shaum (ex!) seperti 
terlihat dari ungkapan Maryam pada ayat di atas, maka puasa 
umat nabi Muhammad saw disebut dengan kata al-shiyam 
(kdi). Walaupun kedua kata ini sama-sama bentuk invinitif 
(sel) dari kata shama (eLe), namun keduanya berbeda dalam 
makna. Kata al-shaum (es!) dengan menggunakan huruf waw 
(»), sedangkan kata al-shiyam (ewdl) dengan menggunakan 
huruf ya (4). 

Dalam ketentuan ilmu morfologi Arab ditetapkan bahwa 
huruf waw lebih berat dari huruf ya. Oleh karena itu di dalam 
sistem gramatika Arab juga ditetapkan jika sebuah kata benda 
dalam posisi marfu' seperti menjadi subjek, maka dibentuk 
dengan huruf waw seperti kata muslimun dalam kalimat gatala 
al-musliman al-kafirin (we ugekudi J8) “orang islam 
membunuh orang kafir.” Namun, jika sebuah kata benda sebagai 
objek penderita, maka harus dibaca dengan huruf ya seperti kata 
al-kafirin dalam kalimat di atas. Begitu pula di dalam morfologi 
Arab ditetapkan kata ganti laki-laki dalam disebut huwa (52) “dia 
laki-laki” dengan menggunkan huruf waw, sedangkan kata ganti 
perempuan dengan disebut hiya (&) “dia perempuan” dengan 
huruf ya. Hal demikian berarti bahwa laki-laki itu lebih berat dari 
perempuan, baik fisik maupun tanggung jawab. 


186 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


Dari pengertian di atas bisa dipahami bahwa puasa umat 
lalu lebih berat dan lebih sulit dibandingkan puasa yang 
dikerjakan oleh umat Muhammad saw. Inilah salah satu bukti 
kasih sayang Allah swt yang ditunjukan-Nya kepada nabi 
Muhammad saw dan umatnya dalam bentuk penerapan syari'at 
yang jauh lebih sedikit dan lebih ringan dibandingkan umat-umat 
masa lalu. 

Ketiga, nazar yang diucapakan Maryam dalam menahan diri 
untuk berbicara menjawab celaan kaumnya sekaligus 
membuktikan betapa besarnya pengaruh sikap dan prilaku 
seorang ibu yang sedang hamil terhadap sikap dan prilaku anak 
yang dikandungnya di kemudian hari. Seperti disebutkan dalam 
surat Ali Imran (3): 35 bahwa dulu, saat mengandung Maryam 
ibunya juga pernah bernazar seperti yang dilakukan Maryam. 
Seperti diketahui bahwa nazar berarti seseorang menjadikan 
suatu perkara yang asalnya mubah atau sunat menjadi wajib 
dikerjakan karena niat nazar yang disebutkanya tersebut. 

Disebutkannya kata li al-Rahman (untuk Tuhan Yang Maha 
Penyayang) saat menghadapi cercaan kaumnya menunjukan 
kemantapan keyakinan Maryam terhadap kasih sayang 
Tuhannya. Sekalipun dia berada dalam situasi sulit dan terpojok 
karena celaan kaumnya, namun tidak sedikitpun dia meragukan 
akan kasih sayang Tuhan kepada dirinya. Maryam tetap dalam 
keyakinan bahwa dalam satuasi sulitpun Tuhan sedang 
menunjukan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya. Begitulah 
seharusnya keyakinan setiap mukmin terhadap Tuhannya. 


Ayat 27-28 
G (27) GS KIA obb IN Aaja GIE ALA 14533 255 
(28) tas Ssi C5 lag 29 (3 Ar OS k an Si 
Artinya: “Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan 


menggendongnya. Kaumnya berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya 
kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. (27). Hai saudara 


(187 


Takir Oashashi Jilid III 


perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan 
ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina” 


Benar saja, ketika Maryam datang kepada kaumnya 
membawa anak yang baru dilahirkan, kaumnya secara serentak 
mencela dan mencaci makinya. Mereka mengatakan kepada 
Maryam bahwa dia telah melakukan suatu perkara yang teramat 
mungkar. Kata fariyan (&3) berarti sesuatu yang sangat 
menjijikan, karena memang sejak masa lalu semua agama 
samawi mengharamkan zina dan menggapnya sebagai sesuatu 
yang sangat menjijikan. 

Penyebutan Maryam oleh kaumnya dengan sebutan ukhtu 
Harun (&938 CSI) “saudara perempuan Harun”, untuk 
menunjukan kemuliaan nasabnya yang bersambung dengan nabi 
Harun. Konon disebutkan dalam beberapa sumber bahwa Nabi 
Musa as sekalipun disepakai sebagai nabi terbesar bagi Bani 
Israel, namun tidak satupun keturunnya yang menjadi nabi. Para 
nabi setelah Nabi Musa as adalah berasal dari keturunan nabi 
Harun as. Dengan penyebutan nabi Harun dalam ayat ini oleh 
kaumnya adalah untuk tujuan mencela Maryam yang telah 
berbuat sesuatu yang benar-benar memalukan, bukan hanya 
untuk dirinya namun juga keluarga dan kaumnya yang notabene 
adalah keturunan manusia pilihan dan terbaik. 


Ayat 29-34 
JB (29) Kue Mall 3 05 da KS HS IL ad SA 
sal S5lus 33 (30) ts 33 : BESI Gel Pi K3 G! 
Gan 3 1553 (31) ts ca AA 563 BDLAIL ile33 KALA 
2333 SAI G33 Je DUA (32) UAS VUS alat J3 
Sl Js3 RA Op! (KS WS (33) ( Sasi P3 Lagat 
(34) Oa A3 SAI 


AO MI 


Artinya: “maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: 
“Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam 


188 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


ayunan? (29). Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia 
memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi (30) 
dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku 
berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan 
(menunaikan) zakat selama aku hidup: (31). dan berbakti kepada 
ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi 
celaka. (32). Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada 
hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku 
dibangkitkan hidup kembali” (33). Itulah Isa putra Maryam, yang 
mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan 
tentang kebenarannya. (34). 


Menghadapi makian dan hujatan kaumnya, Maryam 
tidak menjawab sepatah katapun kecuali dia hanya memberi 
isyarat kepada kaumnya untuk berbicara saja dengan anak yang 
sedang digendongnya. Tentu saja sikap Maryam membuat 
kaumnya menjadi heran, karena bagaimana mungkin anak yang 
baru lahir bisa berbicara dan memberikan penjelasan tentang 
suatu pertanyaan. Ketika kaumnya bertanya kepada anak yang 
masi berada dalam gendongan tersebut dengan jelas bayi itu 
berbicara dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah 
yang diutus sebagai rasul kepada mereka. Dia diutus untuk 
menyampaikan kebenaran tentang tauhid dan kehidupan akhirat 
yang mereka berbantah-bantahan tentangnya. Putera Maryam 
kemudian menjelaskan kedatangannya kepada manusia dengan 
membawa bukti-bukti kebenaran dari Tuhan, di antaranya, 

Pertama, bahwa dia diutus untuk mengajarkan al-Kitab 
kepada mereka (BESI G6). Memang setiap nabi dan rasul 
datang dengan membawa aturan dan jalan petunjuk dari Tuhan 
sebagaimana disebutkan dalam surat al-Ma'idah |6J: 48 


Artinya: “..Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan 
dan jalan yang terang. ..” 


Akan tetapi, tidak semua nabi dan rasul yang diturunkan 
Allah swt kepada mereka al-Kitab. Hanya nabi dan rasul pilihan 


1189 


Takir Oashashi Jilid III 


saja yang dibekali al-Kitab ketika mereka hendak mengemban 
tugas berat dan tantangan besar dari kaumnya. Memang, 
kemulian seseorang akan ditentukan seberapa besar tantangan 
dan hambatan yang akan dihadapi dalam menjalankan tugas dan 
misinya. Dalam kontekss inilah diperlukannya al-Kitab bagi 
seorang utusan Tuhan untuk memberikan arahan dan petunjuk 
agar bisa mengemban misi dengan baik. 

Kedua, dia diutus untuk menyampaikan berita besar ( G3 
ks) terutama yang terkait dengan ajaran tauhid dan iman 
kepada hari akhir. Kata nabi berasal dari kata naba'a (W) yang di 
dalam Al-Our'an seringkali digunakan untuk menyebutkan 
berita-berita besar dan mengejutkan. Lihat misalnya surat al- 
Ma'idah (6: 27, kata naba' digunakan untuk menyebutkan kisah 
pembunuhan pertama di muka bumi (Habil dan Oabil). 
Selanjutnya surat al-Kahfi (18): 13, kata naba' digunakan untuk 
menyebutkan cerita beberapa orang pemuda yang 
menggemparkan sebuah kerajaan hingga mereka dikejar bala 
tentara hingga ditidurkan Allah swt selama 300 tahun lebih di 
dalam sebuah goa. Dalam surat al-Naml (27): 22, kata naba' 
digunakan untuk menyebutkan kisah seorang ratu yang memiliki 
kekuasan yang sangat besar di saat dunia berada dalam 
dominasi laki-laki. Dalam surat al-Naba' (781: 2, kata naba' 
digunakan untuk menyebutkan peristiwa kehancuran alam 
semesta yang sangat dahsyat yaitu kiamat. Begitulah maksud 
dari penggunakan kata nabi untuk menyebut utusan Tuhan 
kepada manusia yang bertujuan menyampaikan berita besar dan 
dahsyat hingga tidaklah mengherankan jika banyak pihak yang 
tidak bisa menerima bahkan menentang berita yang 
disampaikannya. 

Ketiga, dia mengatakan bahwa pengutusannya adalah 
barakah bagi siapapun dan di manapun dia berada ( Eks 233 
Bi 3 s1). Kata mubarakan berasal dari kata baraka (5!) yang 
secara harfiyah berarti kokoh dan kuat. Makanya, gunung di 
dalam kosa kata bahasa Arab disebut burkan (uSp) karena 


190 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


kekuatan dan kekokohannya. Begitu juga, kolom tempat 
penampungan air disebut birkah (4S) karena air yang sudah 
berada di dalam kolom akan kokoh dan tidak berserakan. Nabi 
Isa as datang kepada manusia sebagai mubarakan dalam artian 
bahwa salah satu tugasnya adalah memberikan kekuatan dan 
kekohan kepada manusia. 
Dalam kehidupan yang dekat, yakni saat Nabi Isa as diutus 
kepada kaumnya dia diberikan kemampuan untuk 
menyembuhkan berbagai penyakit yang tidak ada obatnya 
hingga menghidupan orang mati. Lihat firman Allah swt dalam 
surat Ali Imran (31: 49 


(3 
. 


Ih DB OS Ad GAB ARI AKI ab Go 


Eks 
OsSU las S3 AI 034 Iga S3 geIg ASII s,313 


Inah MISI SIA 3 3 SI Sisi 3 Cape 3 


Artinya: “Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel (yang berkata kepada 
mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan 
membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat 
untuk kamu dari tanah berbentuk burung: kemudian aku meniupnya, 
maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah: dan aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang 
berpenyakit sopak: dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin 
Allah: dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa 
yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman.” 


Kekokohan yang paling penting untuk kebaikan dan 
keselamatan manusia dari kemunculan Nabi Isa as adalah 
pengutusannya ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari 
fitnah terbesar di akhir zaman yaitu fitnah Dajjal. Demikian, 
seperti disebutkan dalam dua hadis rasulullah saw berikut: 
Pertama, hadis dari “Abdullah bin “Amr, di mana Rasulullah saw 
bersabda, 


(191 


Takir Oashashi Jilid III 


T- 
2.9 


Manan Dana an Ba ON el aa 
A3 Balas Sa ng aah HI ES SSS 
Tas A29 IE 3 2 SB PUJI J3 Ia tb Eu) 2 Uu 

AKA) Ol J3 Da B3 Da MB & Ssi 


Artinya: “Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin 
Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama tujuh 
tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang 
pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam lalu tidak 
tersisa seorang yang dihatinya ada kebaikan atau keimanan seberat 
biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya” (HR. Muslim 
no. 2940) 


Dan kedua disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, dari 
“Aisyah ra, di mana Rasulullah saw bersabda, 


283 JB ke 0 8 OgaAS Hp C3 UJI aa 


- 


ds SI Fa 31235 (J3 hasan diss Abad ab 


dgan ALA GS AS (SI J3 al) Ga usa Gis : 


2 4 


S6 @rnada as Is AS 52 5815 Eni lg — JI Yk Sean 
ae (Kuse Ss 5 Alina Pad ada Ke 3) iga 
Dena Le Yas Laka) dit Grasi an 


Artinya: “Vika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup maka saya akan 
membela (menjaga) kalian, namun Dajjal keluar sesudahku. 
Sesungguhnya Rabb kalian “azza wajalla tidaklah buta sebelah 
(bermata satu) dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbahan hingga ia 
datang ke Madinah dan turun di tepinya yang mana Madinah pada 
waktu itu memiliki tujuh pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat 
yang menjaga, lalu akan keluar (menuju) kepada Dajjal sejelek-jelek 
penduduk madinah darinya hingga ke Syam tepat di kota palestina di 
pintu Lud.”Sesekali Abu Nabi Daud as berkata,”Hingga Dajjal datang 
(tiba) di Palestina di pintu Lud, lalu Isa “alaihis salam turun dan 


192 | 


Kelahiran Nabi Isa as 


membunuhnya, kemudian Isa “alaihis salam tinggal di bumi selama 
empat puluh tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil.” 
(HR. Ahmad, 6: 75. ) 


Keempat, dia diutus untuk memerintahkan mereka 
menunaikan shalat dan zakat (3 Sis DA 2313). 
Disebutkannya perintah shalat dan zakat secara bersamaan 
memberikan kesan bahwa misi kenabian yang diemban para 
nabi terdahulu termasuk Nabi Isa as adalah agar setiap manusia 
menjalin keharmonisan hubungan dengan Allah swt dan sesama 
manusia. Shalat adalah simbol komunikasi manusia dengan Allah 
swt, dan zakat adalah simbol hubungan baik manusia dengan 
sesama. Begitu juga, disebutkannya perintah shalat sebagai 
salah satu pokok syari'at Nabi Isa as untuk umatnya memberikan 
petunjuk bahwa ibadah shalat adalah ibadah yang sudah 
diperintahkan sejak masa lalu bahkan sejak manusia pertama 
menghuni bumi ini, seperti tergambar dalam surat al-Mudatstsir 
(74): 42-43. 

Kelima, dia diutus untuk mengajarkan ajaran yang mulia dan 
telah menjadi kewajiban pokok setiap anak sejak Ma 
manusia di atas bumi yaitu sara berbakti kepada orang tua ( s3 
Gala). Pemilihan kata birr (Is) sebagai bentuk perbuatan baik 
kepada orang tua memberikan kesan bahwa setiap manusia 
hendaklah memperlakukan orang tuanya lebih dari 
perlakuannya terhadap dirinya sendiri. Karena kata al-birr di 
dalam Al-Our'an digunakan untuk perlakuan yang lebih baik dan 
yang terbaik, seperti disebutkan dalam surat Ali Imran (3J: 92 


KAA Z0 deh ea 3 YG AN SAN Ts 2 
Ol sesw Ca dogb Lag Ug Lao Igaao SS HIU 

Se AI 
Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu 


cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah 
mengetahuinya. 


(193 


Tafsir Oashashi Jilid III 


Keenam, dia diutus untuk mengajak manusia ke jalan Tuhan 
dengan cara terbaik dan lemah lembut bukan untuk memaksa 
dan menyakiti (k26 5s G3 J3). Sikap lembut dan 
tidak memaksa adalah sikap yang sangat diperlukan dalam 
kesuksesan menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Karena 
boleh jadi sesuatu yang disampaikan secara metrial baik, 
namun bisa berubah menjadi keburukan jika disampaikan 
tidak dengan cara baik dan santun. Dan sekali lagi ditegaskan 
bahwa sikap lemah lembut ini juga bagian dari sifat mulia 
ibunya Maryam yang turun kepada dirinya. 


194 | 


MUKJIZAT NABI ISA AS 


Nabi Isa as adalah nabi yang paling banyak diberikan 
mukjizat oleh Allah swt. Demikian, karena Nabi Isa as adalah nabi 
terakhir yang diutus Allah swt kepada Bani Israel, sementara 
dalam saat bersamaan Bani Israel berada dalam taraf 
penyimpangan dan pembangkangan yang luar biasa. Banyak 
nabi yang telah diutus kepada mereka, namun tidak sedikit dari 
utusan Allah swt tersebut yang mereka bunuh secara sadis. 
Demikian seperti disebutkan dalam surat al-Bagarah (2J: 87 


(Ka Klg Ju dayb 0 DIII (ya (62233 BESI Kega Ksl 253 
Las Ugww vj & Sela KESI yel ae 263513 LE (33 Op! 
(87) Dab Er SIS Win, A3 Saya SUS SBY 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab 
(Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) 
sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti 
kebenaran (mukjizat) kepada “sa putra Maryam dan Kami 
memperkuatnya dengan Ruhul-@udus. Apakah setiap datang 
kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak 
sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh: maka beberapa orang 
(di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) 
kamu bunuh?” 


Oleh karena itu, Nabi Isa as adalah harapan terakhir bagi 
perbaikan Bani Israel, karena itu dia dibekali Allah swt dengan 
sejumlah mukjizat sebagi bukti akan kebenaran risalahnya. 
Dengan sederetan mukjizat ini diharapkan mereka segera 


| 195 


Takir Oashashi Jilid III 


beriman dan memperbaiki kekeliruan serta keangkuhan mereka 
yang telah berlaku sejak sekian generasi. Akan tetapi, sejumlah 
mukjizat inipun tidak cukup untuk melunakan hati mereka yang 
keras. Demikian, karena hati mereka telah tertutup dari 
kebenaran dan hanya laknat Allah swt yang pantas untuk 
mereka. Begitulah disebutkan dalam surat al-Bagarah (21: 88 


a13 Tah on LE IA naga ft an Ih ia: 
(88) Osio33 Lo VudA3 Raya al Kei Up CAS Uolo 193 
Artinya: “Dan mereka berkata: “Hati kami tertutup.” Tetapi 


sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, 
maka sedikit sekali mereka yang beriman.” 


Adapun sederet mukjizat Nabi Isa as disebutkan dalam 
surat al-Ma'idah (6J: 110-115 


5) SG J3 Oa HAN SSI Kaya o saat al J6 SI 
ale 513 NS3 adal 8 cell AS yess @N Dea 
Hn AN 3 Ss 513 Ju ilsadl3 da5 13 SESI 
s3 ASI 53 GS SAB OR 13 GA Ji ABI 
5) On Jaslasal & ELAS 3 GL feraik Dn SE Sh 
deh jaan) IAD Ol dis lojAS all US oU Sei 
JE Iseng Oke Ol GOA Jl E53I 515 (110) 
ce! KA osn 3S Jk 5) 2 Ogakiua KL Ag5l3 al 
JB said Ha Sasls Lula UR Ol Ob dala UB Aaja 
lia USU OI lay IE a12) Intagd ALS OA 1S 
da Mie OgS3 Uabho AS Ol Alas Wol Gali 
Cala Usil 55 en Ka oi ss JG (113) Gpawlili 
(33513 Or 2513 Lb W33 ie ed USS & said! Go Bdila 
33 yag Sele Wis JI HN JG (ana) GS H2 

(115) Sal Ha ASI Bis Y GIS Isi GI Xie A35 


196 | 


Mu jigat Nabi Isa as 


Artinya: (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: “Hai Isa putra Maryam, 
ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku 
menguatkan kamu dengan ruhul gudus. Kamu dapat berbicara dengan 
manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa: dan 
(ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan 
Injil, dan (ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu 
bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup 
padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan 
seizin-Ku. Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang 
buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak 
dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang 
mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di 
waktu Aku menghalangi Bani Israel (dari keinginan mereka membunuh 
kamu) di kala kamu mengemuka-kan kepada mereka keterangan- 
keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka 
berkata: “ni tidak lain melainkan sihir yang nyata. (110), Dan 
(ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia: 
“Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku.” Mereka 
menjawab: “Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa 
sesungguh-nya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada 
seruanmu).” (111), (Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata: 
“Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan 
dari langit kepada kami?” Isa menjawab: “Bertakwalah kepada Allah 
Jika betul-betul kamu orang yang beriman.” (112), Mereka berkata: 
“kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami 
dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, 
dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.” 
(113), Isa putra Maryam berdoa: “Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya 
kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan 
menjadi hari raya bagi kami yaitu bagi orang-orang yang bersama 
kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi 
kekuasaan Engkau: beri rezekilah kami, dan Engkaulah Pemberi rezeki 
Yang Paling Utama.” (114), Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan 
menurunkan hidangan itu kepadamu, barang siapa yang kafir di 
antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan 
menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada 
seorang pun di antara umat manusia.” (115).” 


(197 


Takir Oashashi Jilid III 


Mukjizat Nabi Isa as yang disebutkan dalam ayat di atas adalah: 

Pertama, dia dilahirkan ke dunia tanpa proses yang 
berlaku pada umum manusia yaitu tanpa melalui hubungan 
suami isteri. Nabi Isa as dilahirkan tanpa seorang ayah seperti 
dalam ungkapan idz ayyadtuka bi riih al-guds ( T9» Ora 8 
ee) “di waktu Aku menguatkan kamu dengan 'ruhul gudus.” 
Karena itulah, nama ibunya Maryam disebutkan secara definitive 
di dalam Al-Our'an. Terdapat sebuah kaidah dalam pembahasan 
ilmu Al-Our'an bahwa jika Allah swt menceritakan suatu kejadian 
tanpa menyebutkan tokoh atau hanya disebut gelar dan inisial, 
maka kejadian tersebut akan terus terjadi dan berulang. Seperti 
Firaun yang membunuh anak-anak secara zalim, karena hanya 
disebut gelarnya saja maka itu berarti orang-orang kejam seperti 
Firaun yang suka membunuh dan melakukan pembantaian akan 
terus ada dan muncul sepanjang zaman sampai kiamat. Begitu 
juga dengan kisah isteri menteri Mesir yang mengajak pemuda 
bernama Yusuf berselingkuh, di mana hanya disebutkan 
inisialnya saja “imra'atul 'aziz/isteri pejabat” yang berarti kasus 
perselingkuhan isteri pejabat akan terus berlangsung di setiap 
generasi hingga akhir zaman. Berbeda halnya dengan kisah 
Oarun yang ditenggelamkan Allah swt bersama harta dan 
pembantunya ke dalam tanah akibat kesombongannya, karena 
disebutkan namanya secara tegas maka itu berarti bahwa 
kejadian itu hanya terjadi pada Oarun saja tidak pada yang lain. 
Begitu juga dengan kejadian yang dialami Maryam hamil tanpa 
suami, karena yang disebutkan tegas namanya Maryam, maka 
kejadian itu hanya dialami Maryam saja, dan tidak akan terjadi 
pada wanita manapun sampai akhir zaman. 

Adapun proses pencitaan Nabi Isa as yang lahir tanpa 
ayah, sama seperti proses penciptaan nabi Adam. Demikian 
seperti disebutkan dalam surat Ali Imran (3J: 59 


GS JB R3 P3 Ha AAS GST JK ASI Iis (eams Ulta Ol 
(59) & X3 


198 | 


Mu jigat Nabi Isa as 


Artinya: “Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah 
seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, 
kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), 
maka jadilah dia.” 


Kedua, Nabi Isa as sudah bisa berbicara sejak dalam 
ayunan, seperti dalam, ungkapan tukgilimu al-nasa fi al-mahdi 
wa kahlan (D44S3 al 3 cold S3) “Kamu dapat berbicara 
dengan manusia di Naa masih dalam buaian dan sesudah 
dewasa.” Berbicaranya Nabi Isa as sewaktu dalam gendongan 
ibunya adalah atas perintah Allah swt untuk tujuan membela 
ibunya dari celaan kaumnya. Di samping itu, Isa juga berbicara 
untuk menegaskan kenabiannya kepada Bani Israel, serta 
menyampaikan syari'at berupa perintah shalat, zakat dan pesan 
kebaikan lainnya kepada makhluk. Demikian disebutkan dalam 
surat Maryam (19): 26-33 


GI JAS ISS Ad Ha Ip GB Ui 65533 Us es 
lgag3 4 4 CG (26) El | asi Si 38 yo va CS 
Lb Ogjk EL (27) B3 WA cbr ASI Rp36 IE alas 
Isl 4 all S3LA (28) Ex Bni CSS u3 29 st Bri og 
BT al ke JI) JB (29) Hao adal 3 05 Ha AS .. 
Ile3i3 ES Bi Bika a33 n) bo a33 0 
Gas d3 Gula 15 1553 (31) && KAK ls 8S YI3 Ta 
2333 DgAl 8333 Bag Bp JS POLA (32) Gd Vs 
(33) 5 Gasi 


Artinya: “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu 
melihat seorang manusia, maka katakanlah: “Sesungguhnya aku telah 
bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak 
akan berbicara dengan seorang Manusia pun pada hari ini” (26), Maka 
Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan 
menggendongnya. Kaumnya berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya 
kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. (27), Hai saudara 


1199 


Takir Oashashi Jilid III 


perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat 
dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina”, (28), maka Maryam 
menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami akan 
berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” (29), Berkata 
Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) 
dan Dia menjadikan aku seorang nabi. (30), dan Dia menjadikan aku 
seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia 
memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat 
selama aku hidup: (31), dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak 
menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (32), Dan 
kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku 
dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan 
hidup kembali.” (33)” 


Ketiga, menguasai semua ajaran kitab terdahulu dan 
menerima al-Kitab baru yaitu Injil seperti ungkapan idz 
'allamtuka al-kitaba wa al-hikmata wa al-taurata wa al-injila ( 5 
du BI533Ils AaK ll SESI Ekale) “dan (ingatlah) di waktu Aku 
mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil.” Memang 
dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa as sejak kecil telah 
belajar menulis dan juga mendalami ajaran kitab-kitab terdahulu 
bersama rahib-rahib Yahudi di halagah-halagah yang diadakan di 
masjid al-Agsha sampai usianya menginjak 30 tahun dan 
diturunkan Injil kepadanya. 

Keempat, mampu membuat burung-burung dari tanah 
liat kemudian meniupnya hingga burung tersebut hidup dan bisa 
terbang seperti dalam ungkapan wa idz takhlugu min al-thini ka 
hay'ati al- thayri bi idzni fa tanfukhu fiha fa takunu thayran bi 
idani (SSL CAS 3S G3 KAS GI AAN RIS HA Go GL 315) “dan 
(ingatlah pula) di waktu kamu membentuk dari tanah (suatu 
bentuk) yang berupa burung dengan izin-Ku, kemudian kamu 
meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang 
sebenarnya) dengan seizin-Ku.” Kata khalaga dalam ayat ini 
bukan berarti mencipta seperti Allah swt mencipta makhluk, 
namun hanya dalam arti membentuk seperti seorang 
membentuk objek tertentu dengan tanah liat. Begitu juga kata 


200 | 


Mu jigat Nabi Isa as 


tanfukhu yang berarti meniup, bukan berarti Nabi Isa as yang 
menghidupkan dengan tiupannya, namun hanyalah sebab dia 
bisa hidup karena yang memberi nyawa burung itu adalah Allah 
swt. Menurut sebuah riwayat menyebutkan bahwa burung yang 
dibentuk dan ditiup Nabi Isa as hingga hidup adalah burung 
kelelawar. Dipilihnya kelelawar karena burung ini adalah jenis 
makhluk yang paling lengkap dan unik. Kelelawar dari segi 
bentuk lebih mirip dengan tikus, namun bisa terbang seperti 
burung. Kelelawar memiliki payudara dan menyusui seperi 
hewan mamalia, namun bisa terbang meski tidak memiliki bulu 
dan sayap. Kelelawar juga memiliki gigi dan telinga yang tajam, 
memiliki kelenjer dan mampu mengeluarkana air susu. Bahkan, 
hebatnya kelelawar betina juga haidh seperti layaknya wanita. 
Karena itu, Allah tidak menyebutnya burung (Jl), namun 
sesuatu yang keadaannya seperti burung (AJI 4x5). Akan 
tetapi, kelelawar buatan Nabi Isa as hanya bisa terbang ketika 
dilihat manusia di sekitar itu saja, dan begitu pandangan mereka 
berpindah burung itu kembali jatuh dan mati. Hal itu hanya 
untuk menunjukan kemukjizatn Nabi Isa as saja, bukan untuk 
menunjukan kelanggenagan hasil karyanya. Karena itulah, 
kemudian para pengikut Isa menyebutnya sebagai tuhan karena 
mampu menciptakan dan menghidupkan. 

Kelima, Nabi Isa as mampu menyembuhkan penyakit 
buta sejak lahir dan juga penyakit sopak. Kedua jenis penyakit ini 
tidak ada satupun dokter pada zamannya yang bisa mengobati 
dan menyumbuhkannya. Demikian seperti dalam ungkapan wa 
tubri'u al-akmaha wa al-abrasha bi idzni (Gb ce AS Ot) 
“Dan (ingatlah), waktu kamu menyembuhkan orang yang buta 
sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak 
dengan seizin-Ku.” Diberikannya mukjizat ini kepada Nabi Isa as 
adalah sesuai dengan ilmu yang paling diagungkan manusia pada 
zamannya yaitu ilmu medis. Bangsa Romawi pada masa Nabi Isa 
asl lahir sangat mendewakan ilmu kedokteran, karena itu Nabi 
Isa as diberikan kemampuan medis yang mengatasi semua 


| 201 


Takir Oashashi Jilid III 


dokter pada masanya. Memang begitulah sifat mukjizat sejak 
masa lalu hingga nabi Muhammad saw yang jenis dan bentuknya 
disesuaikan ilmu yang diunggulkan masyarakatnya. Nabi Yusuf as 
misalnya, diberikan mukjizat menakwil mimpi, karena memang 
ilmu ini sangat diagungkan masyarakat Mesir pada masanya. 
Nabi Musa as diberikan mukjizat berupa tongkat yang bisa 
berubah menjadi ular atau tangan yang bercahaya, karena 
memang masyakat Mesir pada masa itu sangat mengidolakan 
ilmu sihir. Nabi Daud as diberikan mukjizat mampu melunakkan 
besi dan membuat baju besi, karena memang ilmu perang 
sangat popular pada masanya. Begitu juga, nabi Sulaiman 
diberikan mukjizat membuat bangunan megah dengan 
ornament indah, karena memang pada masa itu dunia sangat 
mengagungkan seni arsitektur. Nabi Isa as diberikan mukjizat 
mampu menyembuh-kan penyakit yang tidak ada obatnya, 
karena memang masyarakatnya mengidolakan ilmu medis pada 
zamanya. Dan nabi Muhammad diberikan mukjizat Al-Our'an 
dengan kesempurnaan gaya bahasanya, karena memang pada 
masa itu masyarakat Arab berada pada puncak ketinggian dalan 
seni berbahasa. 

Keenam, Nabi Isa as bahkan mampu menghidupkan 
orang yang sudah mati. Demikian seperti dalam ungkapan wa idz 
tukhriju al-mauta biidznt (GS4 Esa! 3 3l3) “dan (ingatlah) di 
waktu kamu mengeluarkan “orang mati dari kubur (menjadi 
hidup) dengan seizin-Ku.” Akan tetapi, menghidupkan orang 
yang mati tidak untuk waktu yang lama, hanya beberapa saat 
saja sebagi bentuk mukjizat saja. 

Di kisahkan suatu hari terdapat seorang laki-laki yang 
menangis di sebuah tempat pemakaman umum. Dia menangis 
karena ditinggal isterinya yang sangat dicintainya. Nabi Isa as 
bersama muridnya lewat dan ketika melihat keadaan laki-laki itu 
dia merasa kasihan. Nabi Isa as menawarkan bantuan untuk 
mengembalikan isterinya dalam keadaan hidup. Nabi Isa as 
bertanya kepada laki-laki itu tentang tempat isterinya di kubur. 


202 | 


Mu jigat Nabi Isa as 


Laki-laki itupun menunjukan kuburan isterinya dan Nabi Isa as 
pun berdoa agar yang di dalam kubur itu dihidupkan. Maka tiba- 
tiba tanah membelah dan keluarlah laki-laki dengan wajah hitam 
dan hangus terbakar api. Melihat yang keluar adalah laki-laki 
yang hitam dan hangus terbakar yang ternyata laki-laki itu 
sedang menerima azab kubur, lak-laki tadi ternyata salah 
menunjuki kuburan isterinya. Laki-laki yang hitam tadi 
diperintahkan Nabi Isa as kembali ke kuburannya. Sambil 
berkata “Ia ilaha illallah, isa ruhullah” laki-laki tadi kembali mati 
dan dimasukan kembali ke kuburannya. 

Laki-laki yang tadi menangis karena isterinya meninggal 
kembali menunjukan tempat kuburan isterinya. Nabi Isa as 
kembali berdoa kepada Allah swt agar penghuni kuburan itu 
dihidupkan. Atas izin Allah swt tanah kembali membelah dan 
keluarlah wanita cantik dari dalamnya dengan tanah yang 
memenuhi rambutnya. Melihat isterinya hidup kembali, laki-laki 
tersebut menjadi sangat bahagia dan diapun pamit membawa 
isterinya pulang. 

Di perjalanan, wanita tadi berpapasan dengan seorang 
pangeran yang gagah dan diapun jatuh cinta kepada pangeran 
tersebut. Bukannya melayani suaminya, saat sedang suaminya 
tertidur wanita tersebut justru pergi mencari pengeran yang 
gagah itu dan menyerahkan dirinya kepada sang pangeran. 
Suaminya kemudian sibuk mencari isterinya hingga 
menemukannya dalam pelukan sang pangeran. Terjadinya 
pertengkaran antara keduanya, namun sang wanita malah 
membela sang pangeran dengan mengatakan bahwa dia adalah 
budak pangeran itu. Dia juga menyangkal kalau lelaki itu adalah 
suaminya bahkan dia meyakinkan orang banyak jika dia tidak 
pernah kenal dengan lelaki itu. Nabi Isa as kebetulan berada di 
tempat kejadian itu dan berusaha untuk menyadarkan wanita 
tersebut tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Namun, 
wanita itu tetap menyangkal hingga Isa kembali berdoa agar 
wanita itu dikembalikan pada keadaan semula. Wanita itupun 


| 203 


Takir Oashashi Jilid III 


meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah swt. Nabi Isa as 
pun berkata,” Jika ada yang ketika meninggal kufur kemudian 
dihidupkan dan meninggal kembali dalam keadaan mukmin 
itulah lelaki hitam tadi. Jika ada yang mati mukmin, kemudian 
dihidupkan dan mati kembali dalam keadaan kufur maka itulah 
wanita cantik tadi.” 

Ketujuh, Nabi Isa as bersama muridnya yang disebut 
kelompok Hawariyun pernah mendapat hidangan dari langit, 
seperti terlihat dalam ungkapan gala isa ibn maryam allahumma 
rabbana anzil “alayna m@'idatan min al-sam@'i takunu lana dan 
li awwaling wa li akhiring (5354 Wiz Usil Csy Fei) Bira Gil ras JB 
C1 WS Sus WI G9 elaidl He) “Isa putra Maryam berdoa: “Ya 
Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan 
dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami 
yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang 
sesudah kami.” Sebenarnya turunnya hidangan dari langit untuk 
Nabi Isa as dan murid-muridnya bukanlah sesuatu yang baru, 
karena sebelumnya ibunya Maryam juga setiap hari mendapat 
hidangan dari langit ketika dalam asuhan Nabi Zakariya as. 
Begitulah yang disebutkan Allah swt dalam surat Ali Imran (3): 
37. Bahkan lebih jauh lagi, Nabi Musa as dan nenek moyang 
mereka dari Bani Israel juga pernah diturunkan makanan dari 
langit yang disebut Manna dan Salwa seperti disebutkan dalam 
surat al-Bagarah (2): 57. 

Turunannya hidangan dari langit ini adalah karena murid- 
murid Nabi Isa as dari kelompok Hawariyin bermohon kepada 
Nabi Isa as agar dia bersedia berdoa agar bisa merasakan 
makanan dari langit sebagai bagian dari mukjizat yang akan 
menenangkan hati mereka. Turunannya hidangan ini bukan 
untuk tujuan kenikmatan jasmani, namun semata untuk 
kenikmatan rohani agar mereka semakin yakin akan kebenaran 
Nabi Isa as sebagai utusan Tuhan. Begitulah yang terlihat dari 
ungkapan galu nuridu an na'kula minha wa tathma'inna 
gulubuna wa na'lama an gad shadagtana wa nakuna “alayha 


204 | 


Mu jigat Nabi Isa as 


min al- -syahidina ( € 63333 23 C3 Laka 86 ad any PE 
HeJOLidl Go Lede 6533 US J3 ) “Mereka berkata: “kami 
ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan 
supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada 
kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan 
hidangan itu.” 

Atas desakan pengikutnya, Nabi Isa as pun akhirnya 
berdoa kepada Allah swt agar diturunkan makanan dari langit. 
Langitpun terbelah dan dari celahnya turunlah makanan yang 
banyak dan semua menyaksikannya dengan penuh takjub. 
Makannan tersebut berupa roti, daging burung, delima dan 
beragam jenis buhan yang aromanya sangat menggoda siapapun 
yang ada di sekitarnya. Hidangan inilah yang disebut dalam Al- 
Our'an dengan istilah Ma'idah yang kemudian diabadikan Allah 
swt sebagai nama surat ini yaitu surat al-Ma'idah (hidangan). 

Kedelapan, Nabi Isa as diberikan kemampuan untuk 
mengetahuai apa yang akan dimakan seseorang dan apa yang 
disimpan dirumahnya. Demikian disebutkan dalam surat Ali 
Imran (3): 49 


— 


ef TOT €E b& 0 Az PARA 8 #Totero 3 Hii 

SI ASI Il S3 Ge Aib Kia IS Il Jilat H3 dl Yg 

2 of- 2 AE rt ID ci ESAI 045 ngo € 12 5 

Sp13 Ml Usb Tx 2 AS TM AI da al Gp 
aa 338 9 9 2 gg. 5 


3 agSt La SE3 d1 ob Gal S3 cos 
(49) Esso3 BS GO 3 dog 


Artinya: “Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israel (yang berkata kepada 
mereka): “Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan 
membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat 
untuk kamu dari tanah berbentuk burung: kemudian aku meniupnya, 
maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah: dan aku 
menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang 
berpenyakit sopak: dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin 
Allah: dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa 
yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu 
sungguh-sungguh beriman.” 


Ha 


“Ge 

Ia 

X 
Lg 

Sa 

Pamen 


| 205 


Tafsir Oashashi Jilid III 


Nabi Isa as diberikan kemampuan oleh Allah swt untuk 
mengetahui apa yang akan dimakan seseorang dan apa yang 
disimpan di rumah seseorang. Hal itu diperoleh Nabi Isa as 
karena dia memiliki ketajaman hati. Dan ketajmanan mata batin 
ini didapatkan Nabi Isa as karena dia sudah selamat dari 
gangguan setan. Hal ini berkat doa neneknya ketika melahirkan 
Tan Maryam, seperti disebutkan dalam surat Ali Imran (3): 36 


223 Lay SE AN 3 SI Gin ID TE Ui Lala 
gs en isi G3 ja laka 3 SE SAN yu 
(36) el VUSAJI He 


Artinya: “Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun 
berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak 
perempuan: dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, 
dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku 
telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya 
serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau 
daripada syaitan yang terkutuk.” 


Begitulah setiap manusia yang sudah selamat dari gangguan 
setan akan diberikan Allah swt ketajaman mata hati hingga dia 
bisa memandang sesuatu yang jauh yang tidak bisa dilihat dan 
diketahui oleh pandangan manusia biasa. Perhatikan Nabi Yusuf 
as yang bisa mengetahui dengan akurat kejadian yang akan 
terjadi di masa depan bahkan kejadian yang akan muncul tujuh 
tahun yang akan datang. Demikian, karena Yusuf sudah selamat 
dari gangguan Setan, bahkan oleh gangguan yang lebih hebat 
dari setan yaitu godaan wanita. Hal itu seperti disebutkan dalam 
surat Yusuf (12): 24 


Spa WAS 45 OR li OLI Wp ABI LED AT 
(24) MEI boks £ UP &| #LASAIIG Sol Pa 


Artinya: “Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan 
perbuatan itu) dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud (melakukan 
pula) dengan wanita itu andaikata dia tiada melihat tanda (dari) 


206 | 


Mu jigat Nabi Isa as 


Tuhannya. Demikianlah, agar Kami memalingkan daripadanya 
kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba- 
hamba Kami yang terpilih.” 


Kesembilan, Nabi Isa as memiliki wibawa dan kharismatik 
yang sangat kuat. Demikian seperti disebutkan dalam surat Ali 
Imran (3): 45 


Gamal amal dia dab BA Ul Ol K3jab SSS JB 3 
(45) o3aAl 583 52315 LAN Uang Aja 33 Cetus 


Artinya: “YIngatlah), ketika Malaikat berkata: “Hai Maryam, 
sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran 
seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) 
daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra Maryam, seorang 
terkemuka (berwibawa) di dunia dan di akhirat dan termasuk orang- 
orang yang didekatkan (kepada Allah),” 


“. £ 


Dalam ayat ini kata wibawa disebutkan dengan istilah 
wajihan (K3) yang secara harfiyah berasal dari kata wajah. 
Demikian, karena wibawa seseorang memang terlihat dari 
pancaran cahaya wajahnya yang membuat setiap orang yang 
memandangnya merasa segan dan malu. Oleh karena itu, Nabi 
Isa as memang tidak pernah mendapat pelecehan dari 
pengikutnya apalagi dari seorang wanita seperti yang pernah 
menimpa Nabi Yusuf as. Demikian, karena wibawanya yang 
berasal dari pancaran cahaya kemuliaan yang dihasilkan 
wajahnya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad saw yang 
menurut riwayat sesungguhnya memiliki wajah yang sangat 
gagah, namun para wanita tidak ada yang pernah berani 
menatap wajah beliau karena merasa sangat malu kepada 
beliau. Demikian itu dikarenakan wibawa dan kharismatik beliau 
miliki. Karena itu pula, tidak pernah ditemukan sumber yang 
menyebutkan adanya hubungan spesial Nabi Isa as dengan 
seorang wanita, sekalipun memang beliau telah diangkat Allah 


| 207 


Takir Oashashi Jilid III 


dalam usia yang masih muda yaitu sebelum 40 tahun yang 
dimungkinkan saat itu dia belum sempat mengenal wanita. 


Wallahu a'lam. 


208 | 


NABI ISA AS DAN KEKUFURAN KAUMNYA 


Mukjizat yang berlaku pada Nabi Isa as seperti lahir tanpa 
ayah, bisa menyembuhkan banyak penyakit yang tidak ada 
obatnya kala itu, membuat burung dari tanah hingga bisa hidup 
dan terbang, sampai kemampuan menghidupkan orang mati 
membuat Nabi Isa as sangat dimuliakan dan dikagumi para 
murid dan pengikutnya. Namun, seiring berjalannya waktu 
kekaguman tersebut berubah menjadi pujian yang berlebihan 
hingga setanpun menarik mereka kepada kemusyrikan. 
Kecintaan dan kekaguman pengikutnya kepada Nabi Isa as 
tersebut justru berubah menjadi pengkultusan hingga 
menjadikannya sebagai objek sembahan. Kelebihan Isa itu 
kemudian mereka jadikan dasar untuk mengatakan bahwa Nabi 
Isa as dan ibunya adalah tuhan. Demikian seperti disebutkan 
dalam surat al-Nisa' (4J: 171-172. 


GI | AI Je Igis V3 Soo & IJlAS V PES Usb 
(33 3 Jl Lataji din3 Er Jga 3A 3 os (Kuae Cai El 
Dr IA 5 Iagal ANE 153953 J3 ala 3 dub Ii dia a 
RAI BRA Li Na Il AI) 201 Lesi 
Si Gea CAS 3 (171) XS$ dub 553 TI 8 le3 
das GE CAS 329 Oo Bal ASI V3 ab NIS 2 3 
(172) Kuas AU) phrdasaas MI253 


| 209 


Takir Oashashi Jilid III 


Artinya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 
agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali 
yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah 
utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang 
disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. 
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan 
janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari 
ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang 
Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di 
langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai 
Pemelihara. (171), Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba 
bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikat-malaikat yang terdekat 
(kepada Allah). Barang siapa yang enggan dari menyembah-Nya dan 
menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua 
kepada-Nya. (172)” 


Ungkapan yd ahla al-kitabi IG taghla ft dinikum (J86 
Su GS Y SESI) “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu 
melampaui batas dalam agamamu”, memberi kesan bahwa 
keyakinan akan ketuhanan Nabi Isa as lahir dari sikap mereka 
yang berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa as as. Kata taghlu 
(15455) secara harfiyah berarti berlebihan dalam hal yang baik. 
Awalnya mereka adalah pengikut setia Nabi Isa as dan 
pengagumnya. Namun kemulian-kemulian yang dimiliki Nabi Isa 
as seperti lahir tanpa ayah hingga mereka menanggapnya anak 
tuhan. Berikutnya, bisa menghidupkan orang mati yang itu 
hanya bisa dilakukan Tuhan. Kekaguman yang berlebihan ini 
akhirnya beruba menjadi pengkultusan karena terlalu berlebihan 
dalam memujinya. Pengkultusan itulah yang kemudian berubah 
menjadi keyakinan hingga menganggap Nabi Isa as sebagi Tuhan. 

Karena itu dalam hadis dari Ibn Abbas, Nabi saw pernah 
berkata kepada para sahabatnya, 


a33 2535 (Aaja Gal Kas Gl! ci LS J3 J 
doing dl Jas 


210 | 


Nabi Isa as dan Kekufuran Kaumnya 


Artinya: “Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam  memujiku 
sebagiamana orang-orang Nashrani berlebih-lebihan dalam memuji 
Isa putera Maryam. Aku hanyalah hamba Allah dan utusan-Nya.” (HR. 
Ahmad) 


Ungkapan wa IG taguli tsalatsatun (SYE 1445 V3) “dan 
janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, memberi kesan 
bahwa dalam agama Nashrani kemudian dikenal dengan paham 
trinitas. Ada yang mereka sebut Tuhan Bapa (Allah), Tuhan anak 
(Yesus) dan Roh Kudus (Jibril, A. S. 2: 87). Tuhan Bapa adalah 
Allah yang Mahatinggi diberi gelar Bapa. Dalam berbagai bentuk 
politeisme, tuhan yang tertinggi dipahami sebagai “Bapa dari 
semua tuhan dan manusia.” Sementara Tuhan Anak (Yesus) 
adalah pribadi kedua dari Trinitas dalam teologi Kristen yang 
mengidentifikasikan Yesus sebagai Allah Anak. la satu dalam 
esensi tetapi berbeda secara pribadi dengan Allah Bapa dan 
Allah Roh Kudus (pribadi pertama dan pribadi ketiga dalam 
urutan penyebutan). Itulah yang disebutkan Allah swt dalam 
surat at-Taubah |9J: 30 

AI GI amal GILA C3 MI Gil 32 Saka Jle3 
UB da IA Gadll Us OoloLat Resa Aga UUS 
(30) 595333 JI WI K4SL 


Artinya: “Orang-orang Yahudi berkata: “Uzair itu putra Allah”dan 
orang Nasrani berkata: “Al Masih itu putra Allah.” Demikian itulah 
ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan 
orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka: 
bagaimana mereka sampai berpaling?” 


Sedangkan, Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam 
konsep Tritunggal. Roh Kudus hanya dipercayai oleh umat 
Kristiani dan la adalah Pribadi penolong yang memimpin kita, 
dalam bentuk Roh yang dijanjikan oleh Yesus sebelum kenaikan- 
Nya ke surga. Konsep ruh al-kudus ini sebenarnya ada di dalam 
Al-Our'an, namun dia bukan Tuhan melainkan malaikat Jibril 


(211 


Takir Oashashi Jilid III 


yang diutus untuk meniupkan ruh Nabi Isa as ke rahim Maryam. 
Demikian seperti disebutkan dalam surat al-Bagarah (21: 87 


-x 0 


(KAS Wslg dash o dI9 us (233 BESI aga Cal ah 
bas Ugung & Sa SSI yedall aa 263513 LE 3 


(87) Dab En BI A3 Sal SU “5 


Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab 
(Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) 
sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti 
kebenaran (mukjizat) kepada “sa putra Maryam dan Kami 
memperkuatnya dengan Ruhul-@udus. Apakah setiap datang 
kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak 
sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh: maka beberapa orang 
(di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) 
kamu bunuh?” 


Ungkapan intahu khayrun  lakum (ss KE gel) 
“berhentilah kalian mengatakan itu, karena itu lebih baik”, 
memberi kesan bahwa keyakinan trinitas itu sebuah kebatilan 
dan harus ditinggalkan. Siapa yang meyakini Nabi Isa as sebagai 
Tuhan, maka sesungguhnya dia telah kafir. Begitulah yang 
disebutkan Allah swt dalam surat al-Ma'idah |6J: 17 


SAS UB aja Gl Gamal 3 AI OI sad AS II 

Dag kl Ka GI Gm SS Ga Gu 

SES lagi lag 02335 ISL LL A3 bat G2 G 
(17) 3038 sis IS JE AV LA 


Artinya: “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 
“Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam.” Katakanlah: 
“Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi 
kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra 
Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di 
bumi semuanya?”Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan 
apa yang di antara keduanya: Dia menciptakan apa yang dikehendaki- 
Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 


212 | 


Nabi Isa as dan Kekufuran Kaumnya 


Begitu juga dalam surat al-Ma'idah |6|: 72 


Gea! J3 aa Gil Gaal! 3 ENTKSI je Sad 3S II 
269 db Ia C3 &| S3 83 al loss Jaslaal Hb 
(72) Juail Ha OrdJUAU Lag JII Blgtag Ahad ala Ll 235 


Artinya: “Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: 
“Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putra Maryam”, padahal Al 
Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan 
Tuhanmu”Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu 
dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan 
tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu 
seorang penolong pun.” 


Ungkapan wa man yastankif “an “ibadatihi wa yastakbir 
fa yahsyuruhum ilayhi jamran ( Six33 dsk GE CSI 589 
1) Wb) “Barang siapa yang enggan dari 
menyembah-Nya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan 
mengumpulkan mereka semua kepada-Nya”, memberi isyarat 
bahwa kelak di akhirat semua orang yang mengakui Isa sebagai 
Tuhan akan dikumpulkan dan disidangkan bersama Nabi Isa as 
untuk dimintakan klarifikasinya. Pada hari kiamat, Nabi Isa as 
bersama semua yang mengakuinya sebagai tuhan akan 
diperhadapkan oleh Allah swt. Ketika itulah Nabi Isa as 
memberikan penjelasan status dirinya dan berlepas diri dari 
keyakinan mereka yang salah tersebut. Demikian disebutkan dalam 
surat ae Ma'idah (6J: 116-118 
13 Gede NM) Es EN C3 Oo usb &ul Jk 513 


AA PERAN GRAN 
La IBL YG God Ge Ala dial AAS AAS LIS 3 G0 J 
BY) AB SE Le (116) Dell DE SI Si Ea 


Tafsir Oashashi Jilid III 


o 30 


Ad sak3 15 Dls KAB Adidai Ol (117) Jugh ceob 
(118) SSS ball Si S5 


Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putra 
Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku 
dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”Isa menjawab: “Maha Suci 
Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku 
(mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya maka tentulah 
Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada 
diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. 
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang gaib-gaib.” 
(116) Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang 
Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan) nya yaitu: “Sembahlah 
Allah, Tuhanku dan Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap 
mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau 
wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan 
Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. (117), Jika 
Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba- 
hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
(118).” 


Allah swt bertanya kepada Nabi Isa as, apakah benar dia 
pernah mengaku Tuhan dan mengajarkan konsep trinitas kepada 
mereka? Hal ini terlihat dalam ungkapan wa idz galallahu ya Ysa 
ibn maryam a@'anta gulta li al- -ngsi ittakhidzuni wa ummiya 
ilahyni min dunillah (Gokil www KA KO Gira Gil rae Al J6 51 
dl 93 He ol ) “Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai 
Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: 
“Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?.” Ketika 
itu Isa dengan tegas menjawab bahwa dia tidak pernah mengaku 
sebagai Tuhan atau mengajarkan pahan trinitas seperti dalam 
ungkapannya gala subhanaka ma yakunu IT an agula ma laysa Ir 
bi haggin (48 J sd & ds Si J OS Kk Bilik JB) “sa 
menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku 
mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya).” 


214 | 


Nabi Isa as dan Kekufuran Kaumnya 


Nabi Isa as kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak 
pernah mengajarkan kecuali apa yang diperintah Allah semata 
seperti pada ungkapan ma gultu lahum illa ma amartani bihi 
ani'budullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim syahidan 
ma dumtu fihim (553 S3 es) AN lodusl oi & Ga Ls y SG CB 
(SI C3 la Jxgh Gede) “Aku tidak pernah mengatakan kepada 
mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku 
(mengatakan) nya yaitu: “Sembahlah Allah, Tuhanku dan 
Tuhanmu”, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, 
selama aku berada di antara mereka.” Namun, dia mengakui 
boleh jadi pengakuan akan ketuhanan dirinya oleh pengikutnya 
muncul setelah dia diwafatkan Allah swt seperti pada ungkapan 
fa lamma tawaffaytani kunta anta al-ragiba “alayhim ( Er Lala 
ea ya) CSI ES) “Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) 
aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka.” 

Ungkapan in tu'adzdzibhum fa'innahum 'ibaduka wa in 
taghfir lahum fa innaka anta al-'“azizu al-hakim ( Pee Seda ol 
AI daya Ci Bls So a35 ol5 35ks) Jika Engkau menyiksa 
mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba 
Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana”, memberi kesan sikap kasih sayang Isa kepada 
kaumnya hingga sampai ke akhirat. Dia masih berharap 
pengikutnya yang berbuat kezaliman itu dimaafkan Allah swt, 
sekalipun hal itu sulit terwujud. Akan tetapi, Isa masih berharap 
hal demikian karena semua keputusan pada hari itu sepenuhnya 
ada pada kekuasaan Allah sebagai Malik pada hari kiamat. 


Wallahu a'lam. 


| 215 


NABI ISA AS “DIBUNUH” 


Setelah Nabi Isa as menyatakan kenabiannya dengan 
sederat bukti berupa mukjizat dari Allah sebagaimana telah 
disebutkan, orang-orang Yahudi kemudian tetap mendustakan 
beliau. Bahkan mereka berupaya dengan segenap kemampuan 
yang mereka miliki untuk mengganggunya dan merencanakan 
banyak siasat jahat terhadapnya. Hal inilah yang menyebabkan 
Nabi Isa as tidak merasa nyaman tinggal bersama mereka hingga 
dia banyak mengembara bersama ibunya (Maryam) beserta 
murid dan pengikutnya ke beberapa tempat. 

Puncaknya, beberapa tokoh dan pemuka agama dari 
kalangan Yahudi yang dengaki kepada Isa menemui Raja 
Damaskus. Raja Damaskus ini adalah seorang musyrik 
penyembah bintang dan para pemeluk agamanya dikenal 
dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Kepada Raja Damaskus 
orang Yahudi menyampaikan berita bohong bahwa di Baitul 
Magdis terdapat seorang lelaki yang menebarkan fitnah di 
tengah-tengah manusia, menyesatkan mereka, dan mengajak 
mereka agar memberontak kepada raja. Sang raja pun murka 
setelah mendengar dan menerima laporan kaum Yahudi 
tersebut. Kemudian ia menulis sepucuk surat kepada 
gubernurnya yang ada di Baitul Magdis, memerintahkan agar 
menangkap lelaki yang dimaksud, lalu menyalibnya, dan 
meletakkan duri-duri di kepalanya agar tidak mengganggu 
orang-orang lagi. 


| 216 


Nabi Isa as “dibunuh” 


Berdasarakan perintah raja dalam surat tersebut, sang 
gubernur berangkat bersama sekelompok orang Yahudi menuju 
rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa as bersama 
pengikutnya yang berjumlah sekitar ada dua belas atau tiga 
belas orang. Mereka bisa mengetahui tempat keberadaan Nabi 
Isa as dan pengikutnya melalui informasi salah seorang muridnya 
yang berkhianat yang konon disebutkan memiliki nama Yudas 
(sebagian mengatakan Yahuza). Merekapun mengepung rumah 
yang ditempat Nabi Isa as dan pengikutnya itu yang kejadian 
tersebut terjadi pada hari Jum'at sesudah waktu Ashar hingga 
berlanjut sampai malam harinya. 

Saat pengepungan itulah Nabi Isa as dan pengikutnya 
dihinggapi rasa kantuk dan merekapun tertidur. Ketika sedang 
tertidur itulah Allah mengangkat Nabi Isa as ke langit. 
Sepeninggal Nabi Isa as, semua muridnya terbangun dan 
mendapati ada yang menggedor pintu. Muridnya yang bernama 
Yahuza (Yudas) tadi kemudian membuka pintu dan tanpa 
disadarinya wajahnya sudah diubah Allah mirip dengan Nabi Isa 
as as. Merekapun akhirnya menangkap Yudas karena meyakini 
bahwa dia adalah Nabi Isa as. Yahuza (Yudas) berusaha 
meyakinkan para tentara bahwa yang mereka tangkap bukanlah 
Nabi Isa as, namun tidak ada yang mempercayainya. 

Akhirnya, Yahuza (Yudas) yang wajahnya sudah mirip 
Nabi Isa as disalib dan dikepalanya dipakaikan duri-duri. 
Tubuhnya tetap dibiarkan di tiang salib selama beberapa hari. 
Bagi pengikut agama Yahudi mereka meyakini bahwa Nabi Isa as 
telah berhasil mereka bunuh. Sementara, bagi pengikut agama 
Nasharani mereka juga meyakini Isa telah disalib, namun dengan 
pandangan yang berbeda bahwa kejadian itu adalah sebagai 
bentuk tebusan yang dilakukan Nabi Isa as untuk menebus dosa 
turunan semua yang diterima manusia sejak nabi Adam. Karena 
itu, mereka menyebut Isa sebagai sang penebus dosa. Bahkan, 
mereka meyakini mitos bahwa setelah penyaliban itu, ibunya 
Maryam masih berbicara dengan anaknya Nabi Isa as. Baik 


|217 


Takir Oashashi Jilid III 


Yahudi maupun Nashrani kedua percaya bahwa Nabi Isa as 
sudah dibunuh dan disalib di tiang salib, sekalipun ada sebagian 
yang belum sepenuhnya yakin. 

Berbeda dengan agama Islam yang meyakini bahwa Nabi 
Isa as tidak dibunuh dan tidak disalib, namun dia diangkat ke 
langit. Orang yang mereka bunuh adalah salah satu muridnya 
yang berkhianat yang memberikan informasi keberadaan Nabi 
Isa as kepada musuhnya. Kisah tersebut disebutkan dalam surat 
al-Nisa' (41: 156-159 


GS A0 Ans) 2433 dl DEL 22,289 A43 5 Exo Sea Lana 
DJ Y) Ogiaj YG KayAS, Lala lada Hi gan ap cai Cg As 
GI 1 8333 (156) Kes Her Casa cs 60333 &aASI3 (155) 
53 baik Lag B3 Lag Al gi 3 GIA aan aan 
Ia do AA Al JL ab DARA Goal Ol 
yg al 663 4 al au! 4335 Os (157) ts 2 sl3 lag HAJI 2 
299 dia cas 4 Goa SI SESI Jai 6 OP ol3 (158) ts 
(159) neh Rela 04 dala 


Artinya: “Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), 
disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran 
mereka terhadap  keterangan-keterangan Allah dan mereka 
membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) yang benar dan mengatakan: 
“Hati kami tertutup.“Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mati 
hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman 
kecuali sebahagian kecil dari mereka (155), Dan karena kekafiran 
mereka (terhadap Isa), dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan 
kedustaan besar (zina), (156), dan karena ucapan mereka: 
“Sesungguhnya Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, 
Rasul Allah”, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 
menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang 
diserupakan dengan “sa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang 
yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam 
keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai 
keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti 


218 | 


Nabi Isa as “dibunuh” 


persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka 
bunuh itu adalah Isa. (157), Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah 
mengangkat Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. (158), Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali 
akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari 
Kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. (159).” 


Rangkaian ayat ini menyebutkan bentuk-bentuk 
pelanggaran Yahudi yang pernah mereka lakukan yang menjadi 
sebab mereka berhak atas laknat dan amarah dari Allah swt. Di 
antara bentuk pembangkangan tersebut adalah, 

Pertama, selalu tidak menepati janji dengan Allah swt ( las 
jan » Kas) “Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa 
tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu.” 
Memang, orang Yahudi sepanjang sejarah perjalanan hidup 
mereka di muka bumi, mengingkari janji adalah bagian dari cirri 
dan karakter mereka. Inilah yang menjadi sebab utama mereka 
menjadi bangsa dan umat yang dimarahi dan dilaknat Allah swt, 
seperti disebutkan dalam surat al-Ma'idah (5J: 12-13 


J3 Ka33 AL Ss pen Vin 5 Uti & Guo AI ISI Anda 
Jep Kal SE Katy SWA Kiss Ha Ka Gl 4! 
Sita Sic NI Kas V3 AN ai an 629257325 
SP Ga Ua 
Wa3 SBU Arjun API las (12) Jasad ea ana 363 
Lea ia US Ii Anta He BI Oa 3 dns Ag59l3 
CAPI3 KE CL Kgia JB VI Kdia ai LS Ja HL UG 3 
(13) Ori Lan AI OI 

Artinya: “Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) 
Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang 
pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku beserta kamu, 
sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat 
serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan 


kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku 
akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan 


|219 


Takir Oashashi Jilid III 


Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai- 
sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, 
sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (12), (Tetapi) 
karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami 
jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merobah perkataan 
(Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan 
sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan 
kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka 
kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka 
maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat baik. (13)” 


Bahkan, hebatnya lagi bahwa setiap janji Allah swt 
bersama mereka selalu disaksikan dengan terangkatnya bukit 
Tuhrsina di atas kepala mereka. Artinya, mereka sadar bahwa 
ada azab dan siksa hebat yang akan menimpa mereka jika 
melanggar janji dan sumpah tersebut, namun tetap saja mereka 
tidak peduli. Demikian disebutkan dalam banyak surat dala Al- 
Our'an yang salah satunya sebagaimana disebutkan dalam surat 
al-Bagarah (2): 63-64 


530 SUSI W lgi yaa 45333 3 LADY Sitaa GAS 3g 
Yaa WS S3 Fa 3 (63) 6 Ya 935 SI d3 La 1938513 
(64) nakal Ia II Katy He Os 


Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan 
Kami angkatkan gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): 
“Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan 
ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.” (63), 
Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka kalau 
tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu 
tergolong orang-orang yang rugi. (64)” 


Kedua, selalu kufur dengan ayat-ayat Allah swt yang di 
datangkan kepada mereka oleh para nabi yang diutus untuk 
mereka (ul LL ( 253) “dan karena kekafiran mereka terhadap 
keterangan-keterangan Allah”. Demikian juga ditegaskan Allah 
swt dalaam surat al-Bagarah (2/1: 


220 | 


Nabi Isa as “dibunuh” 


322 9 


Oa H5 UU DU yag pal Je ai II aga AAS 3g 
UB 1gl253 Naa 10333 GL33 3 wa sa Cai Ko 


kb og Ind Iolabl PS 38 Sal KSEI SI Oghadasi 
WS Al G3 aah 3 Ata INI Kala 3 apr 


Las WS Gedl ib raj 09k353 En Lb ad ar, 
(61) 093533 15363 3 


Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: “Hai Musa, kami tidak 
bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu 
mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan 
bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu: sayur-mayur, 
ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merahnya.” Musa 
berkata: “Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai 
pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu 
memperoleh apa yang kamu minta.” Lalu ditimpakanlah kepada 
mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari 
Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat 
Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. 
Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan 
melampaui batas.” 


Ketiga, hobi mereka selalu membunuh manusia-manusia 
mulia dari para nabi dan utusan Alah swt kepada mereka ( Seli33 
GS Ab An) “dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa (alasan) 
yang benar”. Begitulah juga disebutkan Allah swt dalam surat al- 
Ma'idah (5J: 70 


Abal la Yu Ya Ae) tlasig Jah 3 & Blus GAS AI 
(70) ati (2,33 Iga Ui, Tj S3 La Uguj 


Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengambil perjanjian dari Bani 
Israel, dan telah Kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap 
datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang 
tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, (maka) sebagian dari rasul- 
rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh.” 


(221 


Takir Oashashi Jilid III 


Keempat, selalu merasa bangga dengan dosa dan 
pembangkangan mereka, bahkan mereka dengan bangga 
mengatakan bahwa hati mereka telah terkunci dari menerima 
ajaran siapapun (Cal W,l3 60333) “dan mengatakan: “Hati kami 
tertutup”. Pernyataan yang serupa juga ditemukan dalam surat 
al-Bagarah (2): 88 


a13 Tah on LE IG nara adhi aa Ih ia 
(88) Ogio33 ke VedA3 Kaasu Al Kei Up CalS Logo 193 
Artinya: “Dan mereka berkata: “Hati kami tertutup.” Tetapi 


sebenarnya Allah telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka, 
maka sedikit sekali mereka yang beriman.” 


Kelima, mereka telah menebarkan berita bohong dengan 
mengatakan bahwa ibu Isa Maryam adalah seorang wanita 
pezina hingga melahirkan anak tanpa suami ( &£ 60333 223853 
ladas VEB 6332) “Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa), 
dan ta mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar 
(zina),” Bahkan tuduhan keji ini telah berlangsung sejak 
kelahiran Nabi Isa as sebagaimana disebutkan dalam surat 
Maryam (19J: 27-28 


(27) 3 WS oi AR R36 IgB Ala 19233 & Eib 
(28) Ws ski SE 33 2 gia st As OS la Dab EL “AG 


Artinya: “Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan 
menggendongnya. Kaumnya berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya 
kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. (27), Hai saudara 
perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat 
dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina” (28). 


Keenam, mereka telah berbohong dengan mengklaim 
bahwa Nabi Isa as telah berhasil mereka bunuh dan mereka salib 
di tiang salib (MUI Jgw R33 Gil ceaus emil WS UI 293333) “dan 
karena ucapan mereka: “Sesungguhnya Kami telah membunuh 
Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah.” Sekalipun sebagian 
besar dari mereka belum sepenuhnya yakin bahwa yang mereka 
bunuh adalah Nabi Isa as. Kebohongan inilah yang kemudian 


222 | 


” 


Nabi Isa as “dibunuh 


membuat banyak manusia ketika itu menjadi sesat termasuk 
pengikut Nashrani yang kemudian membuat berita bohong pula 
terkait penyaliban Nabi Isa as oleh Yahudi seperti dengan 
menganggapnya sebagai sang penebus dosa. 

Khusus untuk kasus terkahir ini, Allah langsung 
membantahnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak 
pernah membunuh dan menyalib Nabi Isa as. Demikian dalam 
ungkapan wa md gatalihu wa md shalabuhu (332 (s3 3553 153) 
“padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) 
menyalibnya”. Allah swt kemudian menegaskan bahwa yang 
mereka salib adalah salah satu dari mereka yang wajahnya telah 
diserupakan dengan Nabi Isa as as. Demikian yang disebutkan 
dalam ungkapan wa Idkin syubbiha lahum (&d && 5593) “dan 
tetapi diserupakan bagi mereka”. Inilah yang disebutkan sebagai 
sebuah rencana hebat dari Allah swt sebagai pembalasan atas 
siasat dan rencana jahat mereka untuk Nabi Isa as. Hal itu 
disebutkan dalam surat surat Ali Imran (3): 54-55 


KA 2 dls 5) (54) On HS A5 Aly AN AW 5523 I93Sa3 

Ust3 layaS) Sell Ge Ida Jl Si Sia Sl 

Sia Jl gi daki P3 dl I93AS Gpdll G33 Boa aka 
(55) DgBlEAS A3 SAS ad SU :$ 


Artinya: “Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah 
membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu 
daya. (54) (Ingatlah), ketika Allah berfirman: “Hai Isa, sesungguhnya 
Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat 
kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang 
kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas 
orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada 
Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal 
yang selalu kamu berselisih padanya” (55).” 


Ungkapan wa innalladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin 
minhu ma lam ma lahum bihi min Silmin illa ittibg' al- zhanpi wa 


ma gataltihu yaginan ( BU La dia Oni DA d1 GAS Sad 013 


| 223 


Takir Oashashi Jilid III 


PET Kaa3 3 l3 Lag AA EL Jl Ag Us &) “Sesungguhnya orang- 
orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar- 
benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka 
tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, 
kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin 
bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa”, memberi kesan 
bahwa sebagian dari mereka baik dari kalangan Yahudi maupun 
Nashrani masih dihinggapi keraguan apakah benar yang mereka 
bunuh adalah Nabi Isa as atau bukan. Sampai hari ini mereka 
masih belum benar-benar yakin bahwa Nabi Isa aslah yang 
mereka bunuh dan salib di tiang salib itu. 

Ungkapan bal rafa'ahu Allahu ilayhi (al dl daa7 2) 
“Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada- 
Nya” adalah pandangan yang benar menurut Al-Our'an tentang 
pembunuhan Nabi Isa as. Di mana dalam pandangan Islam, 
seperti yang ditegaskan Allah swt dalam Al-Our'an bahwa Nabi 
Isa as tidak dibunuh dan tidak disalib, namun dia angkat ke langit 
dan ditempatkan di sutau tempat yang hanya Allah saja yang 
mengetahuinya. Karena itulah, sebagian ahli tafsir menjelaskan 
bahwa Nabi Isa as pernah berkata, di mana dia kelak akan diutus 
lagi dalam keadaan hidup kepada manusia akhir zaman, 
sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam (19): 33 


5 - 2 sn Isa 3 Jero 2 213 -0o- gTz 3sxjari 
(33) K5 Sab 8933 Sogal 0333 Sula P33 HE POLIS 
Artinya: “Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari 


aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku 
dibangkitkan hidup kembali.” 


Ungakapan wa in min ahli al-kitabi illa layu'minanna bihi 
gabla mawtihi (32 ds & S3 SI SESI JB € Cp 05) “Tidak ada 
seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya 
(Isa) sebelum kematiannya” dipahami oleh sebagian tentang 
berimannya semua manusia kepada Isa di akhir zaman saat dia 
diutus kembali. Ketika itu tatanan bumi sangat indah, harmonis 


224 | 


Nabi Isa as “dibunuh” 


dan penuh dengan kedamaian. Dalam hadis riwayat Muslim dari 
Abu Hurairah dan Ibnu Mas'ud, Nabi saw bersabda, 


Yas KS 33 Ep! S3 Uys Si GSungad 0 daa (2 SAI 
Ulall (and Sa 5233 Ko) Ji353 cabai ma S3 
NI Ga bi Sg BIS Al OS GS IS AI Gs &5 
JPN Ga Ol" Rika DJ 155515 diss gal Ugi3 GI MG Lag 
Aas 3 AnGAI 2353 O33 IS 9 God II SESI 

(olewog Gel olg)) "dng 


Artinya: “Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya. Sebentar lagi Isa bin 
Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. 
Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah 
(upeti/pajak), harta semakin banyak dan semakin berkah sampai 
seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, 
dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya.”“Abu 
Hurairah lalu mengatakan, Bacalah jika kalian suka: 


! £- NN PA - 0-- 0 —|o B5 251 8 ve $ 04 9 ia 

VISI ARI 8953 iga Ji D Gaga VI DUSII Ja Ga dtg 

ang Age 

“Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman 

kepadanya (Isa) sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu 

akan menjadi saksi terhadap mereka.” (OS. An Nisa': 159) (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim, dari Jabir bin 
“Abdillah, Nabi saw bersabda, 


Ang 239 ab Gp GI Ja Opik GA Ha AAS UNI 

Anal U9iz3 -pluag le AM Lho pija Oo kas Id 1 

Sl da3 Sial pai : II Kas US Usas Ie IS 
(pliwa olg)) ASYI oi 


Artinya: “Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang 
berperang memperjuangkan kebenaran dan meraih kemenangan 


| 225 


Takir Oashashi Jilid III 


hingga hari kiamat.” Nabi saw pun mengatakan,”Kemudia Isa bin 
Maryam turun ke muka bumi. Lalu pemimpin mereka-mereka tadi 
mengatakan pada Isa,”Jadilah imam shalat bersama kami.”Tidak. 
Sesungguhnya di antara kalian sudah menjadi pemimpin bagi yang 
lain. Allah betul-betul telah memuliakan umat ini”, jawab Isa.” 


Ungkapan wa yawma al-giyamati yakunu 'alayhim 
syahidan ("Ine Sena USS 4 dak 8953) “Dan di hari Kiamat 
nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka” dipahami oleh 
sebagian akan kemunculan Nabi Isa as pada hari kiamat untuk 
menyelamatkan manusia dari kesesatan dan fitnah Dajjal. 
Demikian seperti dijelaskan dalam hadis dari Abu Huraiarah, 
bahwa Nabi saw bersabda: 


saus Jah G lag Ms Al Jo Al 9 opa dl 2 
CS JI W433 (ray Y! 5 Ulali dika 8 3 
olay) Ugal A ada bat GR S (var, Isl 1551 8 
(Ki 
Artinya: “Dari Abu HUrairah, Nabi saw menjelaskan tentang turunnya 
Isa. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam, 
dan akan dihancurkan Dajjal, maka dia (Isa) tinggal di bumi selama 40 


tahun kemudian dia diwafatkan dan sishalatkan oleh kaum muslimin 
(HR. Ahmad)" 


Wallahu A'lam! 


226 | 


TENTANG PENULIS 


Dr. Syofyan Hadi, SS. ML.Ag., 
MA.Hum dilahirkan di Muara Labuh Solok 
Selatan Sumatera Barat pada tanggal 2 Juli 
1980. Pendidikan dasar dan menengah 
ditempuh di kampung halamannya dari 
SDN 04 Ujung Jalan, MIsN Pakan Selasa 
dan MAN Muara Labuh-Solok Selatan. 
| Pendidikan sarjana diperoleh pada jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol 
Padang yang diselesaikan pada tahun 2003. Pada Perguruan 
Tinggi yang sama melanjutkan ke jenjang S2 jurusan Sejarah 
Kebudayaan Islam dan selesai tahun 2006. Pada tahun 2009 
atas beasiswa Litbang Kemenag RI kembali mengambil 
program Magister Filologi Islam pada Sekolah Pascasarjana 
(SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselesaikan pada 
tahun 2011. Pada tahun 202 atas beasiswa Dirjen Pendis 
Kemenag RI berkesempatan melanjutkan studi Doktor (S3) 
pada Program Studi Pengkajian Islam Konsentrasi Bahasa dan 
Sastra Arab pada Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. 

Semenjak Desember 2003 penulis menjadi staf pengajar 
pada jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab IAIN 
Imam Bonjol Padang. Beberapa karya ilmiyah yang sudah 
dihasilkan di antaranya, “Athar al-Siyasah fi al-Shit al- 


Mamluk?” (Skripsi, 2003), “Problematika Syair Arab Pra Islam 
Sebagai Sumber Sejarah” (Tesis, 2006), “Naskah al-Manhal al- 
'adhb li-dhikr al-galb: Kajian atas Dinamika Perkembangan 
Ajaran Tarekat  Nagshabandiyah  al-Khalidiyah di 
Minangkabau” (Tesis, 2011), “Agama Masyarakat Arab Pra 
Islam dalam Syair” (Jumal Fikr wa-Adab Fakultas Adab IAIN 
Imam Bonjol Padang, 2006), Buku Dakwah Transformatif 
(Diterbitkan Lakpesdam NU, 2007), “Studi Filologi Terhadap 
Naskah Kalilah wa-Dimnah” (Penelitian Diklat Naskah 
Keagamaan, 2008), “Penerapan Hiwar Sebagai Upaya 
Menghilangkan Rasa Takut Mahasiswa BSA Berbicara Bahasa 
Arab” (Penelitian IAIN Imam Bonjol Padang, 2007), “Naskah 
Tarekat Nagshabandiyah al-Khalidiyah karangan Khalifah 
shaykh Ya'gub, Suntingan Teks dan Analisis Isi” (Penelitian 
Lektur Keagamaan Kementerian Agama R.I, 2009), “Al- 
Tarigah al-Nagshabandiyah al-Khalidiyah fi Minangkabau: 
Dirasat Makhtutat al-Manhal al-'adhb li-dhikr al-galb” (Jumal 
Studia Islamika, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 
“Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah Tayyibah dalam 
Konstruk Negara Islam” (Jumal Guhas SPs UIN Syanif 
Hidayatullah Jakarta, 2013), “Mabahith al-iman 'ala nazrat ahl 
al-sunnah wa-al-jama'ah: Dirasat “an Makhtutat nazm al- 
wasiyah li-al-shaykh Muhammad Said Bonjol al- 
Minangkabawi” (Jurnal Heritage Lektur dan Khazanah 
Keagamaan Balitbang Kemanag RI, 2013), “Naskah Mawahib 
rabb al-falag: Titik Temu Ajaran Tarekat Syadhiliyah- 
Nagsyabandiyah di Minangkabau” (Jumal Lektur, 2013), 
“Bahasa Arab dan Inferioritas Wanita: Refleksi Sosio- Kultural 
Masyarakat Arab dalam Gramatika dan Sistem Kode Bahasa” 
(Jual Ittijah PBA-Fak. Tarbiyah IAIN Banten, 2013), dll. 


# 
ek HE kan 
LAAIIINNKSS 4 


LEMBAGA DAKWAH 
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA 
PROVINSI SUMATERA BARAT 


